‘ABDUL QADIR AR-RAHBAWI 


Disebarkan melalui blog “Ashhabur Ro’Yi Press” 
http://ashhabur-royi.blogspot.com 



MENGURAI PERBEDAAN-PERBEDAAN DA LAM SHOLAT 


Karya yang mampu memandu Anda mem aba mi slialaL 
dalam pandangan empat madzhab. 

Bubu yang aban menjadiban ban in muslimin mampu 
menyibapi perbedaan secara arif. 

Babasan yang mampu menampilban perbedaan 
sebagai sebuab barmoni pangundang ralmiat. 


H RAM 





abuoloadir ar-ra hbawi 



EMPAT MADZHAB 



Ebook ini di scan dari buku terbitan H1KAM PUSTAKA, maka sesuai rekomendasi dari 
pihak penerbit (HIKAM PUSTAKA) yang telah kami konfirmasi via telp mengenai 
pembuatan dan penyebaran buku ini dim format ebook; 
maka bagi yang mendownload ebook ini, 
silahkan gunakan sebagai sebagai referensi pribadi dan dilarang di cetak. 
Dianjurkan untuk membeli buku aslinya di tokoyang menyediakan atau menghubungi 

pihak HIKAM PUSTAKA. 


Semoga ebook ini bermanfaat. Amiin. 














4 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


| Judul asli" 


^ flail 

4 j. 3 l 


Asft-Sftofaft 

‘afaa "Madzaafiift Af-Arfa'aft 
Penulis: 

Abdul Qadir Ar-Rahbawi 

Penerblt: 

Dar As-Salam Kairo, 

Cet VI! 2005 M./1425 H. 

Edisi Bahasa Indonesia: 

FIKIH SHALAT 

EMPAT MADZHAB 

Penerjemah: 

Abu Tidy Bassam Taqiy 

Editor: 

Dzul Baqir, S.Ag 

Design Cover & Perwajahan isi: 

Mazfa Studio (Agus S.) 
Tahun Terbit* 

April 200B 

Cetakan He (Edisi Revisi): 

23456789 10 

^. r r- V, ■ / • ■ X ■ 

- * jI’T'.'; “ • b f 1 - ’• V 

Penerblt: 

HIKAM PU5TAKA 

Mgentak RT. 05 / 08 no 238 
Baturetno Banguntapan 
Bantul ~ Jogakarta 
Telp. (0274) 7455771 
Pax (0274) 488771 
MR 0815 - 7025807 
Email: hikmed-joga@yahoo.com 








5 


___ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

PENGANTAR PENERBIT 



ij^egala puji bagi Allah, Dzat Yang Maha Sempurna, Maha 
^ Mengetahui, Maha Benar, dan Maha Pemurah. Kepada-Nya 
kita memohon, semoga setiap gerak langkah kita menjadi akti- 
fitas yang bemilai ibadah. Sholawat dan salam semoga tercurah 
kepada junjungan kita nabi agung Muhammad «§§ yang telah 
menuntun kita menuju cahaya dan indahnya surga. Semoga kita 
menjadi orang yang mendapatkan syafa’at beliau kelak di yaumil 
mahsyar. Amin. 

Sholat adalah ibadah utama dalam Islam. Begitu berartinya 
sholat sehingga agama Islam tidak mungkin bisa tegak berdiri 
tanpa tegaknya sholat. Sholat juga merupakan ibadah yang 
pertama kali dihisab sekaligus menjadi perkara yang terakhir kali 
dicabut dari Islam. Perintah sholat adalah satu satunya ibadah 
yang diberikan Allah melalui pertemuan langsung antara Allah 
dengan Rasul-Nya. 

Berpijak pada pentingnya posisi sholat dalam Islam, Syaikh 
Abdul Qadir Ar-Rahbawi dengan segenap kemampuan dan 
ikhtiarnya terpanggil untuk menjelaskan persoalan seputar 
sholat. Memang telah banyak buku yang membicarakan sholat, 
akan tetapi kebanyakan buku tersebut berbicara tentang sholat 
dari satu sudut pandang ulama. Bedanya, buku ini menjelaskan 
sholat dari sudut pandang empat ulama madzhab secara kom- 
paratif. Harapannya segala bentuk perbedaan dan perdebatan 
seputar sholat yang kerap muncul dapat menjadi salah satu 
nuansa perbedaan yang harmonis. Sehingga ekses negatif yang 











6 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

mungkin ditimbulkan dari perbedaan pandangan tesebut dapat 
diminimalisir melalui persepsi yang komprehensif seputar sholat. 

Berangkat dari hal ini, kami terpanggil untuk menghadirkan 
buku ini bagi para pembaca. Motivasi penerbit dalam menerje- 
mahkan buku ini adalah agar semua kalangan dapat mengkaji 
dan mengambil hikmah yang ada dalam perbedaan ulama 
seputar sholat. Dengan demikian ungkapan yang sering kita 
dengar bahwa perbedaan pendapat ulama adalah rahmat dapat 
terwujud. 

Melalui buku ini, kami juga mengajak para pembaca untuk 
mendo’akan penulisnya semoga karyanya ini menjadi amal 
ibadahnya yang makbul dan mendapat pahala di sisi-Nya. 
Demikian juga, kami selaku penerbit memohon semoga Allah 
melimpahkan karuni dan rahmat-Nya kepada kita semua, dan 
semoga kita dijadikan sebagai hamba yang mampu bersikap arif 
dalam menyikapi perbedaan. 

Akhirnya, semoga segala upaya ini mendapatkan ridha-Nya 
dan menjadi amal kebajikan yang pahalanya terus mengalir 
sampai hari kiamat. Amin 

Jogjakarta, 17 Agustus 2007 
Penerbit 


/*> 





7 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

DAFTAR ISI 


PENGANTAR PENERBIT ~ 5 
DAFTAR ISI ~ 7 
MUQADDIMAH ~ 13 
BIOGRAFI EMPAT IMAM MAZHAB ~ 23 

■ IMAM ABU HANIFAH ~ 23 

■ IMAM MALIK ~ 24 

■ IMAM SYAFI’I ~ 25 

■ IMAM AHMAD BIN HANBAL ~ 27 
BIOGRAFI IMAM PERAWI HADITS ~ 29 

■ BUKHARI-29 

■ MUSLIM - 29 

■ ABU DAWUD - 30 

■ TIRMIDZI - 30 

■ NASA’I - 31 

■ IBNU MAJAH - 32 

ISTILAH BAHASA YANG DIGUNAKAN UNTUK 
MENERANGKAN PERAWI HADITS - 33 

■ SEBAB TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT 
PARA ULAMA - 33 

THAHARAH - 43 








8 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

HUKUM AIR SUMUR ~ 46 
HUKUM AIR SISA ~ 47 
NAJIS ~ 49 

ADAB BUANG AIR DAN ISTINJA’ ~ 64 
WUDHU ~ 75 
MANDI -113 

MENGUSAP KHUFF (SEPATU) - 134 
TAYAMMUM 

DAN DALIL YANG MENSYARI’ATKANNYA - 142 

KETIKA TIDAK DITEMUKAN ALAT 
UNTUK BERSUCI (AIR DAN DEBU) - 159 

MENGUSAP JABIIRAH (PEMBALUT LUKA) - 160 

HAIDH, NIFAS, DAN ISTIHADHAH - 164 

■ HAIDH - 164 

■ NIFAS - 170 

■ ISTIHADHAH - 171 
ADZAN - 176 

■ SEBAB-SEBAB DISYARI’ATKANNYA ADZAN - 178 

■ SYARAT-SYARAT ADZAN - 181 

■ SUNNAH-SUNNAH ADZAN - 183 

■ IQAMAH - 186 
SHALAT - 188 

■ SYARAT WAJIB SHALAT - 188 

■ BEBERAPA SHALAT YANG DIFARDHUKAN - 190 

■ WAKTU-WAKTU SHALAT - 191 

■ WAKTU-WAKTU YANG HARAM 








9 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


MENGERJAKAN SHALAT ~ 193 

■ WAKTU-WAKTU YANG MAKRUH 
MELAKUKAN SHALAT - 196 

■ SYARAT SAHNYA SHALAT ~ 198 

■ FARDHU-FARDHU SHALAT ~ 205 

■ SUNNAH-SUNNAH SHALAT ~ 221 

■ HAL HAL YANG MAKRUH DALAM SHALAT ~ 246 

■ HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT ~ 250 
SHALAT BAGI ORANG SAKIT ~ 257 

SHALAT SUNNAH ~ 260 

■ MACAM-MACAM SHALAT SUNNAH ~ 261 

■ SHALAT WITIR ~ 265 

■ QUNUT NAZILAH ~ 270 

■ SHALAT TARAWIH ~ 270 

■ SHALAT ‘IIDAIN (DUA HARI RAYA) ~ 272 

■ SHALAT GERHANA MATAHARI 
DAN GERHANA BULAN ~ 280 

■ SHALAT ISTITSQA’ ~ 283 

■ SHALAT DHUHA ~ 287 

■ SHALAT MALAM ~ 289 
SHALAT TAHIYYATUL MASJID ~ 289 

■ SHALAT SUNNAH THAHARAH ~ 291 

■ SHALAT ISTIKHARAH ~ 292 

■ SHALAT HAJAT ~ 293 

■ SHALAT TASBIH ~ 294 
SHALAT BERJAMAAH 297 








10 


fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


■ SYARAT-SYARAT MENJADI IMAM ~ 299 

■ SYARAT-SYARAT 

SAHNYA SHALAT BAGI MAKMUM ~ 304 

■ HAL-HAL YANG MENGGUGURKAN 
SYARAT BERJAMA’AH -311 


■ HUKUM MASBUQ DALAM SHALAT - 314 

■ PENGGANTIAN IMAM - 315 


■ HAL-HAL YANG DIANJURKAN BAGI IMAM - 316 

■ KEHADIRAN SEORANG WANITA 
DALAM SHALAT BERJAMA’AH - 317 

■ KRITERIA ORANG 

YANG LEBIH BERHAK MENJADI IMAM - 318 
SHALAT JUM’AT - 320 

■ KEUTAMAAN HARI JUM’AT - 320 

■ HAL-HAL YANG DIANJURKAN 
PADA HARI JUM’AT - 321 

■ DALIL WAJIBNYA SHALAT JUM’AT - 323 

■ SYARAT WAJIBNYA SHALAT JUM’AT - 324 

■ SYARAT SAHNYA SHALAT JUM’AT - 325 

■ SYARAT-SYARAT KHUTBAH - 328 

■ RUKUN-RUKUN KHUTBAH - 331 

■ SUNNAH-SUNNAH KHUTBAH - 334 

■ HAL-HAL YANG MAKRUH 
DALAM KHUTBAH - 335 

■ HUKUM MASBUQ DALAM SHALAT JUM’AT - 336 

■ SHALAT SUNNAH RAWATIB JUM’AT - 336 




SUJUD SAHWI - 338 







11 


_Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB I 

SUJUD TILAWAH ~ 343, 

SUJUD SYUKUR ~ 350 
SHALAT BAGI MUSAFIR ~ 352 

■ HUKUM MENGQASHAR SHALAT ~ 353 

■ SYARAT SAHNYA MERINGKAS SHALAT ~ 354 

■ HAL-HAL YANG MENGAKIBATKAN 
DILARANGNYA MENGQASHAR SHALAT ~ 356 

SEPUTAR MENJAMA’ 

(MENGGABUNGKAN) DUA SHALAT ~ 359 

■ SHALAT DI ATAS KENDARAAN ~ 363 

■ MENGGANTI SHALAT 
YANG TERLEWATKAN - 364 

■ UDZUR YANG MENGGUGURKAN 
KEWAJIBAN SHALAT ~ 364 

■ ‘UDZUR YANG MENYEBABKAN DIPERBOLEH- 
KANNYA MENGAKHIRKAN SHALAT ~ 366 

■ TATACARA MENGQADHA SHALAT ~ 368 
SHALAT JENAZAH ~ 371 

■ SYARAT-SYARAT SHALAT JENAZAH ~ 371 

■ RUKUN SHALAT JENAZAH ~ 374 

■ SUNNAH-SUNNAH 

DALAM SHALAT JENAZAH ~ 376 

■ MASBUQ DALAM SHALAT JENAZAH ~ 379 

■ ORANG YANG LEBIH BERHAK MENJADI IMAM 
DALAM SHALAT JENAZAH ~ 380 







Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 









13 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


MUQADDIMAH 




egala puji bagi Allah, Dzat Yang telah mewajibkan shalat 
^bagi setiap hamba-Nya yang beriman, Dzat Yang telah men- 
jadikan shalat sebagai salah satu rukun Islam, serta Dzat Yang 
telah memerintahkan dalam kitab-Nya agar senantiasa meme- 
lihara kewajiban shalat itu. Allah berfirman: 



Q&r 3 *0, i j% 


“Peliharalah segala shalat(mu) dan (peliharalah) shalat wustha....” 
(Q5 Al-Baqarah: 238) 

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang Maha 
Merajai, Maha Benar, dan Maha Menerangkan. Dan Aku 
bersaksi bahwa Muhammad |g adalah hamba dan Rasul-Nya. 
Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada keluarga dan para 
sahabatnya. Amin 


Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Shahihnya. dari Abu 
Hurairah bahwa Nabi |g| bersaba: 


pj P ti £f-~i P p jl*- oV-j VI ‘dLf- bU lil 


“Bila seorang manusia mati, maka terputuslah seluruh amalnya 
kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmuyang hermanfaat, 
dan anak shalih yang mendo ‘akan kedua orang tuanya. ’’ ^ 

Berdasarkan hadits tersebut aku menulis sebuah buku dengan 
harapan bisa memberikan manfaat, meskipun aku bukanlah ahli 









14 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


dalam bidang ini, akan tetapi aku memohon kepada Allah 
semoga buku ini bisa memberikan manfaat kepada kaum 
musiimin, menjadi tabunganku, dan menjadi pahala yang terus 
mengalir walau aku sudah mati. Sesungguhnya Allah tidak 
mempersulit pahala bagi orang yang telah berbuat baik. 

Aku berharap agar kitab ini adalah buku yang dibutuhkan 
banyak orang, sebab aku tidak menemukan buku lain yang lebih 
dibutuhkan orang banyak selain buku yang membahas masalah 
shalat dalam pandangan empat mazhab dan disertai dalil-dalil 
hukumnya. Ada beberapa hal yang mendorongku menulis buku 
ini, antara lam: 

Pertama , karena shalat dalam Islam menempati posisi yang tidak 
bisa digantikan oleh ibadah lain, shalat adalah tiang agama dan 
agama tidak bisa tegak kecuali dengan tegaknya shalat. 


Rasulullah H§ bersabda: 


1 ° " . * \ \ t' O . ' i.J't & I, * * 0 > t s O ® O £ ? * 


“Pokoksetiap perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan 
puncaknya adalah jihad di jalan Allah. ” (hR. Tirmldzi dar! Mu'adz 
bln Jabal. Hadits hasan shahih) 


Shalat juga merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan 
oleh Allah §g terhadap hamba-Nya. Turunnya kewajiban shalat 
melalui pertemuan langsung antara Allah dengan Rasul-Nya 
pada malam Mi’raj tanpa perantara. Shalat juga adalah amal 
yang pertama kali di hisab (diperhitungkan) bagi seorang hamba 
di hari kiamat. 


Rasulullah $|g bersabda: 

olj cdlLe- shCdl sUllail xj}\ aJj> d_Jjf 

s s -// 


“Amalanyangpertama kali dihisab (diperhitungkan) dari seorang 
hamba pada hari kiamat adalah shalat. Jika baik shalatnya, maka 




Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


15 


haik pula seluruh amalnya. Jika buruk shalatnya, maka buruk 
pula seluruh amalnya. ” (HR. Thabarani) 

Shalat juga merupakan wasiat terakhir Nabi jgg kepada 
umatnya pada saat-saat terakliir beliau hendak meninggalkan 
dunia, Bebau bersabda: 


CuSCU S^Cail... 

(Jagalah) shalat, (Jagalah) shalat dan (jagalah) sumpah-sumpah 
kalian. (HR Abu Dawud dari Ali dan Ibnu Majah dari Anas) 

Shalat adalah ibadah yang terakliir kali dicabut dari agama 
Jika shalat telah musnah, maka musnah pula agama. Rasulullah 
W), bersabda: 

^ Jh d& Yyy, lyj, f 5cfi 

“Sungguh, ikatan Islam akan tercabut unsur demi unsur, setiap 
kali Islam tercabut satu unsur, maka manusia bergantung pada 
unsur yang benkutnya. Yangpertama kali tercabut adalah hukum 
dan yang terakhir adalah shalat. ” (HR Ahmad, Ibnu Hibban, dan 
Hakim dari Abu Umamah) 

Sungguh, dengan mengerjakan shalat berarti kita turut 
memelihara agama kita mi. Allah If juga memerintahkan untuk 
tetap memelihara shalat, baik ketika muqim (berada di tempat 
domisilinya), dalam perjalanan, dalam keadaan aman, maupun 
dalam keadaan takut. Allah Ujg berfirman; 

Op © & IjZJj 3 ^yji^JI 

P ^ Up hCs'j 

“Peliharalah segala shalat(mu), dan peliharalah shalat wustha. 
Berdinlah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu’. Jika 










16 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


kamu dalam keadaan takut (bahaya) tnakashalatlah sambil berjalan 
atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka se- 
butlah Allah (shalatlah)sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada 
kamu apayang belum kamu ketahui. ” (Q5. Al-Baqarah: 238-239) 


Allah H juga sangat keras dalam memberikan peringatan 
terhadap orang yang melalaikan shalat dan mengancam mereka 
yang sama sekali tidak pemah menjalankannya. Allah berfirman: 


jj jBlj C-S’jSi oj'jIcJI \y -~>I j Sji iy aH 





“Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang 
menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka 
mereka kelak akan menemui kesesatan. ” (Q5. Maryam-. 59) 


Allah juga berfirman: 


0 o yd— a* r* cf-$ 0 


“Maka kecelakaanlah bagi orang-orangyang shalat, (yaitu) orang- 
orangyanglalaidalam shalatnya.” (Q5. Al-Maa'uun: 4-5) 


Kaum muslimin sepakat bahwa orang yang meninggalkan 
shalat sembari mengingkarinya, maka dia telah kafir dan keluar 
dari agama Islam. Sedangkan orang yang meninggalkan shalat 
sembari beriman dan meyakini bahwa shalat adalah kewajib- 
annya, tetapi dia meninggalkannya karena malas atau sibuk 
tanpa ada ‘udzur secara syar’i, maka sesungguhnya hadits telah 
menjelaskan bahwa dia telah kafir dan wajib dibunuh. Rasulullah 
H§ bersabda dari Jabir bin ‘Abdullah : 


s’SCaJi siy j&\ 


“(Perbedaan) antara seorang muslim dengan orang kafir adalah me¬ 
ninggalkan shalat. "(HR. Ahmad dan Ash-habus 5unan kecuall hasa'i) 

Dari Buraidah, dia berkata: “Rasulullah |§| bersabda: 









17 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Perjanjian yang mengikat diantara kami dan mereka adalah 
shalat, siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir’. ” (HR. 
Ahmad dan Ashhabus 5unan kecuali Hasa'i) 

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar H dari Nabi ig, suatu hari Nabi 
H bercerita tentang shalat, beliau bersabda: 


jj vQll '{fi- dl %’j>j IjjJ aJ cJlST 

bjfii fy h'S'j L'liy ilj alid )lj \jy d 

u&- J>. *Jj 


‘‘Siapa yang memelihara shalat, maka dia mendapatkan cahaya, 
petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak 
memeliharanya, maka dia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk, 
dan keselamatan. Dan pada hari kiamat dia akan bersama Qarun, 
Fir’aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.” (HR. Ahmad, Thabarani, 
dan Ibnu Hiban dengan sanad bagus) 


Adapun hadits yang menerangkan bahwa orang yang 
meninggalkan shalat harus dibunuh adalah riwayat dari Ibnu 
‘Abbas It dari Nabi $$ beliau bersabda:: 


Sk-o Z 

hC^'j 5^1i airy hi sSQi :fii\ 


“Ikatan Islam dan pondasi agama ada tiga, kerjakanlah dasar- 
dasar Islam itu, siapa yang meninggalkan salah satunya maka dia 
telah kafir dan darahnya halal (boleh dibunuh); Syahadat bahwa 
tiada tuhan selain Allah, shalat yang diwajibkan, dan puasa 
Ramadhan.” (HR. Abu Ya'la dengan sanad Hasan) 

Dari Ibnu ‘Umar W $, dia berkata bahwa Nabi H bersabda: 


Aii jj i dij asi ail s 01 jy>- Jjiii 01 

yi J jUiCo \fid4k diJi I ijlA li^i S'i'jJl IjjJd_J SbCdl I j^kj 








18 


Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB. . 

‘Aku diperintahkan untuk memerangi orangsampai dia mengucap- 
kan syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad 
adalah utusan Allah, mendirikan shaiat, dan membayar zakat. 
Siapa yang mengerjakannya maka aku memelihara darah dan 
harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka 
adapada Allah Azza wa Jalla. ” (MR. BuKhari dan Muslim) 

Kedua, karena shaiat merupakan kewajiban yang dibebankan 
terhadap sebagian besar kaum muslimin tetapi rukun Islam selain 
shaiat tidak begitu. Hanya orang gila, bayi, anak kecil, wanita 
haidh, dan wanita nifas yang boleh meniggalkannya. Shaiat juga 
merupakan ibadah yang banyak dikerjakan orang tetapi sedikit 
sekali yang memahami hukum-hukumnya Ketahuilah bahwa 
mempelajari shaiat adalah fardhu ‘ain (kewajiban individu) bagi 
setiap muslim, agar setiap muslim dapat menjalankan shalatnya 
secara sempurna dan benar sebagaimana yang dikehendaki oleh 
Allah H. 

Jika syarat dan rukunya kurang, maka shaiat tersebut tidak 
diperhitungkan secara syar’i dan tidak pula diterima oleh Allah 
Si. Bahkan shaiat itu terlipat sebagaimana terlipatnya pakaian 
dan terlempar kepada pemiliknya sembari berkata: “Engkau telah 
meremehkan Allah sebagaimana engkau telah meremehkan aku. ” 
Rasulullah Hg telah bersabda kepada orang yang mengerjakan 
shalatnya dengan tidak sempurna: 

°} 

“Ulangilah shalatmu, karena engkau belum shaiat. ” 

Rasul m memerintahkan hal itu sebanyak dua kali sampai 
lelaki tersebut berkata kepada Nabi #§: “Demi Dzat Yang telah 
mengutusmu dengan hak, apakah yang lebih balk selain dari yang 
aku ketahui.” Maka Nabi |§§ mengajarkan kepadanya tentang ru¬ 
kun shaiat sebagaimana yang akan aku paparkan dalam kitab ini. 

Ketiga, karena sebagian besar kaum muslimin mengikuti imam 
mereka yang empat— ridhwaanullaah ‘alaihim - dalam menjalankan 




M 










Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


19 


ibadahnya. Maka aku ingin agar kitab ini menjadi penjelas bagi 
hukum shalat dalam pandangan empat mazhab yang disertai 
dalil-dalil hukum yang tidak diperdebatkan lagi keshahihannya. 
Dengan demikian para pengikut masing-masing mazhab dapat 
memahami dan mengetahui dalil-dalil yang dijadikan dasar 
dalam menetapkan hukum bagi mazhab yang diikutinya. 

Allah berfirman: 



“Danjanganlah kamu mengikuti apayang kamu tidak mempunyai 
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, 
dan hati, semua itu akan dimintaipertanggungjawabannya. ” (Q5. 
Al Isra': 36) 

Para Imam —ridhwaanullaah ‘alaihim- berkata bahwa seseorang 
tidak boleh mengatakan sesuatu sebagai pendapat kami (para 
Imam mazhab) tanpa mengetahui dalil yang kami pergunakan. 

Keempat, untuk membuka pintu rahmat di hadapan kaum mus- 
limin dengan sebab perbedaan pandangan para Imam. Karena 
sebagian besar orang telah mengunci pintu rahmat di hadapan 
kaum muslimin hanya karena mengikuti mazhab secara buta. 
Bersamaan dengan itu mereka mengatakan bahwa perbedaan 
pendapat para ulama adalah rahmat, tetapi mereka justeru 
menghalangi rahmat itu dari orang yang ingin meraihnya. Aku 
bukanlah termasuk orang yang ingin melestarikan paham taqlid 
buta (mengikut mazhab tanpa mengetahui dalilnya) sebagaimana 
diungkapkan dalam sebagian kitab mazhab Hanafiyah: “Siapa 
yang meninggalkan mazhab Abu Hanifah dan beralih kepada 
mazhab lainnya, maka dia tercela.” Al-Karakhi juga berkata 
bahwa setiap ayat atau hadits yang tidak dikutip dari penganut 
mayhab kami maka hanyalah persepsi belaka atau mansukh 
(terhapus). Akan tetapi aku katakan -dan ini adalah perkataan 






20 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


mayoritas ulama- bahwa mengikut salah satu mazhab dari bebe- 
rapa mazhab yang ada hukumnya boleh (jaiz), baik mengikutnya 
dalam kurun satu atau dua jam, satu hari, satu bulan, satu tahun, 
atau lebih. Sedangkan talfiq (mengambil yang mudah-mudah 
saja), maka sebaiknya hal itu tidak dilakukan walaupun mazhab 
Maliki memperbolehkannya dalam hal ibadah. 

Perbedaan antara talfiq (mengikut di satu sisi dan menging- 
kari di sisi lain) dengan taqlid (mengikut secara buta) misalnya 
menurut ulama Syafi’iyah seseorang yang menyentuh seorang 
wanita tanpa sengaja maka wudhunya batal. Pada waktu itu 
orang tersebut bermaksud taqlid (mengikut) kepada mazhab 
Hanafiyah yang menyatakan wudhunya tidak batal, meskipun 
dia tidak mengetahui dalilnya. Hal ini boleh asalkan tatacara 
wudhunya sah menurut ulama Hanafiyah serta tidak ada sesuatu 
yang membatalkan wudhu menurut ulama Hanafiyah, seperti 
keluarnya darah dan lainnya. Begitulah kira-kira contoh taqlid. 

Sedangkan talfiq adalah mengikuti hukum yang meringankan 
pada mazhab ter ten tu, misalnya seorang pengikut mazhab Hana¬ 
fiyah sedang mengalami luka dan mengeluarkan darah, yang 
menurut ulama Hanafiyah hal itu membatalkan wudhu, maka 
dia beralih kepada mazhab Syafi’iyah yang tidak membatal- 
kannya. Kemudian orang tersebut menyentuh kemaluannya 
sembariberkata bahwa menurut mazhab Hanafiyah hal ini tidak 
membatalkan wudhu, lalu dia shalat dengan wudhu tersebut, 
Begitulah contoh talfiq. Seorang muslim sebaiknya tidak melaku- 
kan hal itu selama diabukan seorang mujtahid (penggali hukum 
Islam). Sedangkan seorang mujtahid sekalipun tidaklah taqlidbvXz. 
kepada selainnya. 

Kelima, banyaknya terjadi perselisihan dan perdebatan antara 
kaum muslimin di masjid-masjid yang disebabkan oleh perbedaan 
mazhab dan ketidaktahuan mereka tentang persoalan perbedaan 
mazhab itu sendiri. Antara lain ada orang yang mengatakan tidak 
boleh shalat ketika khatib sedang khutbah, sementara lainnya 








21 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

berkata hal ituboleh saja. Akhirnyaterjadilahperdebatan. Akan 
tetapi, seandainya mereka tabu perbedaan pandangan para Imam 
mazhab dan dasar mereka dalam menetapkan hukum, niscaya 
mereka tidak akan memperdebatkan persoalan tersebut dan 
mereka sadar bahwa masing-masing mereka mengungkapkan 
pendapat seorang mujtahid yang diperbolehkan baginya her ijtihad 
dan menggali hukum dari sumbernya. Hasil ijtihad para I mam 
tersebutlah yang menghasilkan hukum dan dipegang oleh 
masing-masing mereka. 

Terlebih dahulu aku persembahkan kitab ini kepada setiap 
muslim, baik muslim yang ahli fikih, maupun orang ‘awam 
muqallid (orang kebanyakan yang baru bisa meniru pendapat para 
Imam). Bagi ahli fikih, buku ini bisa menjadi kenangan dan 
pelengkap dalam pembahasan dan penelitian terhadap dalil-dalil 
yang dimuat dalam kitab ini. Adapun untuk orang awam, buku 
ini bisa membuka wawasan mereka terhadap mazhab yang 
diikutinya. Jika dia menghendaki mengikuti mazhab selain yang 
dianutnya, maka dia juga bisa mengetahui dalil yang diperguna- 
kan oleh mazhab yang akan diikutinya kemudian. Selain itu juga 
agar seseorang tidak mempermasalahkan mazhab orang lain dan 
tidak juga meremehkannya. 

Kepada Allah aku memohon agar amalku ini dijadikan 
sebagai amal yang ikhlas karena ridha-Nya dan bisa bermanfaat 
bagi seluruh kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengabulkan do‘a. 




H. Abdul Qadir Ar-Rahbawi. 









Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


/* 









23 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


BIOGRAFI 

EMPAT IMAM MAZHAB 


■ IMAM ABU HANIFAH 

Imam Abu Hanifah An-Nu’man dilahirkan tahun 80 H. dan 
belajar ilmu fikih di Kufah. Di sana juga beliau meletakkan dasar- 
dasar mazhabnya. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 H. 

Abu Hanifah berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman. 
Sedangkan Hammad belajar dari Ibrahim An-Nakha’i. Ibrahim 
An-Nakh’i belajar dari ‘Alqamah bin Qays murid Abdullah bin 
Mas’ud HH. 

Abu Hanifah sangat mahir dalam ilmu fikih. Beliau banyak 
dikenal di Iraq. Ketinggian ilmunya dalam bidang fikih diakui 
oleh ulama yang sezaman dengannya, diantaranya Maliki, 
Syafi’i, dan banyak ulama lainnya. 

Banyak para ulama yang mengikuti mazhab Abu Hanifah 
atau yang lebih dikenal dengan sebutan ulama Hanafiyah. 
Diantara mereka yang terkenal adalah Abu Yusuf, Muhammad 
bin Hasan, Hasan bin Ziyad, dan lainnya. 

Ketetapan Abu Hanifah telah melahirkan banyak pendapat 
dari para Imam dan pengikutnya yang terkadang di dalamnya 
terjadi perselisihan antara satu dengan lainnya. Semua pendapat 
tersebut dinamakan mazhab Hanafiyah karena mazhab Abu 
Hanifah lah yang menjadi dasar mereka. Sementara persoalan 
yang diperselisihkan hanyalah sebagian kecil saja yang ditimbul- 
kan dari ijtihad mereka sendiri dalam mengambil keputusan 
terhadap dalil-dalil mazhab Hanafiyah. 





Mazhab Hanafiyah telah menyebar ke berbagai wilayah 
Islam, seperti Baghdad, Persia, India, Bukhara, Yaman, Mesir, 
dan Syam. 

Mazhab Hanafiyah juga adalah mazhab yang paling banyak 
dianut pada masa Dynasti 'Abbasiyah, terutama dalam bidang 
pengadilan dan dalam penentuan fatwa-fatwa. Begitu pula 
dengan Daulah ‘Utsmaniyah, mereka menjadikan mazhab Abu 
Hanifah sebagai mazhab resmi negara. Dalam hal pengadilan 
dan fatwa, mereka juga merujuk pada pendapat Abu Hanifah 
dan hal itu terus berlangsung sampai sekarang. 


■ IMAM MALIK 

Imam Malik adalah Abu Abdillah bin Anas Al-Ashbahi. 
Beliau adalah Imam dan ulama terkemuka Darul Hijrah. Beliau 
dilahirkan pada tahun 93 H. dan wafat pada tahun 179 H. Beliau 
tumbuh di kota Madinah dan menggali ilmu di sana dari 
Rubai’ah Ar-Ra’yi dan berlanjut kepada beberapa ulama fikih 
genera si tabi’in. Beliau juga mendengar hadits langsung dari para 
perawi hadits seperti Az-Zuhri dan Naff, sahaya Ibnu “Umar, 
dan rawi lainnya. 

Kepiawaiannya dalam menghasilkan ilmu dan mengumpul- 
kan hadits telah mengukuhkannya sebagai penghulu ahli fikih 
Hijaz yang paling terkenal di negeri itu. Ketika Khalifah Al- 
Manshur menunaikan ibadah haji, beliau satu kelompok dengan 
Imam Malik. Ketika itu sang khalifah memohon agar Imam Malik 
bersedia membukukan ketetapannya dalam berbagai disiplin 
ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Akhirnya disusunlah kitab 
Al-Muwaththa ’ yang berisi tentang kajian hadits dan ilmu fikih. 

Ketika khalifah Al-Mahdi menunaikan ibadah haji, beliau 
juga mendengar hal itu dan memermtahkan agar Imam Malik 
dlberi uang sebanyak lima ribu dinar. Khalifah Ar-Rasyid beserta 
anak-anaknya juga datang dan mendengar berita itu, lalu dia 













Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


25 


memberikan banyak kebaikan kepada Imam Malik. Kitab Al- 
Muwaththa’teteh menempati posisi yang mengagumkan dalam 
diri Khalifah Ar-Rasyid. Karena kitab tersebut telah mengalihkan 
peidebatan sengit di lingkungan Ka’bah yang bisa menggiring 
semua orang yang berada di sekitarnya ke dalam perselisihan 
jika kala itu orang tidak merujuk pada kitab tersebut Khalifah 
Ar-Rasyid berkata kepada Imam Malik: ‘Sesungguhnya para 
shahabat Rasul telah berselisih faham dalam masalah furu’ 
(cabang-cabang fikih) dan mereka tersebar dalam beberapa negeri 
dan semua itu ada benarnya. Semoga Allah memberikan taufiq 
kepadamu wahai Abu ‘Abdillah 

Banyak ulama yang meriwayatkan hadits dengan sumber 
kitab Al-Muwaththa ’ dari Imam Malik. Diantara mereka adalah 
Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i dan Muhammad bin Hasan, 
penganut mazhab Hanafiyah. Dari kalangan ulama Malikiyah 
sendiri seperti ‘Abdullah bin Wahab dan Abdurrahaman bin Al- 
Qasim dan diantara mereka ada yang menemani Imam Malik 
selama dua puluh tahun. 

Mazhab Malikiyah terus dikembangkan oleh para pengikut- 
nya dan menyebar ke banyak wilayah negeri Islam hingga ke 
arah Barat memenuhi wilayah Mesir, Afnka, Andalusia, dan 
ujung Maroko yang dekat ke Eropa. Begitu pula ke wilayah 
Timur, seperti Bashrah, Baghdad, dan lainnya. Meskipun setelah 
itu pengaruhnya mulai menyusut. 

■ IMAM SYAFTI 

Nama lengkap beliau adalah Abu ‘Abdillah Muhammad 
bin Idris Asy-Syafi’i Al-Qurasyiy yang dilahirkan di kota Gaza, 
Palestina pada tahun 150 H. Beliau menghafal al-Qur’an di 
Makkah dan di sana juga belajar tata bahasa Arab, sya’ir, 
balaghah, ilmu hadits, dan fikih. Gurunya sangat kagum dengan 
kecerdasan dan kemampuannya dalam menyerap dan memahami 
berbagai disiplin ilmu yang diajarkan. Diantara ulama terkenal 






26 


Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB_ 

yang menjadi gurunya adalah Sufyan bin ‘Uyainah dan Muslim 
bin Khalid Az-Zanji. 

Ketika usianya mendekati dua puluh tahun, beliau merantau 
ke Madinah untuk belajar karena mendengar ketinggian ilmu 

Imam Malik. Kemudian beliau pindahke Iraq dan belajarkepada 

penganut mazhab Hanafiyah. Beliau juga pernah pindah ke 
Persia dan Utara Iraq serta banyak negeri lainnya. Lalu beliau 
kembali lagi ke Madinah setelah dua tahun dalam petualangan- 
nya yaitu antara tahun 172 - 174 H. Petualangan tersebut telah 
menambah ilmu dan pengetahuannya tentang fenomena kehi- 
dupan dan karakteristik orang. 

Mazhabnya dianut banyak ulama yang kemudian para ulama 
tersebut menyusun banyak buku yang bersandar pada mazhab 
beliau. Diantara mereka yang terkenal adalah Muhammad bin 
‘Abdullah bin ‘Abdul Hakim, Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya 
Al-Mazani, Abu Ya’kub Yusuf bin Al-Buwaiti, dan Rubai’ Al- 
Jaizi. Mereka adalah para ulama Syafi’iyah yang belajar dari 
Imam Syafi’i. Adapun ulama darikalanganMaliki adalah Ibnul 
Qasim. 

Mazhab Syafi’iyah berkembang pesat di banyak negeri Islam 
startegis di wilayah Timur dan terus menyebar ke kawasan dan 
daerah sekitarnya. Sekarang ini mazhab Syafi’iyah telah meme- 
nuhi berbagai wilayah kota besar di Qatar selain penduduk asli 
dan suku pedalaman. Mazhab Syafi’iyah juga berkembang di 
Palestina, Kurdistan, dan Armenia. Begitupula dengan para peng¬ 
anut Ahlus Sunnah di Persia, muslim di wilayah Thailand, Philip ina, 
Jawa dan sekitarnya, India, China, Australia, beberapa kota di 
Yaman seperti ‘Adn dan Hadhramaut. Kecuali di ‘Adn yang 
sebagiannya adalah penganut Hanafiyah. Mazhab Syafi iyah juga 
berkembang di Iraq, Hijaz, dan Syam bersama-sama dengan 
mazhab lainnya. 













Fikih Shalat EMPAT MAD2HAB 


27 


■ IMAM AHMAD BIN HANBAL 

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal 
Hilalusy Syaibani yang dilahirkan di Baghdad tahun 163 H. dan 
wafat tahun 241 H. 

Semasa kecil dia belajar di daerahnya kemudian pindah ke 
Syam, Hijaz, dan Yaman serta belajar langsung dari Sufyan bin 
‘Uyainah dan Imam Syafi’i selama beliau tinggal di Baghdad. Imam 
Syafi’i pernah berkata tentang Imam Ibnu Hanbal: “Aku keluar 
dari Baghdad dan aku tidak menjumpai di sana orang yang lebih 
taqwa, zuhud, wara’, dan lebih pandai dari Ahmad bin Hanbal.” 

Beliau telah banyak meriwayatkan hadits dari para ahli yang 
termasuk gurunya juga, diantara mereka adalah Bukhari dan 
Muslim Beliau juga menulis banyak kitab hingga konon men- 
capai 12 muatan kendaraan. Dikatakan pula bahwa beliau telah 
meriwayatkan jutaan hadits. Diantara kitab beliau yang terbesar 
adalah Al-Musnadul Kabiir yang disebut sebagai kitab terbaik dari 
segi kedudukan dan kritiknya. Beliau tidak sembarangan dalam 
menempatkan hadits, dan beliau hanya memasukkan hadits yang 
memiliki tingkat hujjah yang kuat. Beliau juga telah menyeleksi 
750.000 hadits. Dalam mengeluarkan fatwa, beliau sangat 
selektif terhadap fatwa para shahabat yang tidak ada nash (dalil) 
di dalamnya, hingga jika dalam satu masalah terjadi perselisihan 
yang menimbulkan dualisme persepsi, maka beliau memuat 
kedua hal tersebut sebagai dua riwayat. Beliau juga sangat bend 
dan menentang fatwa terhadap suatu masalah yang tidak ada 
nash atau keterangan ulama terdahulu di dalamnya. 

Kekerasan Imam Ahmad nampak dalam keyakinannya 
bahwa dalam kejadian harus ada nash atau atsamya. Kekakuan 
beliau juga terlihat dari penolakan beliau terhadap fatwa yang 
di dalamnya tidak ada nash atau atsar yang sesuai dengan 
mazhabnya. Termasuk mazhab-mazhab lain yang tersebar di 
berbagai wilayah di bumi. ^ 









28 


Fikih Shalot EMPAT MADZHAB__ 

Sepeninggal Imam Ahmad, para sahabatnya terfokus pada 
upaya mengkaji berbagai pendapat beliau yang tercantum dalam 
fatwa-fatwanya. Hal itu sangat perbeda dengan kebiasaan para 
ulama mazhab selainnya dimana mereka ber ijtihad dengan 
mengikuti perubahan zaman, meskipun terkadang produk 
mereka berbeda dengan imamnya dalam penetapan kaidah- 
kaidah ushul (dasar) mereka. Oleh karena itu mazhab Hanbaliyah 
dipandang dari sisi pengikutnya sangat sedikit. Mula-mula 
mazhab Hanbali terlihat di Baghdad dan terus menyebar ke 
wilayah lain negeri itu. 


A 













Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


29 


BIOGRAFI 

IMAM PERAWI HADITS 


■ BUKHARI 


Dia adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il Al- 
Bukhari yang dilahirkan pada tahun 194 H. dan wafat tahun 256 
H, pada usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau telah menjelaiahi 
banyak wilayah untuk menuntut ilmu kepada banyak ahli hadits. 
Beliau juga menulis hadits dari para penghafal hadits seperti Al- 
Makiy bin Ibrahim Al-Balkhi, ‘Abdullah bin ‘Utsman Al- 
Marwazi, ‘Abdullah bin Musa Al-Abbasi, AbuNu’aim Al-Fadhl 
bin Dakin, ‘Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin 
Mu’in, dan lain-lain. Banyak orang yang belajar dan mendapat- 
kan hadits dari Imam Bukhari, dan sekitar 90.000 orang telah 
belajar kitab Bukhari. Beliau menuntut ilmu sejak berusia 10 
tahun, dan belajar dari para ahli hadits sejak berusia 11 tahun. 
Imam Bukhari pernah berkata: “Aku telah mengeluarkan dalam 
kitab Shahih (. Al-Bukhari) kurang lebih 600.000 hadits. Dan aku 


tidak menulis satu hadits pun kecuali sebelumnya aku mengerja- 


kan shalat dua raka’at terlebih dahulu.” 


■ MUSLIM 

Beliau adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim 
Al-Qusyairi An-Naisaburi yang dilahirkan pada tahun 204 H. 
dan wafat tahun 261 H dalam usia 57 tahun. Beliau telah 
melakukan perjalanan ke berbagai wilayah untuk menuntut ilmu, 
diantaranya dari Yahya bin Mu’in, Qutaibah bin Sa’id, Ishaq 
bin Rahawaih, Ahmad bin Hanbal, Al-Qa’nabi, Harmalah bin 
Yahya, dan Imam hadits lainnya. 







30 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB... 

Beliau mengunjungi Baghdad lebih dari satu kali dan turut 
memperbaharui kota tersebut. Banyak orang yang mempelajari 
dan mendapatkan hadits dari beliau. Beliau juga dikenal sebagai 
orang yang paling tahu kualitas hadits shahih pada masanya. 
Beliau berkata: “Aku telah menulis kumpulan hadits sebanyak 
300.000 hadits yang semuanya aku dengar langsung (dari 
penghafal hadits).” 

■ ABUDAWUD 

Dia adalah Sulaiman bin Al-Asy’as As-Sajastani yang 
dilahirkan pada tahun 202 H. dan wafat tahun 275 H. di Bashrah. 
Beliau banyak belajar dari guru Bukhari dan Muslim, seperti 
Ahmad bin Hanbal, ‘Utsman bin Abi Syaibah, Qutaibah bin 
Sa’id, dan Imam hadits lainnya. 

Beberapa orang juga telah belajar ilmu hadits dari beliau, 
antara lain putra beliau sendiri, Abdullah, Abu Abdirrahman 
An-Nasa’i, Abu Ali Al-Lu’lu’i, dan lainnya. Beliau pernah 
memperlihatkan kitab Sunannyd kepada Ahmad bin Hanbal. 
Melihat kitab tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal memujinya 
dan mengatakan bahwa kitab tersebut adalah kitab yang 
istimewa. Abu Dawud berkata: “Aku telah menulis hadits dari 
Rasulullah |g sekitar 500.000 hadits kemudian aku memilih 
darinya sebanyak 4.800 hadits dalam kitab ini.” Di dalam 
kitabnya, beliau menyebutkan hadits yang shahih dan yang 
sejenis, serta yang mendekati shahih. 

■ TIRMIDZI 

Dia adalah Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Surah At- 
Tirmidzi yang dilahirkan pada tahun 200 H. dan wafat tahun 
279 H. di kota Tirmidz. Beliau adalah salah seorang ulama yang 
hafal al-Qur’an. Pada masa mudanya, beliau belajar dari para 
ahli hadits, seperti Qutaibah bin Sa’id, Muhammad bin Basyar, 















Fiklh Shalat EMPAT MADZHAB 


31 


‘AH bin Hujr, dan ulama hadits lainnya. Banyak pula ulama yang 
telah mendapatkan hadits darinya. Beliau telah menulis banyak 
kitab hadits dan kitab Shahih Tirmidzi adalah kitab terbaiknya, 
paling banyak memberikan manfaat, dan paling sedikit adanya 
pengulangan hadits. Tirmidzi berkata: Aku telah memper- 
lihatkan kitab hadits ini kepada ulama Hijaz, Iraq, dan Khurasan. 
Mereka mengatakan bahwa kitab ini bagus dan istimewa. Siapa 
yang di rumahnya ada kitab ini, maka seolah-olah di rumahnya 
ada Nabi gg sedang berbicara.” 

■ NASA'I 

Dia adalah Abu ‘Abdirrahman bin Syu’aib bin Ali bin Bahr 
yang dilahirkan pada tahun 215 H. dan wafat tahun 303 H. di 
Makkah. Beliau termasuk salah satu ulama hadits yang hafal al- 
Qur’an. BeHau mendapatkan hadits dari Qutaibah bin Sa’id, ‘Ali 
bin Khasyram, Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Basyar, Abu 
Dawud As-Sajastani, dan ulama hadits lainnya. Banyak pula 
ulama hadits yang pernah belajar dari beliau. Di samping itu, 
beliau juga telah menulis banyak kitab hadits. Imam Nasa’i 
termasuk ulama Syafi’iyah dan pernah menyusun buku tentang 
manasik haji sesuai mazhab Syafi’iyah. 

Suatu ketika, beliau sedang berkumpul di Tharsus dengan 
para ulama penghafal hadits yang mereka semua telah menulis 
hadits pilihan dari Imam Nasa’i, diantara mereka adalah 
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Kemudian sebagian pejabat 
bertanya kepadanya tentang kitab Sunannya: “Apakah semua 
hadits yang ada di dalamnya shahihl .” Beliau menjawab: “Di 
dalamnya ada hadits shahih , hasan, dan yang mendekati shahih 
dan hasan.” Pejabat tersebut berkata: “Tulislah untuk kami 
yang shahih saja secara tersendiri.” Kemudian beliau memi- 
lahnya dan meninggalkan hadits yang dalam sanadnya 
terdapat cacat. 





32 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

■ IBNU MAJAH 

Beliau adalah ‘Abdullah bin Yazid bin ‘Abdullah bin Majah 
Al-Qazwaini yang dilahirkan pada tahun 207 H. dan wafat tahun 
273 H. Beliau menjelajahi banyak daerah untuk mempelajari 
hadits sampai beliau mendengar dari pengikut Imam Malik dan 
Al-Laits bin Sa’ad. Banyak ulama hadits yag telah meriwayatkan 
hadits darinya. Beliau adalah salah satu pioneer dalam hal hadits 
dan penulis ribuan hadits dalam kitab Sunam rya. Dalam penulisan 
hadits, beliau berbeda dengan ulama sebelumnya karena di dalam 
kitabnya terdapat pula hadits yang dha’if. 


v» 











Flkih Shalat EMPAT MADZHAB 


33 


ISTILAH BAHASA 
YANG DIGUNAKAN UNTUK 
MENERANGKAN PERAWI HADITS 


alam menyebutkan h adits, terkadang saya menggunakan kata 
JP “ kharajahu ” (hadits dikeluarkan oleh) atau “rawaahu” (hadits 
diriwayatkan oleh) perawi yang tujuh. Artinya ketujuh perawi ter- 
sebut adalah Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, 
Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Adapunyang dimaksud dengan 
perawi yang enam adalah seluruh perawi tersebut selain Ahmad. 
Yang dimaksud dengan lima perawi adalah seluruh perawi tersebut 
selain Bukhari dan Muslim. Adapun yang dimaksud dengan empat 
perawi adalah seluruh penulls kitab As-Sunan yang telah kami 
sebutkan sebelumnya selain Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Yang 
dimaksud dengan tiga perawi adalah Abu Dawud, Tirmidzi, dan 
Nasa’i. Adapun yang dimaksud dengan Muttafaqun ‘alaih (dise- 
pakati para perawi) adalah Bukhari dan Muslim. Begitu pula jika 
saya katakan diriwayatkan oleh Syaikhani adalah Bukhari dan 
Muslim. Demikian juga jika saya sebut Shahihain. Terkadang juga 
saya menyebut diriwayatkan oleh Jama’ah, maka artinya diriwa¬ 
yatkan oleh ketujuh perawi hadits yang telah saya sebutkan tadi. 


■ SEBAB TERJADINYA PERBEDAAN PENDAPAT 
PARAULAMA 


Seluruh ulama sepakat bahwa Kitaabullaah (al-Qur’an) 
kemudian Sunnah Rasulullah g§§ adalah sumber utama yang 
tidak akan pernah bisa berubah dalam syari’at dan tidak boleh 
pula menjadikan sumber hukum selainnya selama di dalam 
keduanya ada penjelasan mengenai masalah tersebut. 














34 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

Setiap Imam pasti mengerahkan seluruh kemampuan dan 
kesungguhannya dalam berijtihad untuk menggali pengertian 
yang terkandung dalam al-Qur’an atau Sunnah atau keduanya 
sekaligus. Kepatuhan itu mengakibatkan terjadi banyakperbedaan 
pendapat diantara para imam dalam penggalian hukum dari 
kedua sumber tersebut. 

Sebab terjadinya perbedaan pendapat antara para ulama 
berkisar pada dua hal. Pertama, sebab yang ditimbulkan dari al- 
Qur’an dan Sunnah sekaligus. Kedua, sebab yang khusus 
menyangkut Sunnah. 

Perselisihan yang timbul karena sebab yang ditimbulkan oleh 
al-Qur’an dan Sunnah adalah: 

1. Karakteristik bahasa Arab yang selalu meletakkan dua mak- 
na atau lebih dalam satu kata, mengembalikan (pengertian 
satu kata) kepada makna hakiki dan makna majazi , atau 
karena adanya pengembalian (pengertian satu kata) antara 
pengertian lughawi (etimologis) dengan pengertian syar’iy 
(epistemologis). Karakteristik khusus bahasa Arab lainnya 
adalah bahwa susunan satu kalimat bisa mengandung dua 
pengertian yang berbeda disebabkan masuknya huruf 
tertentu dalam kalimat tersebut. 

Seperti diketahui bahwa al-Qur’an dan Sunnah berbahasa 
Arab, maka karakteristik bahasa Arab tersebut secara otomatis 
terkandung di dalam keduanya yang kemudian dapat mem- 
pengaruhi persepsi para ulama dalam upaya penggalian penger¬ 
tian yang terkandung di dalamnya. Dari sini kemudian timbul 
perbedaan para ulama dalam memahami pengertian yang 
dimaksud keduanya. Berikut ini kami sebutkan beberapa con- 
toh perbedaan ulama yang timbul karena adanya karakteristik 
bahasa Arab tersebut: Pertama, satu kata yang memiliki 
dualisme pengertian secara hakiki. Seperti kata “quruu ”’ yang 
terdapat dalam firman Allah sehubungan dengan masalah 
wanita haidh, yaitu: - 





35 


_Fikih Shatat EMPAT MADZHAB 

“Wanita-wanitayang dithalaq hendaknya menahan diri (menunggu) 
tiga kali quru’.’ (Q5. Ai-Baqarah: 228) 

Kata tersebut mengandung dualisme pengertian antara haidh 
dan suci Dalam bahasa Arab kata itu memang bisa digunakan 
untuk kedua pengertian tersebut. Kesepakatan para ulama 
terletak pada pengertian bahwa yang dimaksud adalah salah 
satu dari dua pengertian tersebut dan bukan kedua-duanya. 
Sedangkan yang diperselisihkan adalah pengertian mana 
diantara keduanyayang dimaksud dalam ayat tersebut. 

Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad berpendapat bahwa yang 
dimaksud adalah suci. Sedangkan Abu Hanifah dan lainnya 
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah haidh. 

Banyak lagi kelompok ulama yang menerangkan pengertian 
kata tersebut berdasarkan pemahaman mereka masing- 
masing. Bila Anda mgin mengetahuinya lebih jauh silahkan 
membaca kitab-kitab tafsir, kitab Al-Islaam ‘Aqiidatun wa 
Syarii’atun karya Syaikli Mahmud Syalthut halaman 521, 
kitab Tafsiiru Aayaatil Ahkaam karangan As-Sayis jilid I 
halaman 138, 

Kedua, Adanya satu kata yang bisa mengandung pengertian 
hakiki dan mcijazi sekaligus. Seperti terdapat dalam firman 
Allah. 

"... atau dibuang dari negerinya (tempat kediamannya). ” (Q5. Al- 
Maidah: 33) 

Ayat tersebut berkaitan dengan hukuman bagi orang yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mayoritas ulama mengarti- 
kan; dikeluarkan dari daerah tempat mereka berbuat keru- 
sakan. Demikian itu adalah pengertian secara hakiki. 
Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa pengertiannya 
adalah as-sijn (dipenjara) sebagai makna majazi. 

Ketiga, Adanya satu kata yang bisa mengandung pengertian 
secara lughawi (etimologis) dan syar’iy (epistemofogis) 













36 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


sekaligus. Contohnya adalah perbedaan ulama seputar kata 
banaatukum (anak-anakmu yang perempuan) yang terdapat 
dalam ayat tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Abu 
Hanifah mengatakan bahwa dalam kalimat tersebut juga 
mencakup anak perempuan yang dilahirkan dari perzinahan. 
Pemaknaan tersebut berangkat dari pengertian kata bint (anak 
perempuan) secara bahasa. Maka anak perempuan hasil per¬ 
zinahan juga haram dinikahi karena terbentuk dari sperma 
ayahnya. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa sang 
ayah tidak memiliki hubungan (nasab) dengan anak perem¬ 
puan tersebut, maka tidak haram baginya menikahi anak 
perempuan yang dihasilkan dari spermanya (dengan berzina) 
dengan asumsi bahwa anak perempuan tersebut bukan anak 
perempuannya secara syar’i, tidak adanya hubungan mewa- 
risi antara keduanya, tidak diperbolehkannya keduanya 
berkhulwat (berduan tanpa ditemani mahram si wanita), dan 
tidak adanya hak wali baginya terhadap anak perempuan 
tersebut. 

Sumber perselisihan tersebut berasal dari kata yang diartikan 
secara lughawi (bahasa), yaitu anak yang dilahirkan dari 
sperma seorang laki-laki secara mutlak. Sedangkan pengertian 
secara hakikat syar’iyyah adalah khusus anak yang dilahirkan 
dari sperma seorang laki-laki di bawah naungan pernikahan 
yang sah secara syar’i. 

Keempat, perselisihan yang bersumber dari banyaknya 
pengertian yang timbul dari susunan kata dalam satu kalimat 
karena masuknya huruf tertentu. Seperti huruf ha ’ pada 
firman Allah: 

"... dan usaplah kepaiamu....” (Q5. Al-Ma'idah: 6) 

yang di dalamnya Allah menerangkan rukun-rukun wudhu. 
Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa huruf 
ba’ dalam kalimat tersebut adalah zaa-idah (tambahan). 







37 


__Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

Dalam pengertian ini wajib hukumnya mengusap seluruh 
kepala. 

Sementara Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah mengatakan 
bahwa huruf ba * dalam kalimat tersebut bermakna limb ’iidh 
(menyatakan sebagian). Dalam pengertian ini tidak wajib 
mengusap seluruh kepala. Penjelasan selengkapnya akan 
kami uraikan pada bab rukun-rukun wudhu dalam buku ini. 

2. Perselisihan yang hanya disebabkan oleh dalil Sunnah. 
Dalam masalah ini peselisihan dibagi menjadi tiga segi; segi 
nukil (kutipan) dan riwayat, segi perbuatan Rasul 0, dan 
kaitannya dengan penyertaan umat beliau juga, dan segi 
hadits yang nasikh (menghapus) dan yang mansukh (terhapus). 

Adapun perselisihan yang bersumber dari segi nukil (kutipan) 
dan riwayat, berikut ini kami uraikan contohnya. 

Terkadang ada hadits yang sampai pada satu Imam dan tidak 
sampai pada Imam lainnya, atau sampai kepada mereka berdua 
tetapi salah satunya melalui jalur yang tidak bisa dijadikan hujjah 
(dasar pijakan hukum), sementara satunya melalui jalur yang 
bisa dijadikan hujjah. Bisa juga sampai kepada mereka berdua 
melalui satu jalur, akan tetapi salah satunya melihat dalam urutan 
rawinya ada orang yang menyebabkan hadits tersebut menjadi 
dha ’z/dan hal itu tidak dilihat oleh ulama satunya. Atau sampai 
kepada mereka berdua melalui jalur yang sama dan mereka juga 
sepakat terhadap sifat masing-masing rawi, tetapi salah satunya 
menerapkan syarat dalam penerapan hadits tersebut yang syarat 
itu tidak diterapkan oleh ulama lainnya. 

Sumber perselisihan dari segi ini adalah perselisihan yang 
paling banyak diperbincangkan diantara para Imam. Hal ini pula 
yang menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan para ulama 
dalam menetukan hukum dari dalil Sunnah yang bersangkutan, 
baik Sunnah itu sebagai sumber hukum secara independen 
maupun yang berfungsi sebagai penjelas al-Qur’an. 







38 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

Adapun perselisihan yang timbul dari segi perbuatan Rasul 
§g|, maka sebagaimana telah kita ketahui bahwa ada persoalan 
yang khusus bagi Nabi Ig tanpa melibatkan umatnya, walaupun 
perbuatan tersebut hukumnya wajib bagi beliau, seperti shalat 
malam. Atau keringanan yang diberikan secara khusus kepada 
beliau dan tidak untuk umatnya, seperti diperbolehkannya beliau 
memiliki istri lebih dari ernpat, atau diperbolehkannya beliau 
untuk menikah tanpa mahar dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan 
tersebut menunjukkan adanya kekhususan untuk beliau dan 
semestinya tidak melibatkan umat beliau. 

Namun demikian, terkadang para ulama berbeda pendapat 
dalam hal apakah perbuatan tersebut khusus bagi Nabi atau 
berlaku umum, termasuk kepada umat beliau. Sebagaimana 
bahwa setiap perbuatan beliau yang ditetapkan sebagai penjelas 
bagi al-Qur’an, maka telah disepakati bahwa perbuatan tersebut 
juga menjadi kewajiban bagi umatnya. Atau karena adanya 
penjelasan Nabi #5 sendiri, seperti dalam sabda beliau: “Shalatlah 
kalian sebagaimana kalian melihatku shalat .” Adapun dari segi 
nasikh (penghapus) dan mansukh (dihapus), maka ketika kedua- 
nya shahih dalam hal sanad dan matannya. namun kontradiktif, 
maka salah satunya haras menjadi penghapus dari hadits lainnya, 
dan hadits yang terbaru menghapus hadits yang terdahulu. 
Dengan demikian, terlebih dahulu kita harus mengetahui waktu 
keluarnya masing-masing hadits tersebut untuk mengetahui 
mana yang akan menghapus dan mana yang akan dihapus. 
Terkadang perselisihan bisa timbul dari sudut pandang ini, seperti 
salah satu Imam melihat salah satu hadits lebih dahulu keluar 
daripada lainnya. sementara imam lainnya berpendapatsebalik- 
nya. Akan tetapi yang paling banyak terjadi adalah dihapusnya 
Sunnah secara hukum dengan al-Qur’an. 

Termasuk penyebab tprjadinya perselisihan adalah adanya 
perbedaan pandangan antara satu Imam dengan lainnya dalam 
kaidah ushul fikih. Untuk mengetahui penyebab terjadinya 





39 


______ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

perselisihan para imam mazhab yang disebabkan perbedaan 
penetapan kaidah ushul fikih, maka terlebih dabulu kita harus 
mengetahui ketetapan para ulama dalam hal ushul fikih yang 
terdiri dari beberapa bagian. 

Dalam hal perintah, maka perselisihan terjadi pada apakah 
perintah tersebut menunjukkan hukumnya wajib atau 
sunnah. 

Dalam hal larangan, maka apakah larangan tersebut menun¬ 
jukkan fasad (ketidaksahan) atau shihhah (kesahan) atau tidak 
kedua-duanya. 

Dalam persoalan yang umum, maka apakah menjadi hujjah 
setelah adanya pengkhususan pada sebelumnya atau tidak 
bisa menjadi hujjah. Atau apakah bisa pengkhususan dengan 
menggunakan hadits ahad dan qiyas atau tidak. 

Dalam persoalan muthlaq , maka apakah mengandung 
ketentuan atau tidak. Atau sahkah menetapkan sebuah 
ketentuan dengan hadits ahad atau tidak. 

Adapun dalam masalah majhum , maka apakah suatu kata 
juga menunjukkan hukum yang ada pada kebalikan bunyi 
nash, atau tidak. Dan masih banyak lagi hal lain yang bisa 
kita ketahui tentang masalah ini dalam buku-buku yang telah 
ditulis oleh ahlinya. Diantara kitab terbaik yang membahas 
masalah ini adalah kitab Atsarul Khilaaf fil Qawaa’idil 
Ushuliyyah karya Dr. Al-Khan. 

Demikianlah sebab-sebab timbulnya perbedaan pandangan 
para Imam. Sebagian perbedaan ini saya sebutkan dengan tujuan 
agar pembaca yang budiman mengetahui bahwa perbedaan 
tersebut bukan karena hawa nafsu mereka belaka. Tetapi, 
perbedaan tersebut adalah hasil ijtihad dan kehati-hatian mereka 
dalam menjelaskan hukum suatu persoalan. Barangsiapa yang 
ijtihadnya. benar, maka dia mendapat dua balasan kebaikan dan 
siapa yang salah maka baginya satu balasan kebaikan. 









40 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 













41 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 




It* (jXs ijJLJI 


a*t ^ 


FIKIH SHALAT ESVIFAT MADZHAB 



















Fikih Shalat EM PAT MADZHAB 


43 


THAHARAH 


terdiri dari dua bagian, yaitu bersuci dari 
us berkaitan dengan badan dan bersuci dari 
najis yang berkaitan dengan masalah badan, pakaian, dan tempat. 



Jika bersuci dari hadats, maka tidak bisa lepas dari dua unsur yang 
bisa mensucikan, yaitu air dan tanah. Oleh karena itu pemba- 
hasan ini kami awali dengan menyebutkan macam-macam air. 

Air terbagi menjadi tiga macam, pertama, air suci dan 
mensucikan, yaitu air mutlak (air murni). Air mutlak adalah air 

yang terpancar dari bumi atau turun dari langit. Allah fg 
berfirman: 



... dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. ” (Q5. 
Al-Furqan: 48) 


"... dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk 
menyucikan kamu. dengan air hujan itu.... ”(Q5. Ai-Anfal 1 1 ) 

Termasuk air yang suci adalah air laut, berdasarkan sabda 
abi H sebagai jawaban atas pertanyaan shahabat tentang hal 
tu. laut itu suci aimya dan halal pula bangkainya.” (MR. Perawi 
ng empat. Dishahihhan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi) 

Kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Air ini boleh diminum 
dan dipakai untuk memasak tetapi tidak sah untuk mengangkat 























44 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


hadats (bersuci) dan menghilangkan najis. Kecuali ulama 
Hanafiyah yang mengatakan bahwa air tersebut sah untuk 
menghilangkan najis. 

Air dalam pengertian ini adalah air yang telah tercampur 
dengan benda suci dan telah menghilangkan namanya sebagai 
air, telah merubah sifat, atau telah dialirkan terhadap benda yang 
mudah luntur, seperti air teh atau diseduh dengan susu atau yang 
ditetesi susu jika tetesan tersebut banyak. 

Termasuk air yang suci tetapi tidak mensucikan adalah air 
musta ’ma/yaitu air yang telah dipakai untuk mengangkat hadats 
sebagaimana Rasulullah sg§ bersabda yang diriwayatkan oleh 
Baihaqi dan Nasa’i dengan sanad yang shahih dari seorang laki- 
laki shahabat Nabi |g| dia berkata: 


l S y&Jj J* J-^Ai j-Jl df ^8 d y* J ^ 


“Rasulullah j|§ telah melarang seorang istri mandi dengan airsisa 
suaminya atau seorang suami (mandi) dengan air sisa istrinya, 
hendaknya mereka mandi bersama-sama. ” 

Ketentuan tersebut berlaku jika airnya sedikit. Tetapi jika 
airnya banyak, maka air tersebut tidak dihukumkan sebagai air 
musta’mal. Sementara itu ulama Malikiyah berkata bahwa air 
musta ’mal adalah air yang suci dan mensucikan, baik sedikit atau 
banyak berdasarkan riwayat Rubayyi’ binti Mu’awwadz dalam 
menjelaskan wudhu Nabi H§, dia berkata: 

“Beliau mengusap kepala dengan airsisa dari basuhan tangannya. ” 
(HR Ahmad dan Abu Dawud) 

Ketiga, air yangbernajis, yaitu air dalam jumlah sedikit yang 
telah tercampur dengan najis. Sedangkan jika airnya banyak 
tetapi najis tersebut telah merubah salah satu dari tiga sifat air, 
yaitu rasa, bau, dan wamanya, maka air tersebut tetap dihukum¬ 
kan bernajis. Adapun ukuran banyaknya air adalah lebih dari 











45 


Fikih Shalot EMPAT MADZHAB 


dua qullah (60 cm 3 ) seukuran dengan 12 shafiihati"* air, jika kurang 
sedikit maka tidak menjadi masalah. Pendapat tersebut berdasar- 
kan sabda Nabi sg§ dari Ibnu ‘Umar H, dia berkata bahwa Nabi 
«|§ bersabda: 

idkii jju p ;di dir bi 

“Apabila jumlah air mencapai dua qullah maka tidak bisa 
menanggung najis. ” Dalam riwayat lain disebutkan: “Tidak 
menjadibernajis. "(HR. Peravji yang empat dan dishahihhan oleh Ibnu 
Khuzaimah dan Rahim) 

Adapun jika airnya banyak, maka air bisa menjadi bernajis 
jika telah bercampur dengan najis dan telah merubah salah satu 
dari tiga sifat air. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi H§ dari 
AbuUmamahAl-Bahili g|p, dia berkata: “Rasulullah^ bersabda: 


Jr a vi vji <i ;uii Si 


’’Sesungguhnya air tidak dapat dinajisi oleh sesuatu kecuali telah 
berubah bau, rasa, dan warnanya. ” (HR. Ibnu Majah) 


Dalam Riwayat Baihaqi disebutkan: 


s. * e ~ f ** ° \ 0 f ° f VII ^ * \U 

4j y y A**jupy l)i jfi jyy^ 


“Air adalah suci kecuali telah berubah bau, rasa, atau warnanya 
karena najis yang telah masuk ke dalamnya. ” 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ukuran air yang 
banyak adalah air dalam wadah yang berukuran lebih dari 110 
hasta panjang dan lebar. Jika seseorang menciduknya maka tanah 
(dasar) bejana tersebut tidak terlihat. Atau sekira airnya digoyang 
di salah satu sudut, maka goyangan tersebut tidak sampai pada 
sudut lainnya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah air tidak bisa 
menjadi bernajis baik sedikit maupun banyak kecuali telah ber¬ 
ubah salah satu sifatnya dengan berpijakpada hadits terdahulu. 


*) Shafiihah (semacam ember) adalah tempat air berukuran 1/4 hasta persegi) 













46 


Flkih Shalat EMPAT MADZHAB 


Mereka menghukutnkan makruh rnenggunakan air yang terlalu 
sedikit karena menghindari perkara yang diperselisihkan. 

■ HUKUM AIR SUMUR 

Hukum air sumur sama dengan air lainnya yang telah saya 
jelaskan sebelumnya, kecuali menurut ulama Hanafiyah yang 
menerapkan hukum tersendiri. Menurut mereka jika sumur 
tersebut kejatuhan najis atau kemasukan bangkai hewan yang 
darahnya mengalir, maka air sumur tersebut menjadi bernajis. 
Kemudian jika bangkainya telah hancur atau cerai berai atau 
rambutnya rontok, maka wajib hukumnya menguras seluruh 
airnya, jika hal itu memungkinkan. Tetapi jika tidak mungkin 
menguras seluruhannya, maka wajib membuangnya sebanyak 
200 timba dengan rnenggunakan timba yang biasa dipakai, 
tentunya setelah terlebih dahulu membuang bangkainya. Tetapi 
jika bangkainya tidak hancur, maka tidak perlu menguras airnya. 

Jika bangkainya besar, seperti mayat manusia atau bangkai 
kambing, maka wajib hukumnya menguras seluruh air sumur 
tersebut. Adapun jika bangkainya kecil, seperti bangkai kucing 
atau ayam, maka cara mensucikan air tersebut adalah dengan 
menguras airnya sebanyak 40 timba. Sedangkan jika bangkainya 
lebih kecil, seperti bangkai tikus atau burung, maka harus 
dibuang sebanyak 20 timba dan tidak dibedakan apakah sumur 
tersebut kecil atau besar. 

Bila ada hewan yang masuk ke dalam sumur dan keluar 
dalam keadaan tetap hidup, maka harus diketahui terlebih dahulu 
apakah hewan tersebut najis a ’in atau bukan. Jika hewan tersebut 
najis a ’in seperti babi, maka wajib hukumnya menguras seluruh 
airnya jtka memungkinkan. Jika tidak mungkin membuang 
semuanya, maka harus dikuras sebanyak 200 timba. Jika hewan 
tersebut bukan najis a ’in dan tidak terdapat najis yang menempel 
di tubuhnya, maka tidak perlu menguras air sumur itu sedikit pun. 
Bila tubuh hewan tersebut tertempeli najis maka dihukumkan 















47 


_Fikih Sholat EMPAT MADZHAB 

bernajis, dan jika mulut hewan yang membawa najis tersebut 
minum dari air sumur, maka hukumnya sama dengan hukum 
air sisa yang akan dijelaskan pada bab hukum air sisa. 

Air sumur tidak menjadi bernajis jika kemasukan bangkai 
hewan yang darahnya tidak mengalir, seperti bangkai kodok dan 
lainnya. Adapun untuk kotoran yang sulit menghindarinya, 
seperti kotoran hewan dan lainnya, maka hukumnya di ma’fu 
(dimaafkan) jika jumlahnya sedikit. Sedangkan jika jumlah 
kotorannya banyak, maka tetap dihukumkan bernajis. Ukuran 
banyaknya kotoran hewan adalah jika airnya ditimba, maka tidak 
bisa menghindari adanya najis yang tertimba. 

■ HUKUM AIR SISA 

Yang dimaksud dengan air sisa adalah sisa air yang terdapat 
dalam bejana setelah diminum. Air sisa terdiri dari beberapa 
bagian: 

1. Air sisa manusia; Air dari sisa manusia hukumnya suci 
kecuali jika mulut orang yang meminumnya mengandung 
najis, seperti mulut orang yang baru minum khamr, lalu dia 
minum dari bejana tersebut, maka sisa air dalam bejana ter¬ 
sebut dihukumkan bernajis karena najis yang ada di mulutnya. 

2. Air sisa minuman bighal, himar, hewan liar, dan burung liar; 
Penjelasan seputar masalah ini dapat dilihat dalam riwayat 
Jabirbin Abdullah m dari Nabi gg yang ditanya: “Apakah 
kita bisa berwudhu dari air bekas diminum himar?.” Nabi 
bersabda: 


“Ya, dan dari sisa seluruh hewan buas.” (HR. Byafi'i, Daruquthni, 
dan Baihaqi sembari berhata bahwa dalam hadits tersebut terhumpul 
beberapa sanad, jiha saiah satu sanadnya digabung dengan lainnya 
maha membuat hadits tersebut Kuat) 

















48 


Fikih Shalot EMPAT MADZHAB 


Dalam riwayat lain darilbnu ‘Umar ® diaberkata: “Suatu 
hari kami bepergianbersama Rasulullah 5 §f pada salah satu 
perjalanan beliau pada malam hari, kemudian kami berpa- 
pasan dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di tepi 
mighzaat (kolam tempat mengumpulkan air dengan tujuan 
menangkap hewan buruan) miliknya. Lain ‘Umar bertanya 
kepadanya: ‘Apakah ada hewan liar yang menjilat (minum) 
malam ini di danaumu?. ’ Kemudian Nabi j§§ berkata kepada 
laki-laki tersebut: 


jjaj (3 t!gJ ^ eijill __>-C«> Ij 

** o > *• . 


“Wahai pemilik danau, jangan engkau ceritakan kepadanya 
masalah itu, dia keterlaluan. Untuk binatang buas apa yang telah 
berada di perutnya, dan untuk kita apa yang masih tersisa untuk 
kita minum dan untuk bersuci. ” (HR. Daruquthni) 

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa air sisa jilatan hewan 
buas dan sejenisnya serta semua hewan yang dagingnya tidak 
boleh dimakan hukumnya najis karena air liurnya telah 
bercampur dengan najis. Adapun air sisa bighal dan himar 
maka kesuciannya masih diragukan. Jika tidak ada air selain 
air tersebut, maka boleh berwudhu dengannya dan dilanjut- 
kan dengan tayammum. Sedangkan air sisa jilatan ayam dan 
burung liar hukumnya makruh. 

3. Air bekas dijilat hewan yang dagingnya boleh dimakan. Abu 
Bakar Al-Mundzir berkata: “Para ahli ilmu sepakat bahwa 
air bekas jilatan hewan yang dagingnya boleh dimakan 
adalah boleh dipergunakan untuk minum dan berwudhu. 
Begitu juga dengan air bekas dijilat kucing, karena air tersebut 
adalah suci”, sebagaimana sabda Nabi |j§ tentang masalah 
kucing dari Abu Qatadah: 












Fikih Shalal EMPAT MADZHAB 


49 


“Sesungguhnya kucing bukanlah najis Dia adalah hewan yang 
biasa berada di sekitarmu dan kamu biasa berada di sekitarnya 
(HR. Peraw! yang lima dan dishahihhan oleh Buhhar! dan Tirmidzi serta 

dia yang menghasanhan) 

Sucinya air bekas dijilat kucing adalah jika mulut kucing 
tersebut tidak bemajis dan tidak minum dari bejana setelah 
sebelumnya secara berturut dia makan najis. Adapun jika 
kucing tersebut makan najis dan telah pergi beberapa lama, 
maka ada kemungkinan mulutnya telah suci kembah, mak 
air sisanya dihukumkan suci. Sementara itu ulama Hanafiyah 
mengatakan bahwa air sisa kucing peliharaan hukumnya 

makruh. 


4. 


Air bekas jilatan anjing dan babi; air sisa hewan tersebut 
adalah najis berdasarkan hadits Abu Hurairah: 






lil 


“Apabila seekor anjing minum dan bejana salah seorang kalian, 
maka basuhlah bejana tersebut sebanyak tujuh kali. ” (HR. BuKhari 


Muslim) 

Sedangkan dalam nwayat Ahmad dan Muslim berbunyi. 


^ jf ^ 9 & *H r ^ ^ 


“Sucinya bejana salah seorang kalian apabila telah dijilat oleh 
anjing adalah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali dan pada 
basuhanpertama dicampur dengan tanah. ” 


■ NAJIS 

Najis adalah kotoran yang wajib untuk dihilangkan dan 
dibasuh. Allah berfirman: 



“Dan pakaianmu maka bersihkanlah. ” (QS. Al-Muddatstsm 4) 





















*CL J- jjs ^ » $ ■ ^-*^3 Oj 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 
orang-orang yang mensucikan diri. ” (Q5. Ai-Baqarah: 222) 


oliNl ^ jj4&> 



“Kebersihan adalahsebagian dariiman. "(HR. Ahmad, Muslim, dan 
Tirmidzi dari Abu Malih Al-Asy'ari) 


■ Pembagian Najis 

1. Bangkai, yaitu sesuatu yang mati secara alami dan bukan 
karena disembelih. Pengertian yang demikian itu berdasar- 
kan firman Allah: 


•£>-j jAjlS jl \j l Zu> Lo ji \ Si *ifl 


‘‘...kecuali kalau (makanan itu) adalah bangkai, darah yang 
mengalir, atau daging babi, maka sesungguhnya semua itu adalah 
kotor.”{ Q5. Al-An'am: 145) 

Salah satu pengertian bangkai adalah sesuatu yang terpotong 
dari hewan yang masih hidup. Pengertian tersebut berdasar- 
kan sabda Nabi j|§ dari Waqid Al-Laitsi: 


“Sesuatu yang terpotong dari hewan ternak yang masih dalam 
keadaan hidup, maka (potongan tersebut) adalah bangkai. ” (HR. 
Abu Dawud dan Tirmidzi dan dia yang menghasanhannya) 

Ketentuan tersebut tidak berlaku pada potongan tubuh ikan 
danbelalang karena keduanya adalah suci. Pengecualian ini 
berdasarkan riwayat dari ‘Abdullah bin ‘Umar H! dia 
berkata: “Rasulullah *§§ bersabda: 







51 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


-cSOls oUlllI USj .si jiJSj ojjxJli oS.'LUS Uli oUs j liJ cJU-‘ 

JUjajlj 


“Telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua 
bangkai itu adalah bangkai belalang dan ikan. Sedangkan dua 
darah adalah hati dan jantung. ” (HR. Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, 
dan Daruquthni) 


Penjelasan tersebut sebagaimana telah kami sebutkan pada 
bab sebelumnya yang membahas masalah air laut yaitu hadits 


Nabi- 


/A -'ey 



jJs Yp 14^" > 


“(Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya. ” 


Pengecualian tersebut juga berlaku bagi hewan yang darah- 
nya tidak mengalir, seperti semut, lebah, lalat besar (pitek: 
jawa), lalat, kumbang, dan lainnya. Hewan seperti ini hukum- 
nya adalah suci. Kecuali ulama Syafi’iyah, menurut mereka 
jika hewan tersebut dijatuhkan dengan sengaja oleh manusia 
atau jumlahnya banyak sampai merubah sifat air, maka air 
tersebut dihukumkan bemajis. Jika tidak merubah sifatnya, 
maka hukumnya adalah najis yang dimaafkan. Pendapat ini 
berdasarkan sabda Nabi #, dari Abu Hurairah ggg: 


“Jika ada lalat yang jatuh pada minuman salah seorang diantara 
kalian, maka celupkanlah (seluruhnya) kemudian buanglah. 
Karena sesungguhnyapada salah satu sayapnya terdapatpenyakit 
dan pada sayap lainnya terdapatpenawarnya.” (HR. Buhhari dan 
Abu Dawud serta lainnya) 

Termasuk yang dikecualikan dari bangkai adalah rambut, 
bulu, bulu unta, dan bulu burung. Allah H berfriman: 

















52 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 



"... dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan 
bulu kambing alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu 
pakai) sampai waktu tertentu. ” (Q5. An-hahl: 80) 


Dalam hal rambut dan lainnya tersebut ulama Syafi’iyah juga 
berpendapat bahwa semuanya adalah najis kecuali yang ber- 
asal dari hewan yang memang boleh dimanfaatkan. Sedang- 
kan jika berasal dan hewan yang tidak boleh dimanfaatkan, 
maka tidak diperbolehkan shalat dengan mengenakan atau 
menjadikannya sebagai alas. Para ulama Hanafiyah juga 
berpendapat sama, hanya saja mereka memberikan tambah- 
an bahwa setiap anggota badan yang tidak dialiri darah 
hukumnya suci seperti kuku, paruh, cakar, kuku kuda, 
tanduk, kuku sapi, dan susunya. Demikian pula halnya 
dengan urat selama tidak ada lemaknya. Pendapat tersebut 
berdasarkan riwayat bahwa Nabi sgg telah bersabda berkaitan 
dengan bangkai kambing milik Maimunah: 


> e £ * s* 

Lei 

“Sesungguhnyayangharam adalah memakannnya. "(HR. Jama'ah 
hecuali Ibnu hibban) 

Telur juga termasuk yang dikeeualikan dari bangkai, dengan 
syarat cangkangnya keras. Kecuali ulama Malikiyah, menurut 
pendapat mereka telur yang terdapat pada bangkai adalah 
najis walaupun cangkangnya keras. 

2. Darah, baik darah segar maupun darah haidh dan lainnya. 
Najisnya darah berdasarkan firman Allah §t 



AUl JJO Jjbl 


"... kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, 





Fikih Shalat EMPAT MAD2HAB 


53 


uHiU u aging bain, kurena semua itu kotor, atau binatang yang 
disembelih atas nama selain Allah. ” (Q5. Al-An'am: 145 ) 

Adapun najisnya darah haidh berdasarkan hadits dari A sma’ 
binti Abu Bakar Ash-Shiddiq , bahwa Nabi j|| bersabda 
sehubungan dengan pakaian yang terkena darah haidh- 

O. Jt 0.X J 6 * 

Keriklah darahnya lalu gosoklah dengan air dan pakailah untuk 
shalat.” (MR. Muttafaqun 'alaih) 

'engecualian dari najisnya darah adalah darah yang terting- 
gal pada asalnya (daging dan tulang) berdasarkan hadits 
‘Aisyah 


jdij! .Js- ^h 3 jvidJi jsi’ GA 


“Kami pernah makan daging sementara bekas darah masih 
menggaris pada periuknya. ” 

Demikian pula dengan ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang 
telah meriwayatkan bahwa darah yang sedikit hukumnya 
di ma fiu. (dimaafkan endapat tersebut berdasarkan riwayat 
dari Husain m>, dia berkata- 


“Kaum muslimin sering mengerjakan shalat dalam keadaan 
terluka. ” (HR Bukhari) 

Sementara itu, Abu urairah tidak memandang setetes atau 
dua tetes (darah) sebagai hal yangburuk dalam shalat. Darah 
ikan, kutu, dan sejenisnya juga termasuk darah yang 
dikecualikan dari hukum najis. Kecuali ulama Malikiyah 
yang berpendapat bahwa darah ikan adalah najis jika 
bercucuran (jumlahnya banyak). 

3. Nanah dan nanah yang bercampur darah. Keduanya dihu- 
kumkan najis dengan digzj/askan terhadap darah, kecuali jika 
jumlahnya sedikit maka termasuk yang dimaafkan karena 
sulit menghindarinya. 










54 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


4. Muntah, muntahan hukumnya najis, baik muntahan manusia 
atau selainnya. Pengertian tersebut berdasarkan riwayat 
Aisyah m bahwa Rasulullah |g bersabda: 


t a „ 


jli !j| 


‘Apabila salah seorang diantara kalian muntah ketika sedang 
shalat, makapergilah dan berwudhulah.” (MR. ibnu Majah) 

1 ialam men gaplikasikan hadits tersebut, ulama Hanafiyah 
menerapkan syarat bahwa muntahannya hams memenuhi 
mulut, ;>ementara ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa 
muntahan tersebut telah berabah dari asalnya ketika dimakan 
walaupun sekedar menjadi asam. 


5 ‘ Kencin g dan kotoran manusia, keduanya adalah najis. 
Kecuali menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, menurut 
mereka jika kencingnya adalah kencing anak laki-laki yang 
t e [ um makan makanan pokok (selain air susu ibunya), maka 
dihukumkan suci dengan memercikkan air pada bagian yang 
terkena kencing dan tidak wajib mencucinya, Pendapat ini 
berdasarkan riwayat dari Abu Samah , Rasulullah $§§ 
bersabda: 


r^ 1 j>; ^ jus 

“(Sucinya) kencing anak perempuan adalah dengan mencucinya 
dan (sucinya) kencing anak laki-laki adalah dengan memercikkan 
air (pada yang terkena kencing). ” (HR. Abu Dawud, riasa'i, dan 
dishahihkan oleh hahim) 


6. Kotoran hewan yang dagingnya tidakboleh dimakan; seperti 
bighal, himar, dan lainnya adalah najis berdasarkan riwayat 
dari Abdullah bin Mas’ud ggg, dia berkata: 

Suatu ketika Rasulullah ggj hendak buang hajat, kemudian beliau 
menyuruhku mengambilkan tiga buah batu, lalu aku hanya 
menemukan dua buah batu. Aku mencari batu yang ketiga tetapi 





55 


____ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

tidakaku temukan maka aku mengambil kotoran hewanyang telah 
keringdan aku memberikannya kepada beliau. Beliau mengambil 
dua buah batunya dan membuang kotoran hewan sembari 
bersabda ‘Iniadalah naps’. "(HR. Bukhari dan lainnya) 

Adapun kotoran hewan yang biasa berada di jalanan maka 
hukumnya dimaafkan, seperti kotoran bighal dan himar. Hal 
tersebut adalah untuk menghindarkan diri dari kesulitan 
dalam menghindarinya dan untuk mempermudah. 

7. Anjing dan babi serta yang dilahirkan dari keduanya atau 
dari salah satunya walaupun bersama selain spesiesnya. 
Untuk mensucikan najis anjing, maka diperintahkan agar 
menuangkan air pada tempat yang dijilat dan mencuci 
bejananya. Rasulullah ||§ bersabda: 

“Apabila bejana salah seorang kalian dijilat oleh seekor anjing maka 
tuangkanlah air (pada bekas yang dijilat) kemudian basuhlah 
bejana itu sebanyak tujuh kali. ” (HR. Muslim) 

Sedangkan najisnya babi adalah diqiyaskan kepada anjing 
karena kesamaan keduanya berdasarkan firman Allah Si: 

_ jtph J 1 

“Atau daging babi karena semua itu kotor.”{ Q5. Al-An’am: 145) 

Ulama yang memiliki pendapat lain dalam hal ini adalah 
ulama Malikiyah, menurut mereka setiap yang hidup adalah 
suci, termasuk anjing atau babi. Pendapat sucinya anjing dan 
babi disepakati oleh ulama Hanafiyah. Bedanya ulama 
Hanafiyah mengatakan bahwa air liurnya adalah najis. 

8 Kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan. Ulama 
Syafi’iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa kotoran tersebut 
hukumnya najis. Akan tetapi, ulama Hanafiyah memberikan 
pengecualian terhadap hewan yang membuang kotoran di 
udara seperti burung emprit, merpati, dan lainnya, maka 
kotorannya adalah suci. Sementara itu ulama Malikiyah dan 







Hanabilah mengatakan bahwa kotoran dan kencing hewan 
yang dagingnya boleh dimakan adalah suci, kecuali hewan 
tersebut telah makan najis, seperti jalaalah (jenis unta yang 
umumnya besar) maka kotorannya menjadi najis pula. 
Pendapat ini berpijak dari riwayat Anas, dia berkata: “Ada 
beberapa orang dan kabilah ‘Ukl atau ‘Urainah telah tiba. 
Setiba di Madinah mereka mengalami sakit perut. Kemudian 
Nabi memerintahkan mereka untuk mencari unta betina 
yang sedang bunting serta meminum kencing dan susunya.” 

9. Sperma manusia dan lainnya. Menurut ulama Hanafiyah 
dan Malikiyah benda tersebut adalah najis berdasarkan 
riwayat dari Aisyah, dia berkata: 


“Rasulullah |g pernah membasuh sperma yang menempelpada 
pakiannya, kemudian beliau keluar untuk mengerjakan shalat 
dengan mengenakan pakaian tersebut sementara aku melihat bekas 
basuhan pada kainnya. ” 

Sementara menurut pendapat ulama Hanafiyah bila air 
maninya dalam keadaan kering, maka keringnya tersebut 
adalah cara mensucikannya. Pendapat ini berdasarkan 
riwayat dari‘Aisyah @§ bahwa dia berkata: 


“Aku mengerik sperma dari kain Rasulullah 0Jika mani tersebut 
dalam keadaan kering dan aku membasuhnya jika mani tersebut 
basah. ” (MR. Daruquthni, Abu 'Awanah, dan Bazzar) 


Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah sperma adalah 
suci, kecuali sperma anjing danbabi. Tetapi ulama Hanabilah 
menambahkan bahwa sperma dari hewan yang dagingnya 
tidak boleh dimakan adalah najis dengan berlandaskan pada 
riwayat Ibnu ‘Abbas H, Rasulullah p pernah ditanya tentang 
sperma yang mengenai pakaian, maka beliau menjawab: 


2>5" 


jl ffjA A ol Cc!j (JlAJlj ilid.1 aJj-^1 


“Sesungguhnya (sperma) itu posisinya sama dengan ingus dan 





ias 











57 


___Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

ludah dan sesungguhnya engkau cukup mengusapnya dengan 
secarik kain atau dengan daun-daunan. ” (HR. Daruquthni, Baihaqi, 
dan Thahawi) 

10. Madzi dan Wadi. Madzi adalah cairan bening dan lendir 
yang keluar ketika sedang bercumbu dan lainnya. Adapun 
wadi adalah air berwarna putih dan kental yang keluar 
setelah kencing. Keduanya adalah najis berdasarkan hadits 
dari riwayat ‘Ali m : “Aku adalah seorang laki-laki yang 
mudah mengeluarkan madzi (saat te angsang), maka aku 
menyuruh seseorang untukbertanya kepada Nabi H i arena 
posisiku sebagai suami putri beliau. Kemudian dia pun 
bertanya dan Rasul H§ bersabda: 

“Wudhulah dan basuhlah kemaluanmu. "(HR. Byaikhani dan iainnya. 
Lafazh dari Bukhari) 

Adapun tentang wadi, maka berdasarkan riwayat dari 
‘Aisyah m: Aisyah berkata: 

“Wadi adalah (cairan)yang keluar sesudah kencing, maka cucilah 
zakarataufarjinya kemudian wudhulah tanpa mandi (janabah). 
(HR. Ibnul fiundzir) 

Dalam riwayat lain disebutkan, dari Ibnu'Abbas iggi, dia 
berkata: 

“Adapun wadi dan madzi, maka dia berkata: ‘Basuhlah zakarmu 
ataufarjimu dan wudhulah seperti wudhumu untuk shalat’. "(HR. 
Baihaqi dalam kitab Bunannya) 

Kecuali ulama Hanabilah, mereka berpendapat bahwa madzi 
dan wadi dari hewan yang dagingnya bisa dimakan atau dari 
manusia hukumnya adalah suci. Namun lebih diutamakan 
untuk memercikkan air ke atasnya sebagaimana diperbuat 
terhadap kecing anak laki-laki. Pendapat ini berdasarkan 
riwayat dari Sahal bin Hanif , dia berkata: 


■ ' r ' 











58 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Aku adalah orang yang merasa kesulitan karena sering keluar 
m adzi dan aku menjadi sering mandi karenanya, kemudian aku 
menceritakan halitu kepada Rasulullah jj§§ maka beliau menjawab: 
Sesungguhnya boleh berwudhu bagimu karena hal itu’. Aku 
hettanya: Bagaimana jika (madzi) itu mengenai pakaianku?’. 
Rasulullah menjawab: 'Cukuplah bagimu mengambil air 
seukuran telapak tanganmu kemudian kau percikkan ke tempat 
dimana kau lihatpakaianmuyangterkena ”(HR. Ashhaabus 5unan 
kecuali flasa i). Sedangkan dalam lafazh Al-Atsram disebut- 
kan: '‘Cukuplah bagimu mengambil air seukuran kedua telapak 
tangan kemudian kau percikkan ke atasnya. ” 

11. Benda eair memabukkan, seperti khamr. Allah ft berfirman: 


j)»—I J Ij Ujl 


“Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkurban untuk) 
berhala, dan mengundinasib dengan anakpanah adalahperbuatan 
keji. ” (Q5 Al-Maidah: 90) 


Dari Anas W >., dia berkata: 


Rasulullah i|§ pernah ditanya tentang khamr, apakah boleh 
dijadikan cuka?, beliau menjawab: ‘Jangan’.” (MR. Muslim dan 
Tirmidzi sembarai mengatahan bahwa hadits Ini hasan shahih) 

Dari Abu Thalhah Al-Anshari m, dia berkata: 

Tatkala khamr diharamkan, Nabi ^ ditanya seseorang tentang 
khamr yang ada padanya milik anak yatim, apakah boleh 
dijadikan cuka?. Beliau memerintahkan untuk membuangnya.” 
(MR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 

12. Telur busuk, yaitu telur yang rusak dan berbau busuk; atau 
yang telah berubah menjadi darah, atau telah menjadi embrio 
tetapi mati sebelum menetas. Jika telurnya dibakar dan 
sebelumnya tidak berubah, maka telur tersebut tetap suci. 
Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka telur tidak bisa 
menjadi najis kecuali telah menjadi darah. Kalau belum 
menjadi darah, maka tetap suci. 









59 


_Fikih Sholot EMPAT MADZHAB 

13. Susu hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, seperti 
keledai betina. Menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah 
benda tersebut adalah najis. Sedangkan menurut ulama 
Hanafiyah dan Hanabilah adalah suci. 

14. Abu dan asap najis yang terbakar. Keduanya adalah najis 
karena mengikut hukum asalnya. Kecuali ulama Malikiyah 
yang mengatakan bahwa keduanya adalah suci. 

■ Hukum Menghilangkan Najis 

Orang yang shalat wajib hukumnya menghilangkan najis dari 
badan, pakaian, dantempatshalatnya. Kecuali najis yang dimaaf- 
kan karena sulit menghilangkan atau berat untuk menghindari- 
nya. Adapun perintah menghilangkan najis dari pakaian orang 
yang sedang shalat adalah firman Allah: 



"Dan pakaianmu, maka bersihkanlah. ” (Q5. Al-Muddatstsir: 4) 

Dalam ayat tersebut, yang diperintahkan untuk dibersihkan 
adalah pakaian. Tetapi, perintah untuk menghilangkan najis dari 
badan adalah lebih penting lagi, karena badan lebih utama untuk 
dibersihkan daripada pakaian. Tujuan menghilangkan najis dari 
tempat orang yang shalat adalah untuk memperindah tempat 
shalat sebagai tempat bermunajat kepada Tuhannya. Dalam hal 
ini, tempat sama posisinya dengan pakaian. 

■ Tatacara Mensucikan Dari Najis 

1. Mensucikan pakaian dan badan jika terkena najis. Jika 
pakaian atau badan terkena najis dan najisnya dalam bentuk 
benda cair, seperti darah dan sejenisnya, maka wajib hukum¬ 
nya membasuh keduanya dengan air sampai hilang. Jika 
setelah dicuci masih terlihat bekasnya dan sulit dihilangkan, 
maka hal itu dimaafkan. Kecuali jika najisnya berasal dari 




















60 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


anjing atau babi, maka wajib menghilangkannya dengan 
menggunakan alat bantu seperti air dan sabun. Adapun jika 
najisnya adalah hukmiyah seperti air kencing yang telah me- 
ngering, maka mensueikannya cukup dengan mengalirkan 
air ke tempat yang terkena najis meski hanya sekali menurut 
ulama Malikiyah dan Syafi’iyah. Sedangkan menurut ulama 
Hanafiyah tidak cukup bila dibasuh kurang dari tiga kali 
basuhan. Bahkan menurut ulama Hanabilah minimal tujuh 
kali. 


Jika najisnya berupa anjing atau babi, maka menurut ulama 
Syafi’iyah dan Hanabilah wajib dibasuh sebanyak tujuh kali 
dan salah satunya dicampur dengan tanah. Pendapat tersebut 
berangkat dari hadits dari Abu Hurairah sip?, dia berkata: 
“Rasulullah M bersabda: 



of aj l ii 'pf f f\5\ 


“Sucinya bejana salah seorang diantara kamu jika dijilat oleh 
anjing adalah dengan membasuhnya tujuh kali dan salah satu 
basuhannya dicampur dengan tanah’” (HR. Muslim) 

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, mensucikan 
benda dari najis berupa anjing dan babi adalah sama dengan 
najis lainnya. Pendapat tersebut berdasarkan sebuah riwayat 
bahwa Nabi 0 pemah ditanya tentang bejana yang dijilat 
anjing. Beliau bersabda: 


“Dibasuh tiga kali, lima kali, atau tujuh kali.” (Potongan hadits 
daiam riwayat Muslim dari Abu hurairah) 


Dalam riwayat Ath-Thahawi dan Daruquthni disebutkan, 
dari Abu Hurairah , dia berkata: “Pada tempat bekas 
jilatannya dibasuh tiga kali.” 

2. Mensucikan tanah (lantai). Tatacara mensucikan lantai dari 
najis yaitu dengan menyiramkan air ke atasnya setelah 
teiiebih dahulu benda najisnya dihilangkan. Pengertian ini 











Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


61 


berdasarkan hadits dari Abu Hurairah m, dia berkata: 
“Suatu hari ada seorang Arab pedusunan yang datang ken: In¬ 
dian dia kencing di dalam masjid. Orang-orang kemudian 
berdiri untuk mencelanya. Lalu Nabi bersabda: 




‘Biarkan dia dan siramkanlah setimba besar atau setimba heal air 
ke atas (bekas) kencingnya. Sesungguhnya aku diutus kepada kalian 
untuk rnempermudah bukan untuk mempersulit (HR. Jama'ah 
Kecuall Muslim) 

Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa mensucikan lantai 
adalah dengan membiarkannya kering. Hal ini berdasarkan 

hadits: 


“Sucinya tanah adalah keringnya. ” (HR. Ibnu Abi 5yaibah) 

Dalam lafazh lain disebutkan: 

"Keringnya tanah menunjukkan sucinya tanah tersebut. 

Penerapan hukum tersebut juga berlaku pada apa yang 
tumbuh dari tanah, seperti pohon dan rumput. Maka 
keringnya pohon dan rumput menunjukkan sucinya benda 
tersebut setelah benda najisnya hilang. Suci dalam pengertian 
ini adalah suci untuk melaksanakan shalat di atasnya, tetapi 
tidak sah bertayammum dengannya. 

3. Mensucikan minyak samin dan sejenisnya. Jika minyaknya 
keras (beku) maka mensucikannya adalah dengan mem- 
buang najisnya dan sekitar minyak samin yang terkena najis. 
Pengertian ini berdasarkan riwayat dari Ibnu ’Abbas bahwa 
Nabi §g pernah ditanya tentang (kotoran) tikus yang jatuh 
pada minyak samin, Nabi |g menjawab: 








62 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


j g l$JLijjjji 


“Buanglah (kotoran) tikusnya dan buang pula minyak samin yang 
berada di sekitarnya, lalu makanlah lemak kalian. ” (MR. Buhhari) 

Jika minyaknya cair, rnaka tidak bisa disucikan dan tetap 
dihukumkan mengandung najis. Kecuali ulama Malikiyah, 
menurut mereka hukumnya sama dengan air, jika terlihat 
bekas najisnya di dalam minyak tersebut maka berarti me¬ 
ngandung najis. Tetapi jika tidak terlihat dan najisnya sedikit, 
maka hukumnya makruh, untuk menghindari perkara yang 
diperselisihkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah lemak 
cair yang terkena najis bisa disucikan dan sucinya minyak 
tersebut adalah hal yang mungkin. Untuk mensucikannya, 
pertama dengan menuangkan air ke atas minyak tersebut 
kemudian mengangkatnya sebanyak tiga kali. Atau dengan 
cara memasukkan minyak ke dalam bejana yang bagian 
bawahnya berlubang. Kemudian tuangkanlah air ke dalam 
bejana yang telah berisi minyak tadi. Setelah minyak berada 
di atas lalu bukalah tump lubang bawah bejana. Dengan 
demikian airnya akan mengalir dan minyaknya menjadi suci. 

4. Mensucikan kulit bangkai. Mensucikan kulit bangkai adalah 
dengan menyamaknya. Hal itu berdasarkan riwayat dari Ibnu 
’Abbas iSk >, bahwa Nabi g| bersabda: 


xzj bj 

“Apabila kulit bangkai telah disamak maka dia telah menjadi suci. ” 

Kecuali menurut ulama Hanabilah, mereka berpendapat 
bahwa kulit hewan tersebut tidak suci tetapi boleh dipakai 
ketika dalam keadaan leering. Sementara im menurut ulama 
Hanafiyah kulit anjing selcalipun jika telah disamak, maka 
menjadi suci dan boleh dipakai untuk shalat. Pendapat ini 
berdasarkan hadits Rasulullah 1§, beliau bersabda- 





















Fiksh Shatat EMPAT MADZHAB 


63 



“ Setiap kulit hewan yang telah disamak maka menjadi sud.” 
(MR. Ash ha bus 5unan) 

Dalam lafazh lain disebutkan: “Sucinya kulit hewan adalah 
dengan menyamaknya. ” 

5. Mensucikan benda mengkilap dan yang tidak menyerap air, 
seperti cermin, pisau, kuku, tulang, kaca, dan peralatan yang 
berminyak. Mensucikan alat tersebut adalah dengan mencuci- 
nya dengan air. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa men- 
sucikannya bisa dengan mengusapnya untuk menghilangkan 
benda najisnya. Pengertian tersebut berdasarkan riwayat 
bahwa para shahabat mengerjakan shalat sembari mem- 
bawa pedang yang berlumuran darah, mereka mengusapnya 
dan mereka merasa cukup dengan melakukan hal itu. 

6. Mensucikan sandal. Cara mensucikan sandal yang terkena 
najis adalah menyiramnya dengan air. Ulama Hanafiyah 
mengatakan bahwa mensudkannya bisa dengan menggosok- 
kannya ke tanah, sebagaimana tersebut dalam sebuah riwayat 
dari Abu Hurairah gH, bahwa Nabi m bersabda: 

“Jika salah seorang kalian memakai sandal dan menginjak kotoran 
(najis) maka tanah bisa mensucikan darinya. ” (MR. Ahmad dan Abu 
Dawud) 

Dalam riwayat lain dari Abu Sa’id Al-Khudri , Rasulullah 

bersabda: 



“Apabila salah seorang kalian datang ke masjid, maka baliklah 


sandalnya dan lihatlah,jika terlihat ada kotoran maka usapkanlah 


sandal itu ke tanah dan shalatlah. ” (MR. Abu Dawud dan Ahmad) 



















64 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

Dalam riwayat lain disebutkan: 

“Jika kedua sandalnya terkena hotoran (najis) maka sucinya kedua 
(sandal) tersebut adalah dengan (menggosoknya) dengan tanah. ” 
(MR Abu Dawud) 

Termasuk yang menjadi suci dan najis adalah benda yang 
terkena khamr dan khammya telah hilang dengan sendirinya. 
Begitu pula darah kijang jika telah berubah menjadi minyak 
kasturi. Demikianpula halnya najis jika dibakar dengan api, 
maka menjadi suci menurut ulama Hanafiyah yang disepakati 
pula oleh ulama Malikiyah. Sebagaimana dikenal sucinya 
abu najis. 

■ ADAB BUANG AIR DAN ISTTNJA' 

Diantara adab buang air adalah: 

1. Tidak membawa sesuatu yang mengandung Asma’ Allah, 
kecuali untuk menghindari terjadinya kemudharatan, seperti 
khawatir benda tersebut akan hilang jika tidak dibawa. Hal 
tersebut berdasarkan riwayat dari Anas W>. : 

“Nabi §f| memakai cincin dengan ukiran (kalimat) Muhammad 
Rasulullah, jika hendak masuk ke WC maka beliau melepasnya 
terlebih dahulu. ” (MR. Perawl yang empat) 

2. Menjauh dan tertutupi dari orang lain terutama ketika buang 
air besar. Tujuannya adalah agar tidak terdengar suara atau 
tercium baunya. Hal tersebut berdasarkan hadits Jabir ^g>: 

“Kamipernah bepergian bersama Nabi #§, beliau tidak melaksana- 
kan buang hajatnya sehingga beliaupergi dan tidak terlihat. ” (MR. 
Ibnu Majah) 

Dalam riwayat lain disebutkan: 

“Sesungguhnya Nabi |§| ketika hendak menunaikan hajat (buang 
air) maka beliau pergi menjauh. ” (MR. Abu Dawud) 










Fiklh Shalat EMPAT MADZHAB 


65 


3. Membaca tasmiyah (menyebut nama Allah) dan isti adzah 
(memohon perlindungan kepada Allah) ketika hendak masuk 
jika berada di tempat tertutup dan ketika membuka pakaian 
jika berada di tempat terbuka. Pengertian ini berdasarkan 
hadits dari Anas W >., dia berkata: “Apabila Nabi 0 hendak 
masuk WC maka beliau membaca: 





‘Allaahutnma inniia’uudzu bika tninal khubutsi wal khabaa’its. ’ 

(Yaa Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Mu dari setan laki- 
laki dan setan betina)’.” (HR. Perawi yang tujuh) 

Dalam riwayat lain dari Sa’id bin Manshur, Rasulullah «!§ 
membaca: 



^Bismillaahi Allaahumma innii a'uudzu bika minal khubutsi wal 
khabaa'its." 

Disunnahkan juga untuk memulai dengan kaki kiri ketika 
hendak masuk dan mendahulukan kaki lcanan ketika keluar. 

4. Menahan untuk tidak berbicara sama sekali, baik itu dzikir 
atau lainnya, tidak boleh menjawab salam, dan tidak pula 
menjawab adzan. Kecuali karena sesuatu yang mau tidak mau 
harus berbicara, seperti meminta sesuatu untuk menghilang- 
kan najis. Adapun jika bersin ketika sedang buang hajat, 
maka boleh memuji Allah dalam hati tanpa menggerakkan 
lisan. Hal itu sebagaimana riwayat dari Ibnu ‘ Umar : 

“Ada seorang laki-laki yang berpapasan dengan Rasulullah H§ 
ketika beliau sedang buang airkecil. Orang tersebut memberi salam 
maka beliau tidak menjawabnya. (HR. Jama ah selain Bukhari) 

Ada juga riwayat dari Abu Sa’id Al-Khudri 0i->, dia berkata: 
” Aku mendengar Nabi |g bersabda: 











66 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


> OUUdT tl £j°j* °Js- JbJliJl OtT^sj' V 

u-Ui (_5^ ULJuj j 

“Janganlah keluardua orang laki-laki untuk huang airbesartanpa 
menutupi ‘aurat keduanya dan jangan pula bercakap-cakap, karena 
sesungguhnya Allah Hf membenci hal yang demikian itu ” (HR. 
Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah) 

5. Menghormati kiblat, vaitu dengan tidak menghadap dan 
membelakanginya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu 
Hurairah m%, bahwa Rasulullah |g bersabda: 

Vj jJcLJ JAA lil 

“Jika salah seorang kamu jongkok untuk menunaikan hajatnya 
maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi- 
nya . ” (MR. Ahmad dan Muslim) 

Adapun jika tempat buang hajatnya berada di dalam ruang 
tertutup atau di depannya ada sesuatu yang menghalanginya 
maka hukumnya boleh (ja-iz) menghadap dan membelakangi 
kiblat Sebagaimana tertera dalam riwayat dari Ibnu ‘Umar 
H! diaberkata: 

“Suatu hari akupernah naik ke atap rumah Hafshah (untuk suatu 
keperluan, secara tidak sengaja) aku melihatNabisedangjongkong 
buang hajat menghadap ke Syam dan membelakangi Ka’bah.” 
(MR. Jama'ah) 

Dari Marwan Al-Ashghar, dia berkata: 

“Aku melihat Ibnu ‘Umar menderumkan hewan tunggangannya 
sembari menghadap kiblat dan dia kencing. ” Aku bertanya: ‘Wahai 
Abu Abdirrahaman bukankah (Nabi #|) telah melarang hal itu?’ 
uia menjawab: 'dak, hal itu dilarang jika engkau berada di 
tempat terbuka, maka jika antara engkau dan kiblat terdapat 
sesuatu yang mengahalangimu (menutupimu) maka hal itu 
diperbolehkan’ ’ (MR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Makim. 
Sanadnya hasan) 






Rklh Shalat EMPAT MADZHAB 


67 


Ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini hanyalah 
ulama Hanafiyah, menurut mereka tidak boleh melakukan- 
nya meskipun berada di tempat terbuka atau tertxitup. 

6. Mencari tempat yang lunak dan menghindari buang hajat 
di atas benda yang keras agar percikan air kencing tidak 
menyebar. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Musa Al- 
Asy’ari, dia berkata: “Rasulullah gg mendatangi tempat 
(tanah) yang lunak di samping sebuah dinding, kemudian 
beliau buang air kecil. (Setelah selesai) lalu belia 1 bersabda. 

jl: tSi 


“Jika salah seorang diantara kalian kencing, maka waspadalah 
dalam mencari tempat kencingnya. ” (MR. Ahmad dan Abu Dawud) 

7. Menghindari buang air pada lubang. Tujuannya adalah agar 
tidak ada makhluk lain yang tersakiti, sebagaimana diterang- 
kan dalam hadits Qatadah dari ‘Abdullah bin Sirjis, dia 
berkata: 


“Rasulullah $$ telah melarang kencing di dalam lubang.”Para 
shahabat bertanya kepada Qatadah: “Apayang dibenci dari kencing 
di lubang?.” Qatadah menjawab: “Sesungguhnya lubang adalah 
rumah jin. ” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan lainnya Dishahihkan oleh 
Ibnu Khuzalmah) 


8 . 


Menghindari tempat berteduh, jalan, dan tempat orang 
mengambil air. Hal ini berdasarkan hadits dari Mu adz S&s? 
dia berkata bahwa Rasulullah |g bersabda: 


JJillj JA\ 4Pjtij ^^ dblill 


“Waspadailah tiga hal pengundang laknat; buang air di tempat 
pengambilan air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh." (MR. 
Abu Dawud dan Ahmad dari Ibnu Abbas dengan tambahan "atau air 
yang menggenang") 


Dalam riwayat lain disebutkan, dari Abu Hurairah 0s >, dia 
berkata: “Rasulullah H§ bersabda: 










68 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Waspadalah terhadap dua hal yang dilaknat, ” Para shahabat 
bertanya: “Apakah dua hal yang dilaknat itu wahai Rasulullah. ” 
Beliau menjawab: “Buang air dijalan atau di tempat berteduh.” 
(MR, Muslim) 

Dari Abu Hurairah mi?, dia berkata: “Aku mendengar 
Rasulullah s|§ bersabda: 


A>sy lij ami 2SA aSxs (jwLj.1 <3jh ^ jiJo (Jtp 

* ' 

jj-uJ!j 


‘Siapayang buang hajat dijalan kaum muslimin, maka dia men- 
dapatlaknatAllah, Malaikat, danseluruhmanusia’. (Dikeluarkan 
oleh Thabarani dalam kitab Al-Awsath dan Baihaqi serta lainnya) 

Dari Hudzaifah bin Usaid, Nabi |g§ bersabda: 




■' c \ c \" ° " ' o .> . ^ 0 I o >? . '-r o ^ 


“Siapa yang mengotori jalan kaum muslimin, maka dia wajib 
mendapat laknat darikaum muslimin. "(Dikeluarkan oleh Thabarani 
dalam kitab AI Kabiir dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Mundziri) 

9. Tidak buang hajat di bale mandi, air yang tidak mengalir, 
dan air yang mengalir Hal ini berdasarkan riwayat dari 
‘Abdullah bin Mughaffal 2 ^ 8 ?, Nabi jg bersabda: 




pi r 1 


. o s f S f ' 

(/- f 5 ^ 4 ^ 


“Janganlah seorang diantara kalian kencing di air tempat mandi- 
nya kemudian dia berwudhu di dalamnya, sesungguhnya keba- 
nyakan kemguan berasal darinya. ” (MR. F’erawi yang lima) 

Tetapi lcalimat “kemudian dia berwudhu di dalamnya” 
adalah lafazh dari Abu Dawud dan Ahmad. Dalam riwayat 
Jabir m>? disebutkan: 

“Nabi m melarang kencing di air yang tidak mengalir. (MR. Ahmad, 
Muslim, flasa'i, dan Ibnu Majah) 

Dan masih dari Jabir ^, dia berkata: 






69 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Nabi 0r, melarang kencing di air yang mengalir.” (HR. Thabarani 
dan rawinya kuat sebagaimana terdapat dalam Kltab M ujma 'uz Zawaa'id) 

10. Tidak kencing sambilberdiriuntukmenjagakehormatan dan 
memperbaiki kesopanan serta untuk menghindari air keneing- 
nya terpercik ke badan atau pakaian. Hal ini berdasarkan 
riwayat dari ‘Aisyah , bahwasanya dia berkata: 

“Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika buang air 
kecilsambil berdiri makajangan dibenarkan. Beliau tidak buang 
air kecil kecuali sambil jongkok. ” (iiR. Perawi yang empat. Tlrmldzi 
mengatakan bahwa hadits ini adalah yang terbaik dalam masaiah ini) 

Namun demikian, menurut ulama Malikiyah diperbolehkan 
kencing sambil berdiri sembari mengatakan bahwa sambil 
jongkok adalah lebih baik. Pendapat tersebut berdasarkan 
hadits dari Hudzaifah bin Al-Yaman Wi? '■ 


“Suatu ketika Nabi Jjg§ tiba di tempatpembuangan sampah suatu 
kaum kemudian beliau kencing dengan berdiri, maka aku menjauh 
dari beliau lain beliau berkata agar aku mendekatinya, maka aku 
mendekati beliau sampai aku berdiri di sisi ke dua tumit beliau. 
Setelah itu beliau berwudhu dan mengusap kedua khuffhya. (hR 
Jama'ah) 

11. Wajib hukumnya menghilangkan najis dari kedua jalan 
keluamya (duburdan qubul. pentij). Rasulullah £g bersabda 
dari Aisyah !<g§: 




“Jika salah seorang diantara kalian pergi buang hajat maka 
bersucilah dengan tiga buah batu, karena hal itu telah cukup bagi- 
njpa.”(MR. Ahmad, Abu Dawud, hasa'i, dan Daruquthnl) 


Dari Anas f M>., dia berkata: 


“Suatu ketika Rasulullah «|§ masuk ke WC maka aku dan seorang 
anak lelaki membawakan bejana tempat air dan sebatang kayu, 
maka beliau Anstinja’ dengan air. ’’ (Muttafaqun 'alaihi) 












70 


12 . 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Dalam riwayat Ibnu ‘Abbas H disebutkan bahwa Nabi M 
pernah melewati dua kuburan, kemudian beliau bersabda: 


Uj S£\ V U (i OliJju ly j ObJlju i - -'' 

" r' ' - ' ' ' 


“Sesungguhnya kedua (penghuni) kuburan ini sedang disiksa, 
keduanya disiksa bukanlah karena dosa besar. Salah satunya karena 
tidak istinja’ ketika kencing, sedangkan satunya karena sering 
menggunjing. ” (MR. Jama'ah) 

Dalam riwayat lain disebutkan, dan Anas (Hadits Marfa’): 

“Waspadalah terhadap masalah kencing, karena kebanyakan azab 
kubur disebabkan karenanya. ” (Dikeiuarkan oleh Daruquthni) 

Pendapat tersebut diikuti oleh sebagian besar Imam mazhab 
kecuali ulama Hanafiyah, dalampandangan mereka istinja’ 
hukumnya tidak wajib tetapi sunnah mu ’akkadah. Hal tersebut 
berdasarkanhaditsdariAbuHurairah g$*>,Nabi#fbersabda: 






<y*j 


“Siapayangistinja’dengan batu maka (gunakanlah batu dengan) 
hitunganganjil, siapayang melakukan ini maka hal itu lebih baik 
dan siapayang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. "(MR. 
Abu Dawud) 

Jumlah batu sebanyak tiga bukanlah pokok persoalan dalam 
masalah ini, tetapi masalah intinya adalah menghilangkan 
najis, baik dengan jumlah tiga, lima, atau tujuh. Yang 
disunnahkan adalah jumlahnya ganjil. 

Alat yang digunakan untuk bersuci telah memenuhi berbagai 
syarat yang terkait dengan pencapaian tujuan bersuci, dan 
diantara syaratnya adalah suck Oleh karena itu tidak sah 
istinja’ dengan najis atau dengan benda yang mutanajjis 
(mengandung najis). Pengertian tersebut berdasarkan hadits 
dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata: 


>< I p 

_ 




L 















71 


__Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

“Suatu ketika Rasulullah ||| hendak buang hajatkemudian beliau 
menyuruhku mengambilkan tiga buah batu, lain aku hanya 
menemukan dua buah batu. Aku mencari batu yang ketiga tetapi 
tidak aku temukan maka aku mengambil kotoran hew an yang telah 
kering dan aku memberikannya hepada beliau. Beliau mengambil 
dua buah batunya dan membuang kotoran hewan sembari 
bersabda: ‘Iniadalah najis’.”{ MR. Bukhari berserta lafazhnya) 

Syarat selanjutnya adalah alat yang digun akan tidak basah 
dan tidak licin seperti kerikil, kaca, dan tulang. Hal tersebut 
berdasarkan hadits dari ‘Abdurrahman bin Zaid, dia berkata: 

“Seseorangpernahberkata hepada Salman Al-Farisi 2®?: ‘Sungguh 
Nabimu telah mengajarkan kepadamu tentang segala halsampai 
pada masalah buang kotoran’. Salman menjawab: ‘Tepat sekali, 
Rasul kami telah melarang buang air kecil atau buang air besar 
menghadap kiblat, istinja’ dengan menggunakan tangan kanan, 
dan menyuruh kami untuk istinja’ minimal menggunakan tiga 
buah batu. Kamijuga telah dilarang istinja’menggunakan kotoran 
kering atau tulang’.”{ MR. Muslim, Abu Dawud, dan Tlrmidzi) 

Berdasarkan hadits tersebut dan hadits lainnva maka dapat 
diambil pengertian bahwa istinja 'minimal menggunakan tiga 
buah batu. Kecuali ulama Syafi’iyah, menurut mereka boleh 
menggunakan tiga permukaan dari satu batu. 

13. Disyaratkan pula agar najisnya jangan sampai kering dan 
jangan pula mengenai tempat lain selain tempat keluarnya 
(qubul dan dubur). Dibaramkan pula istinja’ dengan sesuatu 
yang harus dimuliakan, seperti daun yang terdapat tulisan 
yang dimuliakan (al-Qur’an). Makruh hukumnya mengguna¬ 
kan sesuatu yang terdapat tulisan dengan huruf Arab karena 
untuk menghormati huruf. Makruh juga hukumnya istinja’ 
dengan potongan selendang dan makanan hewan, seperti 
daun pohon dan lainnya. Makruh pula hukumnya istinja’ 
dengan sesuatu yang masih bisa dipergunakan, seperti daun 
yang masih bisa dipakai untuk menulis dan lainnya. 








72 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

Jika hendak melakukan istinja’ dengan batu dan air sekaligus, 
maka tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa hal 
tersebut menjadi syarat, dan yang paling afdhal adalah 
dengan menggunakan keduanya. Hal ini berdasarkan hadits 
dari Ibnu ‘Abbas ®§: 

“Nabi H§ pernah bertanya kepada penduduk Quba’. beliau 
berkata: ‘Sesungguhnya Allah telahmemuji kalian, harenaapakah 
Allah memuji kalian?’, Mereka menjawab: ‘Kami (kelika istinja ) 
melanjutkan dengan batu setelah sebelumnya menggunakan air’. 
(HR Bazzar yang asalnya terdapat pada Abu Dawud dan Tirmidzi dalam 
kitab 5unannya dari Abu Hurairah) 

Beliau juga bersabda: 

‘Ayat ini diturunkan sehubungan dengan penduduk Quba’ -yang 
di dalamnya terdapat para lelakiyangsuka bersuci- beliau bersabda: 
Ketika istinja’mereka menggunakan air, makaditurunkanlah bagi 
mereka ayat ini'. "(Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dishahihkan oleh 
ibnu Khuzaimah) 

14. Tidak menggunakan tangan kanan ketika istinja’ untuk 
menghindari menempelnya kotoran. Disunnahkan pula 
dengan menyiramkan air ke tangan terlebih dahulu sebelum 
dipergunakan untuk menghilangkan najis agar tidak menya- 
kiti. Hal tersebut berdasarkan hadits dari ‘Abdurrahman bin 
Zaid yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya sebagai- 
mana telah kami sebutkan sebelumnya. Dalam hadits tersebut 
terdapat kalimat “atau istinja ’ dengan tangan kanan. ” Hadits 
lainnya adalah dari Hafshah, Ummul Mukminin, W &.: 

“Nabi <§§ menjadikan tangan hanannya untuk makan, minum, 
berpakaian, menerima, dan memberi, serta menggunakan tangan 
kiri untuk selainnya. ” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Hakim, 
dan Baihaqi) 

15. Menggosokkan tangan ke tanah setelah istinja ’ atau meneuci- 
nya dengan sesuatu yang suci untuk menghilangkan bau tak 






73 


Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB 


sedap yang menempel padanya. Hal tersebut berdasarkan 
hadits dari Abu Hurairah s® dia berkata: 


“Ketika Rasulullah |g menuju WC aku selalu mengantarkan air 
dalam timba kecil atau ember kemudian beliau istinja ’ lain meng- 
usapkan tangannyaketanah.” (HR. Abu Dawud, hlasa'i, dan Baihaqi) 

Di sunnahkan pula istirkha ’ ketika istinja ’ kecuali jika sedang 
puasa. Pendapat tersebut disepakati seluruh ulama mazhab 
kecuali ulama Syafi’iyah yang mewajibkannya. 

16. Istibra’ (berupaya menuntaskan keluarnya kotoran dan air 
kencing) sebelum istinja’, yaitu mengeluarkan sesuatu yang 
tersisa pada tempat keluar kencing atau kotoran sampai men- 
dapat keyakinan bahwa tidak ada yang tersisa sedikitpun. 
Untuk melakukannya diperbolehkan dengan cara-cara 
tertentu, seperti berdiri, berjalan, mendehem, atau melipat 
kaki. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Isa bin Yazdad 
SiH dari ayahnya, dia berkata: “Rasulullah |§§ bersabda: 



6^5 ^ *k>-\ JVj tal 


“Jika salah seorang diantara kalian kencing, maka urutlah zakar 
kalian (untuk menuntaskan kencing) sebanyak tiga kali. ” (HR. 
Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaqi) 


Ditambah dengan hadits tentang dua penghuni kubur yang 
dikatakan Rasulullah |g§ mendapat siksa karena kencing. 


17. Tidak kencing dan buang air besar di atas kuburan, karena 
hal itu hukumnya haram. Sebagaimana tertera dalam riwayat 
dari Abu Hurairah W >., Rasulullah §§§ bersabda: 


b\ S > J\ J&J til dpi ^ ^ bj 


“Duduknya salah seorang kalian di atas bara api hingga membakar 
pakaiannya lalu meleleh pada kulitnya itu lebih baik daripada 
kalian duduk di atas kuburan. ” (HR. Muslim) 










74 


Fikih Shalat EM PAT MADZHAB 


18. Makruh hukumnya buang hajat di bawah pohon yang 
berbuah, atau menurut ulama Syafi’iyah pohon yang bisa 
berbuah (walaupun sedang tidak berbuah). Pendapat tersebut 
berdasarkan riwayat dari ‘Abdullah bin ‘Umar Hi: 

“Nabi gg| melarang buang hajat di bawah pohon yang berbuah 
dan di tepi sungaiyang mengalir” (HR Thabarani) 

Makruh pula hukumnya buang hajat menghadap matahari 
atau bulan, baik arah terbit maupun tenggelamnya. Karena 
keduanya adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah 
yang bersinar. Makruh juga menghadap ke arah yang berla- 
wanan dengan arah angin agar percikan air tidak kembali 
dan mengenai pakaian hingga menjadi bernajis. Begitu pula 
makruh hukumnya jongkok berlama-lama di WC tanpa keper- 
luan. Dan makruh pula memandang aurat tanpa ada hajat. 

19. Hendaknya setelah selesai dan keluar dari WC membaca 
<( Al-hamduHllaahilladzii adzhaba 4 annil adzaa wa 4 aafaanii. ,> 
Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Anas , dia berkata: 
“Ketika Nabi sg§ keluar dari WC beliau membaca: 

^ „ C • f. ^ ° ' u 

(( Al-hamdulillaahilladzii adzhaba ‘anniladzaa wa 4 aafaanii. ,> 
(Segalapuji bagi Allah Yang telah menghilangkan penyakit dari 
diriku dan menyehatkanku)’. (HR. Ibnu Majah) 

Beliau juga membaca: 

dbl t_JOlj 4 j^ bl 

4< Alhatndulillaahil ladzii adzaaqanii ladzdzatahu wa abqaa 
fiyya quwwatahu wa adzhaba 4 anniiadzaahu.”(Segalapujibagi 
Allah Yang telah melimpahkan kepadaku kenikmatannya dan 
meninggalkan kepadaku kekuatannya serta menghilangkan dariku 
penyakitnya. ” (Diriwayatkan dari 'Umar. Hadits marfu’) 

Aisyah juga meriwayatkan: 










Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


75 


“Ketika Nabi |§§ keluardari WCbeliau membaca Ghufraanaka. ” 
(MR. Perawi yang lima dan dishahihkan oleh hakim dan lasnnya) 


■ WUDHU 


Sebagaimana telah diketahui bahwa wudhu adalah bersuci 
dengan air yang berkaitan dengan membasuh wajah, dua tangan, 
kepala, dan dua kaki. Asal wajibnya wudhu adalah karena shalat. 
Dalil wajibnya berwudhu berdasarkan al-Qur an, Sunnah, dan 
Ijm.cC . Adapun dalil al-Qur’annya adalah firman Allah. 


IjLMS J]^l5 Ijl 

(Jl *1 t3?<J] 


“Hai orang-orangyang beriman, apabila kamu hendak mengerja- 
kan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampaisiku, 
dan sapulah kepalatnu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan 
kedua mata kaki .... ” (Q5. AkMaidah: 6) 


Adapun dalil yangberasal dari As-Sunnah adalah hadits dari 
Abu Hurairah 2®, Nabi #1 bersabda: 




“Shalat salah seorang kalian tidak akan diterima jika kalian 
berhadats (tidak berwudhu) sampai kalian wudhu (terlebih 
dahulu).” (MR. 5yaikhani, Abu Dawud, dan Tirmidzi) 

Seluruh kaum muslimin telah sepakat akan hal itu hingga 
diketahui secara umum maupun khusus layaknya persoalan yang 
darurat. Siapa yang mengingkari setelah adanya kesepakatan ini, 
maka dia telah keluar dari Islam. Dalam wudhu terdapat hal 
yangwajib, Sunnah, makruh, dan yang membatalkannya. Berikut 
ini kami jelaskan secara rinci: 


■ Fardhu-fardhu Wudhu 

1. Niat. Yaitu melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam 












76 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


wudhu, niat berada di dalam hati dan dilakukan pada per- 
tama kali membasuh wajah. Ulama Hanabilah berkata bahwa 
niat adalah syarat wudhu dan niat tetap sah walaupun telah 
didahului perbuatannya. Pendapat ini berdasarkan riwayat 
dari ‘Umar bin Khaththab m dia berkata bahwa Rasulullah 
|g§ bersabda: 


tSy & LSy* oL—iiU JILpS/I Crl 


“Sesungguhnya setiap perbuatan harus disertai niat dan balasan 
bagi setiap orang (yang beramal) tergantungpada niatnya.” (MR. 
Jama'ah) 


Sementara itu ulama Hanafiyah mengatakan bahwa niat 
hukumnya sunnah keeuali ketika niat dalam wudhu dengan 
menggunakan air sisa minuman himar, air khamr dari perahan 
kurma, dan tayammum, maka mat hukumnya menjadi wajib. 

2 . Membasuh wajah sekali, yaitu mengalirkan air pada wajah. 
Disebut mengalirkan, sebab pengertian membasuh adalah 
mengalirkan. Adapun ukuran wajah adalah panjangnya dari 
bagian teratas kening sampai bagian terbawah dagu, dan 
lebarnya dari cuping telinga yang satu sampai euping telinga 
lainnya. Pengertian tersebut berdasarkan firman Allah: 


“Dan basuhlah wajah kalian.” (Q5. Al-Ma'idah: 6) 

3. Membasuh kedua tangan sampai siku. Siku adalah sendi 
yang memisahkan antara lengan atas dengan lengan bawah. 
Dalam hal ini kedua siku termasuk bagian yang wajib 
dibasuh berdasarkan nash al-Qur’an dan hadits dari Jabir 
W&. dia berkata: 

“Rasulullah j|§ (ketika berwudhu) mengalirkan air pada kedua 
siku beliau. ” (HR. Thabarani) 

Masih banyak lagi ayat dan hadits yang menerangkan bahwa 
kedua siku termasuk anggota tubuh yang wajib dibasuh 
ketika wudhu. 








Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


77 


4. Mengusap kepala. Hal iniberdasarkan nash al-Qur’an. Semua 
ulama mazhab sepakat tentang wajibnya rukun wudhu im. 
Perbedaan pendapat para ulama terletak pada ukuran yang 
wajib diusap. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah wajib 
mengusap seluruh bagian kepala. endapat ini berdasarkan 
riwayat dari ‘Abdullah bin Zaid W>. '• 

“Nabi 0 mengusap kepala beliau dengan kedua tangan kearah 
depan kemudian ke belakang. Diawali dengan bagian depan 
kemudian ke arah tengkuk, kemudian menuju arah sebahknya dan 
berhenti di tempat memulainya. ” (MR. Jama'ah) 

Menurut ulama Hanafiyah wajib mengusap seperempat kepa la 
Sedangkan ulama Syafi’iyah mengatakan boleh mengusap 
lebih sedikit dari seperempat. Bahkan tetap sah walaupun 
mengusap sedikit sekali dari bagian kepala. Pendapat mi 
berdasarkan riwayat dari Mughirah bin Syu bah - 

“Sesungguhnya Nabi i§§ ketika wudhu beliau mengusap jambul 
(rambut bagian depan), serban, dan kedua sandal beliau. (MR. 
Muslim) 

5. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Rukun ini 
berdasarkan nash ayat al-Qur’an dan dalilnya sangat kuat 
serta rawtovwzfcVberdasarkan perbuatan dan ucapan Nabi 0. 
Dari ‘Abdullah bin ‘Umar W, dia berkata: 

“Pada suatu perjalanan Rasulullah 0 pernah tertinggal dari 
(rombongan) kami, kemudian beliau dapat menyusul kami, 
sementara waktu shalat ‘ashar sudah mepet . Kemudian kami 
berwudhu dan kami membasuh kedua kaki kami. Lalu beliau 
memanggil kami dengan suara terkeras beliau: ‘Celakalah bagi 
tumit-tumityang berada di neraka. (Beliau mengucapkannya) dua 
atau tiga M/.”(Muttafaqun 'alalh) 

Dalam Riwayat lain dari Anas , juga disebutkan, dia 
berkata: 

“Rasulullah 0 pernah melihat seorang laki-laki yang di telapak 








78 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


kakinya ada seukuran kuku yang tidak terkena air (ketika 
berwudhu), kemudian beliau bersabda: ‘Kembalilah danperbaiki 
wudhumu ” (Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i) 

6. Berturut-turut antara anggota wudhu satu dengan lainnya, 
yaitu dimulai dari wajah dan seterusnya sesuai dengan urutan 
yang tertera dalam al-Qur’an. Pertama membasuh wajah, 
kedua membasuh kedua tangan, ketiga mengusap kepala, 
dan terakhir membasuh kedua kaki. Penjelasan tersebut 
adalah menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah yang 
menyandarkan pendapat pada riwayat dari Ibnu ‘Umar, Zaid 
bin Tsabit, dan Abu Hurairah 0e> bahwa Nabi jt§ berwudhu 
berdasarkan urutannya, kemudian beliau bersabda: 

“Beginilah wudhu, shalat tidak akan diterima kecuali dengan 
wudhu seperti ini. ” (HR. Masa'i) 

Sementara dalam riwayat lain disebutkan: 

“Kami memulainya sebagaimana Allah telah memulainya. ” (MR. 
Musiim) 

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berkata bahwa beruturut- 
turut hukumnya sunnah bukan wajib. Pendapat ini berdasar¬ 
kan riwayat dari Ibnu ’Abbas ^: 

“Nabi ketika berwudhu beliau membasuh wajah, kedua tangan, 
kedua kaki, kemudian mengusap kepala beliau dengan sisa air 
wudhunya. ” 

1. Terus menerus, yaitu antara basuhan satu anggota dengan 
lainnya tidak diselingi jeda waktu dan berpindah tempat yang 
lama hingga anggota yang baru dibasuh menjadi kering. De- 
mikian itu adalah pendapat ulama Malikiyah dan Hanabilah. 
Dalam hal ini, para ulama mazhab lainnya sepakat kalau 
wudhu tersebut dilakukan oleh orang yang sedang ‘ udzur , 
seperti orang yang sedang sakit kencing terus menerus 
(anyang-anyangan: jawa) dan lainnya. Adapun bagi orang 
yang dalam keadaan normal, maka terus menerus menjadi 













Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


79 


sunnah baginya. Dalil dua ulama yang mewajibkannya 
adalah riwayat dari Jabir We> '• 

“Nabi pernah melihat seorang laki-lakiyang sedang shalat dan 
pada punggung telapak kakinya terdapat titik seukuran uang 
dirham yang tidak terkena air. Maka Nabi memerintahkannya 
untuk mengulangi wudhu dan shalatnya. (MR. Abu Dawud dan 
Ahmad berkata bahwa sanadnya hasan) 

8. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menambahkan fardhu 
wudhu lainnya, yaitu menggosok anggota wudhu menurut 
ulama Malikiyah. Dalil mereka seputar masalah ini selengkap- 
nya akan kami jelaskan pada bab sunnah-sunnah wudhu. 
Sementara itu, Ulama Hanabilah menambahkan berkumur dan 
memasukkan air ke hidung, sebab kedua anggotan tubuh terse- 
but termasuk wilayah wajah, serta mengusap kedua telinga 
karena termasuk bagian dari kepala. Dalil mereka dalam hal 
ini juga akan kami jelaskan pada bab sunnah-sunnah wudhu. 

■ Sunnah-sunnah Wudhu 

Pengertian sunnah adalah sesuatu yang ada pada Rasulullah 
baik ucapan maupun perbuatan yang oleh Rasulullah Hi tidak 
ditetapi (tidak dikerjakan secara kontinyu) dan tidak ada yang 
mengingkari bahwa beliau pernah meninggalkannya. Sunnah- 
sunnah wudhu tersebut adalah sebagai beiikut, 

1. Membaca basmalah pada awal berwudhu, jika lupa memba- 
canya pada awal wudhu dan baru teringat ditengah-tengah- 
nya maka membaca “bismillaahi awwaluhu wa aakhiruhu. 
Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka membaca 
basmalah hukumnya fardhu bagi orang yang ingat, sedangkan 
bagi orang yang lupa maka wudhunya tetap sah, kecuali jika 
teringat di tengah-tengah wudhu, maka harus mengulangi 
wudhunya dan diawali dengan membaca basmalah. Pendapat 
tersebut karena mengamalkan hadits dari Abu Hurairah SHH 
dia berkata: “Rasulullah §g bersabda: 








80 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Tidaksah wudhu bagi orangyang tidak menyebut Asma’ Allah. ” 
(MR. Ahmad, Abu Dawud, ‘bnu Majah, dan lainnya) 

Dalam riwayat Thabarani dari Abu Hurairah disebutkan 
hadits dengan lafazh: 

„ A - . i * i . ‘ 'ft".'. 

iiJU Jljj Op Ow?Oi 

f -#**, •'ll *" 0 ** ° ** 

“Jika engkau wudhu, maka ucapkanlah: ‘Bismillaaahi walhatn- 
dulillaahi* kalau engkau memeliharanya maka akan dituliskan 
kebaikan untukmuyang tiada henti sampai wudhumu batal.” 

Siwak. Siwak adalah kayu yang dipakai untuk membersihkan 
gigi. Yaitu menggosok gigi dengan alat tersebut atau seje- 
nisnya yang dapat membersihkannya. Bersiwak yang terbaik 
adalah menggunakan kayu Arok yang berasal dari Hijaz, 
karenabeberapa kelebihannya, antara lain dapat menguatkan 
gusi, memperbaiki pencernaan, melancarkan air seni, dan 
banyak lagi kelebihan lainnya. Namun demikian, dipandang 
cukup untuk mendapatkan kesunnahannya dengan meng¬ 
gunakan sesuatu yang dapat menghilangkan kotoran gigi dan 
membersihkan mulut, seperti sikat gigi dan lainnya. Dari 
‘Aisyah sm, Rasulullah jfc bersabda: 

if )j icsj, pj Yjfa liipi 

“Siwak dapat membersihkan mulut dan sarana meraih ridha rabb. ” 
(MR. Ahmad, Masa'i, dan Tirmidzi) 

Dari Abu Hurairah 2®?, Nabi #| bersabda: 


J * ' O U ° * S'/ f-' S J f ® f ' o \ 


“Seandainya tidak memberatkan bagi umatku niscaya aku 
perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu, ” (MR 
lialih, Syafi'i, Bathaqi, dan Mahim) 







Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


81 


Orang yang berpuasa maupun yang tidak sedang berpuasa 
tetap disunnahkan bersiwak, baik pada awal atau akhir siang. 
Hal tersebut berdasarkan hadits ‘Amir bin Rabi’ah W >., dia 
berkata: 

“Aku melihat Rasulullah #§ melakukan sesuatu yang tidak bisa 
kuhitung, yaitu bersiwak ketika beliau sedang berpuasa. ” (HR. 
Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi) 

Disunnahkan pula mencuci siwak setiap kali selesai dipakai 
untuk menjaga kebersihannya. Hal itu berdasarkan hadits 
dari ‘Aisyah gg|, dia berkata: 

“Suatu ketika Rasulullah |§g sedang bersiwak kemudian memberi 
kan siwaknya kepadaku agar aku mencucinya, kemudian aku 
memakainya dan bersiwak dengannya kemudian aku mencucinya 
dan memberikan kembalikepadanya. "(HR. Abu Dawud dan Baihaqi) 

Adapun bagi orang yang giginya telah ompong, maka hen- 
daknya bersiwak dengan jarinya. Hal tersebut berdasarkan 
riwayat dari ‘Aisyah !g§, dia berkata: 

‘Akupernah bertanya: ‘Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki 
yang ompong, apakah diajuga harus bersiwak?’. Beliau menjawab: 
‘Ya\ ‘Bagaimanacaranya?’. Beliau menjawab: ‘Dengan memasuk- 
kanjari ke dalam mulutnya” (HR Thabarani) 

3. Membasuh telapak tangan sebanyak tiga kali pada awal 
wudhu. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aus Ats-Tsaqafi 
, dia berkata: 

“Aku pernah melihat Rasulullah £§§ berwudhu kemudian beliau 
(memulainya dengan)membasuh telapaktangannya tigakali. "(HR. 
Ahmad dan flasa'i) 

Menurut ulama Hanabilah membasuh telapak tangan tiga 
kali hukumnya wajib bagi orang yang baru bangun tidur dan 
meninggalkannya adalah berdosa, meskipun wudhunya tetap 
sah. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah 
^, Nabi m bersabda: 









82 


Fikih Shalat EM PAT MADZHAB 


'' °f 9 ." i j/i t, a " I ^ ^ » o -<• Af o ^ e o ' os ° * 

tji' V Li^J e*^i (.r-JA! 5^* <Ujj jjj® j*S-Xs-i JalL.1 lil 

eJb oJu 


“Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur, makajangan 
mencelupkan tangan sampai engkau terlebih dahulu membasuhnya 
tiga kali, karena sesungguhnya dia tidak mengetahui kemana saja 
tangannya sudah hinggap. ” (HR Jama'ah) 


Hadits tersebut dalam lafazh Bukhari tidak disebutkan 
jumlah basuhannya. 


4. Berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut dan me- 
ngocoknya. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa berkumur 
adalah wajib karena mulut termasuk dalam wilayah wajah. 
Pendapat mereka bersandar pada hadits dari Laqith bin 
Shabrah , Nabi |§§ bersabda: 


o o ✓ 




lit 


“Jika engkau berwudhu maka berkumurlah.” (hR. Abu Dawud, 
Baihaqi, dan lainnya) 

5. Istinsyaaq (memasukkan air ke hidung) dan istintsaar{ meng- 
hirup air ke hidung lalu mengeluarkannya), yaitu menghirup 
air agar masuk ke dalam hidung. Kesunnahan istinsyaq dan 
istintsar sangat ditekankan bagi orang yang tidak sedang ber- 
puasa agar tidak merusak puasanya. Hal tersebut berdasarkan 
hadits Laqith bin Shabrah, Nabi Ig bersabda: 


6of % J £ p-j;pjt p 


“Lakukanlah wud.hu dmgan sempurna dan silangilah jari serta 
istinsyaqlah kecuali ketika sedang berpuasa. ” (MR, Perawl yang 
empat, Ahmad, 5yafi'i, dan lainnya) 

Dari Abu Hurairah a®?, Nabi ||§ bersabda: 

o.«, ^ f . °.*o o f «• e ' 

Js >-1 jj |j| 










Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


83 


“Jika salah seorang kalian wudhu maka masukkanlah air ke 
dalam hidung untuk istintsar. ” (HR 5yaikhani dan Abu Dawud) 

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berkata bahwa ketika 
berkumur dan istinsyaq disunnahkan menggunakan air 
dengan enam cidukan. Tiga untuk berkumur dan tiga lagi 
untuk istinsyaq. Pendapat tersebut berdasarkan hadits dan 
‘Ali W >., dia berkata bahwa: 

“Dia pernah dipanggil untuk berwudhu, maka dia berkumur, 
istinsyaq dan menyiduk air dengan tangan kirinya. Dia melaku- 
kannya sebanyak tiga kali. Kemudian dia berkata: “Beginilah Nabi 
HI bersuci. ” (HR. Ahmad dan fiasa'i) 

Dalam pandangan ulama Syafi’iyah yang paling afdhal 
adalah berkumur dan istinsyaq dengan tiga cidukan, yaitu 
dengan menggabungkan antara berkumur dan istinsyaq dari 
satu cidukan. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari ‘Abdullah 
bin Zaid: 

“Rasulullah g| berkumur dan istinsyaq dari (cidukan) satu telapak 
tangan. Beliaumelakukannya sebanyak tiga kali. Dalam riwayat 
lain disebutkan: ‘Beliau berkumur dan beristinsyaq dengan tiga 
cidukan. ” (Muttafaqun 'alaih) 

Sedangkan menurut ulama Hanabilah yang paling afdhal 
adalah berkumur dan istinsyaq dilakukan dari satu cidukan 
dan melakukannya sebanyak tiga kali. Pendapat ini berdasar¬ 
kan hadits yang telahkami sebutkan sebelumnya dari Abdullah 
bin Zaid. Adapun menurut ulama Hanabilah istinsyaq adalah 
fardhu karena hidung termasuk bagian dari wajah dengan 
menyandarkan pendapat pada hadits yang telah kami 
sebutkan terdahulu. Mereka juga mengatakan bahwa istinsyar 
adalah wajib ketika wudhu dilakukan sesaat setelah bangun 
dari tidur. Pendapat ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah 
, dia berkata: “Rasulullah |g| bersabda: 





84 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


J* ox 



jJ jl jgliJ l jte Ciyi ^ li tJ uJ !i| 


“Jika salah seorang kalian bangun dari tidur maka istinsyarlah 
tiga kali, karma sesungguhnya setan bermalam dalam rongga 
hidungnya. ” (Muttafaqun 'alalh) 

Dalam riwayat lain disebutkan: 

“Apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya maka 
wudhulah dan istinsyarlah tiga kali, karma sesungguhnya setan 
bermalam dalam rongga hidungnya. ” (HR. Bukhari) 

Disunnahkan pula istinsyaq dengan tangan kanan dan 
istinsyar dengan tangan kiri berdasarkan hadits dari ‘Ali yang 
baru saja kami sebutkan yang didalamnya terdapat “dan 
istinsyarlah dengan tangan kiri.” 

6. Menyilangi jenggot yang lebat bagi selain orang yang sedang 
ihram. Adapun bagi orang yang sedang ihram maka makruh 
menyilanginya agar tidak ada rambut yang rontok. Hal itu 
berdasarkan riwayat dari ‘Utsman m, dia berkata: 


“Nabi menyilangi jenggot beliau.” (MR Ibnu Majah dan Tirmldzi 
serta dishahihkan olehnya) 

Ada juga riwayat dari Anas , dia berkata: 


“Ketika Nabi H§ berwudhu maka beliau mmgambil air dmgan 
telapak tangan kemudian memasukkannya di bawah mulut beliau 
untuk menyilangijmggot, dan bersabda: ‘Beginilah yang diperin- 
tahkan oleh Tuhanku M. "(HR. Abu Dawud, Baihaql, dan Hakim) 

7. Menyilangi jari tangan dan kaki. Hal tersebut berdasarkan 
hadits dari Ibnu ‘Abbas H, Nabi 5§| bersabda: 




“ Jika mgkau berwudhu maka silangilah jari kedua tangan dan 
kakimu. ” (HR Ahmad, Tlrmidzl, dan Ibnu Majah) 


Dalam riwayat Mustawrid bin Syidad W>, dia berkata: 












Fikih Shalat EMPAT MAD7HAB II 

85 


“Aku pernah melihat Rasulullah H§ menyilangi jari kakinya 
dengan menggunakan jari kelingkingnya. ” (HR. Perawi yang lima 
kecuaii Ahmad) 


8. 


Juga berdasarkan hadits Laqith bin Shabrah yang telah kami 
sebutkan sebelumnya dimana di dalamnya terdapat kalimat 
“dan silangilah diantara jari jemari.” Disunnahkan juga 
untuk menggoyang cincin, gelang, dan sejenisnya jika 
memang air bisa sampai ke bawah perhiasan tersebut tanpa 
menggoyang. Sedangkan bila air tidak dapat sampai tanpa 
menggoyangnya, maka hukum menggoyangnya menjadi 
wajib. Kecuaii ulama Malikiyah, menurut mereka jika yang 
dipakai adalah sesuatu yang mubah (boleh) maka tidak wajib 
menggoyangnya. 

Setiap basuhan dilakukan tiga kali. Hal tersebut adalah sunnah 
karena dalam hadits yang akan kami uraikan berikut ini 
terdapat perbuatan membasuh tiga kali tiga kali. Sedangkan 
jika ada hadits yang menerangkan bahwa membasuhnya 
bukan tiga kali tiga kali, maka hal itu akan menunjukkan 
bahwa membasuh tiga kali tiga kali hukumnya boleh, 
sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari ‘Amr bin Syu’aib 
dari ayahnya dan neneknya W >, dia berkata: “Telah datang 
seorang Arab pedesaan kepada Rasulullah |§§ untuk mena- 
nyakan tentang wudhu. Dia memperlihatkan wudhunya 
yang dilakukan masing-masing tiga kah. Kemudian Rasulullah 
H! bersabda: 


' \\Z' C" ' x' \ ° ' * * *°\i i'*'' 

-Ui iAA 31 j j}\ |JlA 


‘Beginilah wudhu, siapa yang menambah dari yang ini maka 
sungguh dia telah berbuat keburukan, melampaui batas, dan 
zhalim ” (HR Ahmad dan ibnu Majah) 

Dalam riwayat dari ‘Utsman W >, dia berkata bahwa Nabi 
HI berwudhu tiga kali tiga kali. (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi). 
Diterangkan juga bahwa Nabi m berwudhu sekali sekali dan 













86 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB___ 

dua kali dua kali, dan tidak ada keterangan yang menyebut- 
kan bahwa Nabi H§ mengusap kepala lebih dari sekali. 

9. Mendahulukan yang kanan, yaitu mendahulukan anggota 
tubuh sebelah kanan daripada yang sebelah kiri ketika mem- 
basuh kedua tangan dan kaki. Hal ini berdasarkan riwayat 
dari Abu Hurairah , dia berkata: “Rasulullah |§§ bersabda: 



“Apabila kalian berwudhu maka mulailah dengan yang kanan. ” 
(MR. Perawi yang empat dan disahihhan oleh ibnu Mhuzaimah) 

‘Aisyah ^, berkata: 

“Rasulullah ||f adalah orang yang paling mengagumkan dalam 
hal mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir 
rambut, bersuti, dan dalam segala aktivitas beliau. ” (Muttafaqun 
'alaih) 

10. Menggosok tangan, yaitu menggosokkan tangan pada setiap 

anggota wudhu, baik bersamaan dengan ketika membasuh- 
nya atau menggosoknya dilakukan kemudian setelah anggota 
wudhu tersebut dibasuh. Menurut ulama Malikiyah meng¬ 
gosokkan tangan adalah fardhu bukan sunnah. Hal itu 
berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Zaid , dia berkata: 

“Nabi m pernah diberi sepertiga mud air kemudian beliau 
berwudhu dan menggosok pergelangan tangan beliau. (MR. ibnu 
Khuzaimah) 

Dalam riwayat Abdullah bin Zaid disebutkan bahwa 
ketika Nabi $g| sedang berwudhu, beliau bersabda: 

“Beginilah menggosok itu.’X MR Ibnu hibban, Abu Dawud Ath-Thayalisi, 
dan Abu Ya'la) 

11. Mengusap bagian dalam dan luar kedua telinga dengan air 
yang baru. Ketentuan ini berdasarkan riwayat dari Abdullah 
bin Zaid ® bahwa dia melihat Rasulullah #§ mengambil air 







87 


__ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

selain air yang beliau gunakan untuk membasuh kepalanya 
untuk (inembasuh) kedua telinga beliau. (Dikeluarkan oleh 
Baihaqi dan lainnya). Dalam pandangan ulama Hanafiyah 
makruh hukumnya memperbaharui air yang dipakai untuk 
membasuh kedua telinga, karena air yang dipakai untuk 
membasuhnya adalah air yang sama dengan yang digunakan 
untuk mengusap kepala. Pendapat ini berdasarkan riwayat 
dari Miqdam bin Ma’dikarib W >, dia berkata: 

“Dalam wudhunya, Rasulullah gg mengusap kepala dan kedua 
telinga bagian luar dan dalam serta memasukkan jari ke dalam 
daun telinga beliau. ” (MR. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) 

Dalam riwayat lain disebutkan; Dari Ibnu ‘Abbas H, dia 
berkata dalam menjelaskan wudhunya Rasulullah 0: 

“Beliau mengusap kepala dan kedua telinga dengan satu usapan. ” 
(liR. Ahmad dan Abu Dawud) 

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan: 

“Beliau mengusap kepala dan kedua telinga bagian dalamnya 
dengan menggunakan kedua jari telunjuk dan bagian luarnya 
dengan menggunakan ibu jarinya. ” 

Pendapat tersebut disepakati sebagian besar ulama, kecuali 
ulama Hanabilah, menurut mereka mengusap kedua telinga 
adalah fardhu karena termasuk dalam batasan kepala. 
Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Umamah Al-Bahili 
W >., Rasulullah 0 bersabda: 

^ 

“Dua telinga termasuk bagian kepala. "(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 

12. Melebihkan basuhan dari batasan basuhan fardhu, yaitu 
melebihkan wilayah basuhan kepala dan wajah (disebut; 
ithaalatulghurrah). Demikian pula melebihkan basuhan pada 
batas siku dan mata kaki (disebut; ithaalatut tahjiil ). Hal ini 











88 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah , Nabi i§ 
bersabda: 


° l y*i f.J>\ 


L)l 


“Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan 
wajah bersinar karena bekas wudhu. Siapa diantara kalian yang 
mampu melebihkan (batas wilayah) membasuh muka, maka 
lakukanlah. ” (HR Ahmad dan Syaikhani) 

Dalam sebuah riwayat dari Abu Zur’ah, dia berkata bahwa 
Abu Hurairah -0g>. pernah diminta untuk (mempraktekkan) 
wudhu, maka dia berwudhu dan membasuh lengannya sam- 
pai melewati kedua sikunya. Ketika dia membasuh kakinya 
maka dia membasuh melampaui kedua mata kakinya hingga 
mencapai tulang tumitnya.’ Kemudian aku bertanya: Apa 
maksud yang engkau lakukan ini?’ Dia menjawab: ‘Ini ter- 
masuk batas wilayah perhiasan’.” (HR. Ahmad dan Syaihhani) 

13. Berturut-turut diantara keempat anggota wudhu. Pendapat 
ini adalah pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, 
Adapun menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berturut- 
turut termasuk rukun wudhu, sebagaimana telah kami 
sebutkan sebelumnya. Pendapat ini berdasarkan hadits dari 
Jabir bin ‘Abdullah, Nabi |§§ bersabda: 


\^x\ 


“Mulailah dengan yang dimulai oleh Allah (dalam al-Qur’an).” 
(HR. Masa'i) 

Dalam riwayat Muslim menggunakan lafazh “Kami memu- 
lainya dengan apa yang dimulai oleh Allah.” 

14- Berkesinambungan, yaitu menyertai basuhan satu anggota 
dengan anggota lainnya ketika bekas basuhannya masih 
terlihat, sekira belum kering satu basuhan segera diikuti 







Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


89 


basuhan berikutnya. Kecuali ulama Malikiyah dan Hanabilah, 
menurut mereka terns menerus seperti ini adalah fardhu. 

15. Berdo'a di tengah-tengah wudhu. Dalam hal ini tidak ada 
ketentuan adanya do‘a khusus dari Rasulullah sg selain hadits 
dari Abu Musa Al-Asy’ari m >., dia berkata: “Aku pernah 
mendatangi Rasulullah |f§ ketika beliau sedang berwudhu, 
(setelah selesai berwudhu) aku mendengar beliau membaca: 

^ ^ -Jtjj j J, J. cr'JJ r^ 1 

‘Allaahutntnaghfirlii dzanbii wa wassi’ Hifit daarii wa haarik 
Uifii rizqii’. ‘Ya Allah ampunilah dosaku, luaskanlah rumahku 
untukku, dan berikanlah barokah dalam rejekiku’. Kemudian aku 
berkata: ‘Wahai Nabi Allah Aku mendengar engkau telah 
membaca do'a begini dan begini’. Beliau menjawab: Apakah 
masih ada yang kurang?’ ”(HR. flasa'i dan Ibnu 5ina dengan sanad 
shahih) 

Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah juga menyebutkan sebuah 
do‘a setelah membasuh kedua tangan membaca isti’adzah 
(a’uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim ) dan tasmiyah 
(bismillaahir rahmaanir rahiiim ): 

ib iJ. i <1 >J ll jy I fi ! ;*?s- -dJ-t 

I4I5” ^ Jiikl 1 I <4iL i>_* J OibkSjl 

“Al-hamdulillaahiHadziija’alalmaa-a thahuuran wallslaama 
nuuran, rabbi a’uudzu bika min hamazaatisy syayaathiini wa 
a’uudzu bika rabbiayyahdhuruun. Allaahummahfazhyadayya 
min ma’aashiika kullihaa.” ‘Segala puji bagi Allah Yang telah 
menjadikan air untuk bersuci dan menjadikan Islam sebagai 
cahaya. Ya Rabb aku berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan 
dan aku berlindung kepadamu Ya Rabb dari menjadi pmgikut 
setan. Ya Allah jagalah tanganku dari segala perbuatan maksiat 
kepada-Mu’. 

Ketika berkumur membaca: 


( >< 










90 


Rkih Shalat EMPAT MADZHAB 



“Allaahumma a’innii ( alaa dzikrika wa syukrika wa husni 
Hbaadatik.” ‘Ya Allah tolonglah aku agarselalu mengingat-Mu, 
bersyukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu’. 

Ketika istinsyaq membaca: 



“Allaahumma arihniiraa-ihataljannah.” “Ya Allah, anugerah- 
kanlah kepadaku aroma harum surga. ” 

Ketika membasuh wajah membaca: 



e_p-j Jj ejpr _j j ji-J (*-$■«' 


“Allaahumtna bayyidh wajhiiyauma tabyadhdhu wujuuhu wa 
taswaddu wujuuhu.” “Ya Allah, putihkanlah wajahku di hari 
ketika wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi 
hitam. ” 

Ketika membasuh tangan kanan membaca: 



“Allaahumtna a’thinii kitaabii biyamiinii wa haasibnii hisaabay 
yasiiran“Ya Allah, berikanlah catatan (amalku) dengan tangan 
kananku dan hisablah (hitunglah) aku dengan hisabyang mudah. ” 

Ketika membasuh tangan kiri membaca: 



“Allaahumma laa thu’thinii kitaabii bisyimaalii wa laa min 
waraa-i zhahrii.” “Ya Allah, janganlah Engkau memberikan 
catatan (amalku) dengan tangan kiriku dan jangan pula dari arah 
belakang punggungku. ” 

Ketika mengusap kepala membaca: 
















Fikih Shalal EMPAT MADZHAB 


91 



“Allaahumma harritn sya’rii wa basyarii ‘alannaari, wa 
azhillanii tahta ‘arsyika yawtna laa zhitta illaa zhilluk ” la 
Allah, haramkanlah rambut dan kulitku terhadap api neraka nan 
naungilah aku dengan ‘arasy-Mu di han yang tiada naungan selain 
naungan-Mu. ” 


Ketika mengusap kedua telinga membaca: 


O f ' * 


Sj&\ b jLlll 'tyi 


“AUaahummaj’alnii minalladziina yastami’uunal qawla 
fayattabi’uuna ahsanahu.” “Ya Allah, jadikanlah aku sebagai 
orang yang mendmgar ucapan dan tnengikuti yang terbaiknya. 

Dan ketika membasuh kedua kaki membaca: 


£ Jy f ji JY o-j * 


“Allaahumma tsabbit qadamii ‘alashshiraathi yawma tazillu 
fiihil aqdaam” “Ya Allah, teguhkanlah pijakan kakiku di atas 
shirath di hariketika kaki-kaki (berpijak dengan)goyah.” 

16. Ketilcaberwudhumenghadapkiblat. Haltersebutadalahkarena 
mengharap terkabulnya do‘a, sebab perbuatan itu termasul 
ibadah. Kecuali ulama Hanafxyah dan Malikiyah, dalam pan- 
dangan mereka menghadap kiblat adalah mandub (dianj urkar 1 ) 

17. Berdo‘a setelah berwudhu. Hal ini berdasarlcan riwayat dari 
‘Umar bin Khaththab m, dia berkata: “Rasulullah 
bersabda: 


y IjY'j & aii <i bf ft a >> ^ ^ 

^ &Ji tf ^4 % s! pbb ^ M 


‘Tidaklah salah seorang diantara kalian berwudhu dan menyem- 
purnakan wudhunya kemudian membaca: “Asyhadu anlaa ilaaha 









92 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


ittattaahu wahdahu laa syariikalah, waasyhadu anna Muham¬ 
madan ‘abduhu warasuuluh”, (Akubersaksibahwa tiada Tuhan 
selain Allah Yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya dan aku ber- 
saksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya) kecuali 
dibukankan baginya delapanpintu surgayang dia bisa masuk dari 
manapun dia mau. ” (MR. Muslim dan Abu Dawud) 

Dari Abu Sa’id Al-Khudri , dia berkata: “Rasulullah fH 
bersabda: 


3^£.f oJf VI '4 VfM J 41 II :jl3 (2# ^ 

A^lliil pjj (1,1 (3 i3ij (3. { ~r~^ '-f’jflj 


‘Siapa yang berwudhu dan membaca: “Subhaanakattaahumma 
wa bihamdika asyhadu anlaa ilaaha illaa anta astaghfiruka 
wa atuubu ilaika.” (Maha Suci Engkau Ya Allah dan dengan 
Ke-Mahasucian-Mu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain 
Engkau. Aku mohon ampun dan aku bertaubat kepada-Mu). Maka 
kalimat itu akan ditulis di atas kertas dan disimpan dalam kotak 
terkunci, dan (tulisan itu) tidak akan rusak sampai hari kiamat. ” 
(MR. Thabarani dalam Kitab Al-Awsath dengan riwayat yang shahih. 
Dalam riwayat Masa'i juga disebuthan dengan lafazh yang mendekati 
lafazh di atas) 


Dalam riwayat yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa 
Imam Tirmidzi telah meriwayatkan hadits ‘Umar , yang 
di dalamnya terdapat tambahan lafazh: 


CA <_^-l 


“A llaahummaj kilnii minattawwaabiina waj’alnii minalmuta- 
thahhiriina.” (Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang 
yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang 
mensucikan diri) 

Tambahan ini juga terdapat dalam riwayat Thabarani dan 
Bazzar dari Tsauban ggg UlamaSyafi’iyahjugamemberikan 
tambahan dengan membaca surat Al-Qadr setelah ber¬ 
wudhu. 














93 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


■ Hal-hal yang Makruh dalam Wudhu 

Adapun hal-hal yang makruh dalam wudhu adalah sebagai 
berikut: 

1. Terlalu boros atau terlalu irit dalam menggunakan air. 
Berlebihan artinya menambahi dari secukupnya. Hal ini 
berdasarkan riwayat dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari 
neneknya W >., dia berkata: 

“Telah datangseorangArabpedesaan kepada Rasulullah H§ untuk 
menanyakan tentang wudhu. Dia memperlihatkan wudhunyayang 
dilakukan masing-masing tiga kali. Kemudian Rasulullah H§ 
bersabda: ‘Beginilah wudhu, siapa yang menambah dari yang ini 
makasungguh dia telah berbuatkeburukan, melampaui batas, dan 
zhalim ’. ” (MR. Ahmad, tlasa'i, dan Ibnu Majah) 

Dalam riwayat dari ‘Ubaid bin Abu i azid, dia berkata: 


“Telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu ‘Abbas, kemudian 
bertanya. ‘Berapa banyak (air) yang cukup bagimu untuk berwu- 
dhu?’Dia menjawab: ‘Satu mud’. ‘Berapa banyak (air)yang cukup 
bagimu untuk mandi?’ Dia menjawab: ‘Satu ha. Laki-laki itu 
berkata: ‘(Air) seukuran itu tidak cukup bagiku. ’ Kemudian Ibnu 
‘Abbas berkata: ‘Mengapa tidak cukup bagimu, sungguh (air 
seukuran itu) telah cukup bagi orangyang lebih baik darimu, yaitu 
Rasulullah saw. (MR. Ahmad, Bazzar, dan Thabarani dalam kitab A 
Mabiir dengan sanad dan rjjal yang kuat) 

Dalam riwayat lain dari ‘Abdullah bin ‘Umar SH, dia berkata 
bahwa Nabi pernah berpapasan dengan Sa’d lcetika dia 
seeking berwudhu, kemudian (Nabi 3§§) bersabda: 


Jii t £JA jl j p*: (Jl5 Li ^lll (3 Jij 3^ AL U Li lai C> 

sf ' ■ 


“Ada apa dengan sikap berlebihan ini wahai Sa’d? ” Sa’d bertanya: 
“Apakah ada sikap berlebihan dalam masalah air?. ” Nabi menja¬ 
wab: “Ya, meskipunengkauberadadi dalam sungaiyang mengalir.” 

(MR. Ahmad dan Ibnu Majah) 








94 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

2. Mengusap tengkuk dengan air. Karena termasuk perbuatan 
berlebihan dalam masalah agama. Kecuali ulama Hanafiyah, 
menurut mereka jika mengusap permukaan tengkuknya 
setelah mengusap dua telinga dengan air yang bukan baru 
maka hukumnya sunnah. Kecuali jika yang diusap adalah 
tenggorokan ( kolomenjing\ Jawa) maka hal itu adalah bid’ah. 

3. Berwudhu di tempat yang bernajis karena dikhawatirkan 
terkena najis yang disebabkan oleh percikan air yang jatuh 
di tempat bernajis. Makruhnya wudhu di tempat bernajis 
juga karena wudhu adalah perkara ibadah. 

4. Berlebihan dalam berkumur dan istinsyaaq bagi orang yang 
sedang berpuasa. Hal tersebut berdasarkan hadits Laqith bin 
Shabrah sebagaimanatelahdisebutkanpadababsunnah- 
sunnah wudhu yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang 
berkumur dan istinsyaaq kecuali bagi orang yang sedang 
berpuasa. Hadits tersebut diriwayatkan oleh perawi yang 
empat dan Syafi’i serta dikatakan sebagai upaya untuk 
menghindari batalnya puasa. 

5. Berkata-kata ketika sedang berwudhu selain berdzikir kecuali 
karena ada keperluan mendesak. Pendapat ini berbeda 
dengan Syafi’iyah, dalam pandangan mereka berkata-kata 
ketika berwudhu tidak makruh dan hanya perbuatan yang 
kurang baik. 

6. Selanjutnya, bagi orang yang berwudhu makruh pula 
meninggalkan hal-hal yang sunnah dalam wudhu, yaitu hal- 
hal yang telah kami sebutkan sebelumnya. Sebab dengan 
meninggalkannya berarti membuat seseorang tidak menda- 
patkan pahala dari kesunnahan tersebut. Sebab mening¬ 
galkan hal yang sunnah berarti menghindari pahala dan 
menyebabkannya mendapat kebencian ( karahiyah ). Orang 
yang wudhu juga sebaiknya tetap memelihara hal yang 
sunnah karena untuk menghindari bahwa perbuatan tersebut 







95 


__Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

adalah wajib atau fardhu, serta agar keluar dari persoalan 
khilafiyah (yang diperdebatkan), seperti mengusap seluruh 
kepala, berkumur, istinsyaq, dan membasuh dua telinga. 


■ Hal-hal yang Membatalkan Wudhu 

Berikut ini kami paparkan hal-hal yang membalalkan wudhu: 

l&2.Keluarnya suatu benda dari dua jalan, yaitu dubur{ anus) dan 
qubul (kemaluan), Dalam hal ini terkandung dua hal sekali- 
gus (1 dan 2) yaitu kencing dan buang air besar. Hal ini 
berdasarkan firman Allah §§: 

jzJjji ^ ^ ^ i is 

"... atau kembali clari tempat buang air....” (Q5. An-hisa': 43) 

3. Keluar angin dari dubur berdasarkan hadits dari Abu 
Hurairah , dia berkata: “Rasulullah gg bersabda: 


Urj Jlli bl 530 *ill JlL 31 

/ # ' ' ' 

Ss >\jvs *1 fll»3 ; (J15 jf* ill 11 ojA|L« 


“Tidak diterima (tidak sah) shalat salah seorang diantara kalian 
jika kalian dalam keadaan berhadats sampai kalian berwudhu 
terlebih dahulu. ” Kemudian seseorang yang berasal dari Hadhra- 
maut bertanya: “Apakah yang dimaksud berhadats wahai Abu 
Hurairah?. ” Dia menjawab: “Keluar angin tidak berbunyi atau 
berbunyi. ” (Muttafaqun 'alaih) 


Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah , dia berkata: 
“Rasulullah #§ bersabda: 


j yH '4^ J^AU lilS <3 pA^-l IbrJ lil 

. # / ® f I ^ O / J ^ ft/?. »» 


“Jika seseorang merasa ada sesuatu di dalam perutnya yang 
kemudian membuatnya ragu apakah telah keluar sesuatu dari 
perutnya atau tidak, maka jangan keluar dari masjid sampai 
terdengar suara atau tercium bau. ” (HR. Muslim) 





















96 Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

Dalam hal ini bukanlah menemukan bau atau terdengarnya 
suara (buang angin) yang menjadi syarat batalnya wudhu, 
tetapi adanya keyakinan terhadap keluarnya angin dari 
dalam perut seseoranglah yang menjadi syarat batalnya 
wudhu. 

4. Keluar sperma. Keluarnya sperma yang menjadi sebab 
batalnya wudhu adalah yang keluarnya tanpa rasa nikmat 
dan dikeluarkan dengan sengaja. Kecuali ulama Syafi’iyah, 
dalam pandangan mereka keluarnya sperma menyebabkan 
seseorang wajib mandi dan bukan sebab batalnya wudhu, 
baik keluarnya dengan kenikmatan atau selainnya. Dalil 
mereka dalam hal ini akan kami jelaskan pada bab hal-hal 
yang mewajibkan mandi. 

5. Keluar madzi. Madzi adalah cairan bening dan lendir yang 

keluar dari kemaluan ketika sedang dalam keadaan terang- 
sang atau lainnya. Hal itu berdasarkan riwayat dari ‘Ali , 

dia berkata: 

“Sesungguhnya aku adalah laki-laki yang mudah keluar madzi, 
maka aku menyuruh Al-Miqdad agar menanyakannya kepada 
Rasulullah |gg karena posisiku sebagai suami dari putri beliau. 
Maka dia menanyakannya, beliau menjawab: “Dalam hal itu 
hams herwudhu. ” (Muttafaqun 'alalh) 

Dalam riwayat Ibnu ‘Abbas @, disebutkan bahwa dia 
berkata: 

“Mani adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk mandi. 
Adapun dalam hal madzi dan wadi maka basuhlah kemaluanmu 
dan wudhulah seperti wudhumu untuk shalat. "(MR. Baihaqi dalam 
Kitab 5unan) 

6. Keluar wadi. Wadi adalah cairan putih kental yang keluar 
setelah buang air kecil. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu 
‘Abbas yang telah kami sebutkan sebelumnya. Demikian pula 
halnya dengan air haadi, yaitu cairan putih yang keluar dari 







97 


____ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

kemaluan wanita sebelum melahirkan. Benda-benda yang 
keluar dari dua jalan sebagaiman telah kami sebutkan tadi 
adalah sesuatu yang biasa keluar. Adapun sesuatu yang tidak 
biasa keluar seperti cacing, tongkat, darah, dan nanah, 
maka hukumnya sama, yaitu membatalkan wudhu. Kecuali 
ulama Malikiyah, menurut mereka keluamya sesuatu yang 
tidak biasa keluar dari dua jalan tidak membatalkan wudhu, 
selama sesuatu yang keluar itu bukan karena sebelumnya 
orang tersebut menelannya kemudian keluar. Jika sebelum¬ 
nya dia menelannya maka wudhunya batal. 

7. Keluamya dubur (ambein) membatalkan wudhu menurut 
ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah. Bedanya, menurut ulama 
Hanafiyah keluamya dubur tidak membatalkan wudhu 
kecuali sengaja dikeluarkan dengan tangannya, tetapi jika 
keluar dengan sendirinya, maka tidak membatalkan wudhu. 
Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah keluamya dubur 
membatalkan wudhu secara mutlak. 

8. Tidur dengan nyenyak yang membuatnya tidak sadar dan 
posisi badannya tidak menetap pada tempat pijakannya. 
Tetapi jika tidur dengan pijakan dan posisi yang tetap, maka 
wudhunya tidak batal. Pengertian tersebut berdasarkan 
pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah dengan bersandar 
pada riwayat dari Anas bin Malik sgg, dia berkata: 

“Sesungguhnya para shahabat Rasulullah H§ pada masa beliau 
sering menunggu waktu shalat ‘Isya sampai kepala mereka 
menganggung-angguk (mengantuk) kemudian mereka mengerjakan 
shalat tanpa berwudhu kembali. ” (MR. Abu Dawud dan dishahlhhan 
oleh Daruquthm yang asalnya dari Muslim) 

Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan lafazh “mereka diba- 
ngunkan untuk mengeijakan shalat.” Di dalamnya terdapat 
pula lafazh “dan aku mendengar dengkuran dari salah 
seorang mereka, kemudian mereka bangun dan mengerjakan 
shalat tanpa berwudhu kembali. Ketentuan yang terkandung 












98 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

dalam pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah adalah 
bahwa tidur itu sendiri bukanlah hal yang membatalkan 
wudhu, tetapi karena adanya sebab berupa keraguan akan 
keluarnya sesuatu dari dua jalan {dubur dan qubuf). Hal itu 
berdasarkan riwayat dari Mu’awiyah bin Abu Sufyan 
berkata: “Rasululllah 0 bersabda: 

“Mata adalah pengikat dubur, jika kedua mata terpejam (tidur) 
maka terlepaslah ikatan itu’.” (MR. Ahmad dan Thabarani) 

Dalam riwayat Thabarani terdapat tambahan lafazh “siapa 
yang tidur maka berwudhulah.” Adapun dalam riwayat Abu 
Dawud dari hadits Ali m>. disebutkan lafazh; “Mata adalah 
pengikat dubur, siapa yang tidur maka berwudhulah.” 

Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas H juga disebutkan 
bahwa Nabi 0 bersabda: 




“Berwudhu harry a bagi orangyang tidur miring. ” 

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa tidur 
itu sendiri adalah hal yang membatalkan wudhu. Maka siapa 
yang tidur dengan nyenyak, maka wudhunya menjadi batal, 
baik tidurnya dengan nyenyak atau tidak. Hal ini berdasarkan 
riwayat dari Shafwan bin Asal 0g>, dia berkata: 


“Rasulullah 0 menyuruh kamijika dalam perjalanan agar tidak 
melepas khuff (sandal) selama tiga hari tiga malam hanya karena 
buang airbesar, kerning, dan tidur. Kecuali karena junub. ” (MR. 
Ahmad, Nasa'i, dan Timidzi yangjuga menshahihKannya) 

Dalam hadits tersebut juga disebut lafazh “siapa yang tidur 
maka berwudhulah.” 


9. Hilang ingatan, baik karena gila, pingsan, mabuk, atau 
karena obat yang sedikit atau banyak, dan dalam posisi tetap 
pada pijakannya atau tidak. Karena hilangnya akal adalah 





Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


99 


sebab batalnya wudhu yang kadar hilang akalnya melebihi 
orang yang tidur. Dalam hal ini seluruh ulama mazhab 
menyepakatinya. 

10. Menyentuh wanita. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, 
menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu, kecuali di- 
sertai denganbertemunya dua kemaluan tanpa penghalang. 
Jika hanya bersentuhan kulit satu dengan lainnya, maka tidak 
membatalkan wudhu. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 
‘Aisyah nsl, dia berkata: 

“Rasuluttah pernah mencium sebagian istri beliau kemudian 
kduaruntuk mengerjakan shalat tanpa berwudhu lagi. ” (MR. Ahmad 
dan Perawi yang empat dengan rawi yang kuat) 

Dalam riwayat lain juga disebutkan; Dari Aisyah , dia 
berkata: “Sesungguhnya Nabi H§ pernah menciumnyaketika 
beliau sedang berpuasa, kemudian beliau bersabda: 


" i ** t, * t ®" * * f, * 'o' ? . 

jhju yj f.i UJL)! ol 


“Sesungguhnya mencium tidak membatalkan wudhu dan tidak 
pula membuat orang yang puasa berbuka (batal)." (MR. Ishaq bln 
Rahawiyah dan Bazzar dengan sanad yang bagus) 

Dari ‘Aisyah !g?§ , dia berkata: 


“Suatu malam aku kehilangan Rasulullah J§| dari ranjang, 
kemudian aku mencarinya, kebetulan tanganku menyentuh 
punggung kakinya yang tegak, karena beliau sedang sujud. Karena 
keduanya (rumah dan masjid) bersebelahan.” (MR. Muslim dan 
Tirmidzi yangjuga menshahihkannya) 


Adapun pengertian firman Allah: 


£ LU f ji'—wOjJ & I 


.. atau kamu telah menyentuh perempuan... ” (An-Misa* 43) 

Maksud menyentuh dalam ayat tersebut adalah bersetubuh, 
sebagaimana riwayat ‘Ali dan Ibnu Abbas H Dalam riwayat 










100 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Ubaid bin Hamid, Ibnu Abbas Si menafsirkan kata mulaa- 
rmscih (menyentuh) secara demonstratif, yaitu dengan merna- 
sukkan jari jemarinya ke telinganya, kemudian mengatakan 
bahwa yang dimaksud dengan kata itu adalah bersetubuh. 

Seinentara ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa menyentuh 
wanita membatalkan wudhu, dengan syarat orang yang 
disentuh bukan anak kecil atau saudara kandung dan tidak 
terdapat penghalang antara yang menyentuh dengan yang 
disentuh. Sedangkan jika yang disentuh adalah rambut, gigi, 
atau kuku, maka tidak membatalkan wudhu, karena benda 
tersebut tidak dapat merasakan sentuhan. Ketentuan tersebut 
berdasarkan pengertian secara lahiriyah dari ayat: 



... atau kamu telah menyentuhperempuan... ” (An hisa43) 


Ayat tersebut dalam Qira ’ah (cara baca) Ibnu Mas’ud berbunyi: 


(tidak memanjangkan bunyi huruf lam) 






Imam Malik juga meriwayatkan dari ‘Umar m , dia berkata: 


Ciuman dan rabaan seorang laki-Iaki kepada wanita dengan 
tangannyatermasukmulaamasah (sating bersentuhan), makasiapa 
yang mencium dan merabaperempuan dengan tangannya dia wajib 
berwudhu. ”(HR. Daruquthni dalam kitab Sunannya, Imam Daruquthnl 
juga meriwayatkan hadits sejenis dari Ibnu Mas'ud) 

Dalam hal ini ulama Malikiyah dan Hanabilah mengambil 
jalan kompromi diantara dalil-dalil yang ada. Menurut mereka 
menyentuh wanita adalah membatalkan wudhu, walaupun 
yang disen tuh adalah saudari kandungnya sendiri jika tujuan 
menyentuhnya untuk mencari kenikmatan, atau dia merasa¬ 
kan kenikmatan karenanya. Sedangkan jika menyentuhnya 
karena tidak sengaja, maka tidak membatalkan wudhu. 






101 


__Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

Dalam hal ini ulama Malikiyah menerapkan syarat bahwa 
menyentuh yang membatalkan wudhu adalah yang disertai 
kenikmatan. Jika tidak merasakan kenikmatan, maka tidak 
membatalkan wudhu. Menurut pendapat mereka hukum ter- 
sebut juga berlaku bagi orang yang menyentuh laki-laki yang 
memiliki paras cantik layaknya wanita, maka menyentuhnya 
dengan kenikmatan dapat membatalkan wudhu. 

Tidak pula membatalkan wudhu menyentuh orang tua renta, 
baik laki-laki maupun perempuan yang telah tertutup 
kemungkinan baginya untuk menikah dan dihukumkan 
sama dengan menyentuh anak kecil. 

11. Menyentuh kemaluan dan cincin dubur manusia tanpa 
penghalang. Bila yang disentuh adalah kemaluan hewan, 
maka tidak membatalkan wudhu. Hal tersebut berdasarkan 
riwayat dari Basrah binti Shafwan , Nabi s§§ bersabda: 

•*' 'A' & S O S 

“Siapayang menyentuh kemaluannya maka berwudhulah. ” (MR. 
Imam yang lima dan dtehahihkan oleh Tirmidzl dan Ibnu lllbban) 

Berkaitan dengan hadits tersebut, Imam Bukhari berkata 
bahwa pengertian hadits tersebut adalah yang paling shahih 
dalam masalah ini. Sementara itu, menurut ulama Hanafiyah 
menyentuh kemaluan dan lainnya tidak membatalkan 
wudhu. Mereka berpijak pada riwayat dari Thalaq bin ‘Ali 
iSg?, dia berkata: “Ada seorang laki-laki yang berkata: ‘Aku 
telah menyentuh kemaluanku, atau seorang laki-laki yang 
berkata bahwa dia telah menyentuh kemaluannya ketika 
* sedang shalat, apakah wajib baginya untuk berwudhu?’. 
Kemudian Nabi H§ bersabda: 








Rkih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Tidak, sesungguhnya kemaluan itu merupakan bagian dari 
(tuhuh)mu. "(HR. Perawi yang lima dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban) 

Dal am pandangan ulama Malikiyah menyentuh kemaluan 
tidak membatalkan wudhu jika yang disentuh adalah ke- 
maluannya sendiri. Bila yang disentuh bukan kemaluannya 
sendiri, maka berlakulah hukurn seperti yang telah disebut- 
kan dalam masalah menyentuh orang lain. Pengertian ini 
berangkat dari pengamalan terhadap hadits di atas. 

Adapun menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyen¬ 
tuh kemaluan dan cincin dubur adalah membatalkan wudhu, 
baik yang disentuh kemaluan atau cincin duburnya sendiri 
atau orang lain, kemaluan tersebut menyatu dengan anggota 
tubuh seseorang ataupun terpisah, kemaluan orang dewasa 
atau anak-anak, serta dalam keadaan hidup atau sudah mati. 
Dengan syarat, menyentuhnya tanpa penghalang dan me- 
nyentuhnya dengan menggunakan telapak tangan bagian 
depan. Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka menyentuh 
dengan bagian belakang tangan pun tetap membatalkan 
wudhu. Pendapat mereka berdasarkan riwayat dari Basrah 
bind Shafwan, dia berkata: “Rasululallah |g bersabda: 


^SaJl JL* jy. \% jZjj 

■.. dan hendaklah benvudhu bagi orang yang menyentuh kemaluan. ” 
(HR. Ahmad dan Hasa'i) 


Termasuk dalam pengertian menyentuh yang dimaksud 
hadits tersebut adalah menyentuh kemaluannya sendiri atau 
kemaluan orang lain. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa 
hal tersebut juga berlaku bagi perempuan yang menyentuh 
kemaluannya. Hal ini berdasarkan riwayat dari ‘Amr bin 
Syu’aib dari ayahnya dari neneknya S8?, Nabi #§ bersabda: 


I*. " t' ' ° . ° 


sHi 

<5 




f*. ' '']■ $ s .J ^ 

Wsyub as -y ^ j~~j LcJ 





103 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Siapapun seorang laki-lakiyang menyentuh kemaluannya, maka 
berwudhulah, dan siapapun seorang wanita yang menyentuh 
kemaluannya maka berwudhulah. ” (HR. Ahmad. Ibnul Qayyim 
berkata: "Hazim mengatahan bahwa hadits ini sanadnya shahih.") 

12. Keluar sesuatu dari selain dua jalan, seperti darah, nanah, 
dan segala najis yang keluar dari selain kemaluan dan dubur. 
Dalam hal ini seluruh ulama sepakat selain ulama Malikiyah 
dan Syafi’iyah, menurut mereka hal itu tidak membatalkan 
wudhu. Sementara itu ulama Hanabilah menerapkan syarat 
bahwa sesuatu yang keluar tersebut adalah banyakberdasar- 
kan ukuran yang umum. Sedangkan ulama Hanafiyah 
mensyaratkan bahwa keluarnya mengalir. Jika keluarnya 
tidak mengalir dan tidak meleleh melewati tempat keluarnya, 
maka tidak membatalka n wudhu. Adapun dalil dua pendapat 
tersebut adalah riwayat dari ‘Aisyah sgg, dia berkata: 
“Rasulullah bersabda: 


35 i - 'A' ? ^ oS.' * I* of of * J of O' 

pj&j Si dJJi ^ 


‘Siapa yang ketika shalat muntah, atau keluar darah dari hidung, 
atau berdahak dari tenggorokan, maka hendaklah ia berwudhu 
lain dia teruskan shalatnya, namun diantara itu janganlah berkata- 
kata.”’(y\K Ibnu Majah dan didha'ifkan oleh Ahmad dan lainnya) 

Adapun dalil yang dipergunakan oleh ulama Malikiyah dan 
Syafi’iyah yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak 
membatalkan wudhu adalah hadits dari Anas , dia ber¬ 
kata bahwa Rasululllah pernah berbekam (mengeluarkan 
darah dari kepala) kemudian beliau mengerjakan shalat tanpa 
berwudhu terlebih dahulu.” (HR. Daruquthni) 

Hasan juga berkata bahwa kaum muslimin selalu shalat 
dalam keadaan terluka (HR. Bukhari). Sementara ‘Umar bin 
Khaththab pernah mengerjakan shalat ketika lukanya sedang 
mengeluarkan darah. Ada juga ‘Abbad bin Bisyr yang terkena 








104 Fikih Sholat EMPAT MADZHAB_ 

panah ketika sedang shalat, dan dia meneruskan shalatnya. 
(HR. Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Bukhari) 

13. Muntah yang memenuhi mulut. Hal ini berdasarkan hadits 
Aisyah ketika melewati orang yang diantara mereka (ada 
orang yang sedang muntah). Kecuali ulama Malikiyah dan 
Syafi’iyah, mereka mengatakan bahwa hal itu tidak mem- 
batalkan wudhu. Mereka berpegang pada riwayat bahwa 
Nabi m bersabda: 

° f "- ° > t 

pU jl yl y 

“Tidak berwudhu kecuali jika ada suara dan bau. ” (HR. Ahmad 
dan Tirmidzi yangjuga menshahihkannya) 

Dalam riwayat Ahmad dan Thabarani disebutkan: 

“Tidak berwudhu kecuali jika terdapat bau atau terdengar 
(suaranya). ’’ 

14. Tertawa terbahak-bahak ketika shalat menurut ulama 
Hanafiyah. Dengan syarat, shalatnya adalah shalat yang 
sempurna, yaitu ada ruku’ dan sujud, orang yang shalat 
sudah baligh, dan orang di sekitarnya mendengar suara 
tertawanya. Sedangkan menurut ulama selain Hanafiiyah 
hal ini tidak membatalkan wudhu. 

15. Makan daging unta menurut ulama Hanabilah dengan ber- 
pijak pada riwayat Dari Jabir bin Samurah , bahwa ada 
seseorang yang bertanya kepada Rasulullah ig: “Apakah 
kami harus berwudhu karena makan daging kambing?.” Be- 
liau menjawab: “Jika engkaumenghendakinya.” Kemudian 
dia bertanya lagi: “Apakah kami harus berwudhu karena 
makan daging unta?.” Beliau menjawab: “Ya.” (HR Muslim) 

Dalam riwayat dari Barra’ bin ‘Azib m, dia berkata: 
“Rasulullah |g bersabda: 








Fikih Shalat EM PAT MADZHAB 


105 


°*\ 0 i * ' c £\" i mi °*\ 0 i * " z. 

yr cjt by*y ^3 gCy f o* 

“Wudhulah kalian karena makan daging unta dan tidak perlu 
berwudhu karena makan daging kambing.” (MR. Abu Dawud dan 
Ibnu Majah) 

16. Memandikan mayat termasuk hal yang membatalkan wudhu 
menurut ulama Hanabilah berdasarkan riwayat dari ‘Aisyah 

, dia berkata: 

“Rasulullah 0 mandi karena empat hal, karena junub, hari 
Jum’at, berbekam, dan karena memandikan mayat.” (HR. Abu 
Dawud, Ahmad, Baihaqi, dan dishahihkan o!eh Ibnu Khuzaimah) 

Disebutkan pula dalam sebuah riwayat bahwa Ibnu ‘Umar 
dan Ibnu ‘Abbas pernah memerintahkan orang yang meman¬ 
dikan mayat untuk berwudhu. Yang dimaksud dengan orang 
yang memandikan mayat adalah orang yang terlibat langsung 
dalam proses memandikan mayat, bukan orang yang terkena 
percikan air yang digunakan untuk memandikan mayat. 

17. Murtad. Orang yang keluar dari Islam maka batal wudhunya. 
Murtad itu sendiri bisa dengan perbuatan, keyakinan (akidah), 
atau dengan perkataan. Adapun orang yang murtad dengan 
ucapan adalah menghina Allah, menghina Rasululullah 0, 
atau menghina Islam. Sementara agama, mazhab, dan millah 
(ajaran) adalah satu makna, Atau bisa juga dengan meletak- 
kan sifat lemah bagi Allah, atau menempatkan sesuatu yang 
tidak semestinya melekat pada Dzat Allah $£. Ada beberapa 
lcitab yang membahas tersendiri seputar masalah murtad. 

Saya sebutkan seseorang dikatakan murtad dengan ucapan- 
nya, karena banyak orang yang mengatakan hal ini tanpa 
disadarinya, sementara orang lain juga tidak tahu apa yang 
tersembunyi di dalam hatinya dengan mengucapkan perka¬ 
taan murtad tersebut. Sama halnya dengan orang yang 
menceraikan istrinya dan merusak akad nikahnya. Orang 

















106 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


yang telah melakukan perbuatan yang menyebabkannya 
murtad wajib hukumnya memperbaharui Islamnya dengan 
mengucap dua kalimah syahadat. Sedangkan dalam hal 
nikah, maka wajib memperbaharui akad nikahnya menurut 
ulama Hanafiyah. Kecuali ulama SyafTiyah, menurut 
pendapat mereka cukup baginya dengan ruju* selama belum 
habis masa ‘iddafm ya dengan mengucapkan kalimat “aku 
menikahi kembali istriku.” Ketentuan ini juga berlaku bagi 
seorang istri yang mengucapkan perkataan murtad, maka 
perintahkanlah dia untuk memperbaharui Islamnya dengan 
mengucapkan dua kalimah syahadat dan nikahilah dia 
kembali. Murtad dapat membatalkan wudhu karena murtad 
merusak amal, sedangkan wudhu termasuk dalam kategori 
amal berdasarkan firman Allah H: 



“Sungguh, jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan 
terhapus arnalmu. ” (Q5. Az-Zumar: 65) 

Pendapat tersebut disepakati oleh para ulama mazhab kecuali 
ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah. Dalam pandangan mereka 
murtad tidak membatalkan wudhu. Ulama Syafi’iyah 
menambahkan kecuali jika yang melakukannya adalah 
orang-orang yang menanggung udzur ( as-haabul a’dzaar), 
maka ketika itu wudhunya batal. 


18. Ragu terhadap berhadats atau tidaknya, atau ragu terhadap 
hal yang menyebabkan orang tersebut berhadats. Poin ini 
hanya menurut ulama Malikiyah. Mereka menyandarkan 
pendapat pada sabda Nabi j|§: 

diii V a J\ dCj C. ^ 

“Tinggalkanlah hal yang meragukanmu dan beralihlah kepada 
yang tidak meragukan. ” (MR Ahmad, Ashhabus 5unan, dan Hakim. 
Hadit5 ini shahih) 










Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


107 


Sementara ulama lainnya mengatakan bahwa jika terjadi 
keraguan, maka seseorang harus mengerjakan hal yang 
paling bisa diyakininya. Jika orang tersebut mengira bahwa 
dia berhadats dan meragukan kesuciannya, maka berarti dia 
berhadats. Begitu pula sebaliknya, jika orang tersebut 
mengira bahwa dia suci dan meragukan bahwa dia berhadats, 
maka berarti dia dalam keadaan suci. Pengertian tersebut 
berdasarkan kaidah ushul fikih “keyakinan tidak hilang 
karena keraguan.” 

■ Perbuatan-perbuatan yang Mewajibkan Wudhu 

Ada tiga hal yang mewajibkan wudhu: 

1. Shalat. Semua shalat mewajibkan wudhu, baik shalat fardhu, 
shalat sunnah, dan shalat jenazah. termasuk juga sujud 
tilawah dan sujud syukur. Hal ini berdasarkan firman Allah: 


01 ! 


/ f ^ f. % o * 9 ' s’ ' 

ISjI j IjJ—~- plj O jlvaJ l (_j| 

CykSkl j] j] 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu 
sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuhlah) kedua 
kakimu sampai kedua mata kaki.” (Q5. Ai-Maidah: 6) 

Artinya, jika salah seorang kalian akan mengerjakan shalat, 
sedang kamu dalam keadaan berhadats, maka berwudhulah. 
Wajibnya wudhu ketika hendak shalat juga berdasarkan 
sabda Rasulullah J|§: 

j Ji Sf, JJ& Jk s5G V 

“Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan (Allah juga tidak 
menerima) sedekah dari harta curian (mencuri dari harta rampasan 
perang sebelum dibagikan). ” (HR. 5eluruh Imam Perawi hadits selain 
Bukhari) 









108 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

Dalam lafazh lain disebutkan; 


2. 


131 jli' •y 


‘S4//a/z tidak menerima shalat salah sorang diantara kalian 
apabila dalam keadaan berhadats sampai dia berwudhu terlebih 
dahulu.” {Wf\. Buhhari Muslim dari Abu huralrah) 

Thawaf di Ka’bah, berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas 
It, Nabi |H bersabda: 


l % ^ V 4 S 1 I of VI e50 (Jl^fijl 


“Thawaf sama dengan shalat, bedanya (dalam thawaf) Allah 
menghalalkan berbicara, maka siapa yang berkata-kata (ketika 
thawaf) janganlah berkata kecualiperkataan yang baik.” (HR. 
Tirmidzl, Daruquthnl dan dlshahihhan oleh HaKIm dan lainnya) 

Dalam persoalan ini, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa 
thawaf bagi orang yang berhadats tetap sah meskipun dia 
berdosa, sebab suci dari hadats merupakan wajib thawaf dan 
bukan syarat sahnya thawaf. 

3. Menyentuh al-Qur’an walau hanya terdiri dari satu ayat. 
Begitu juga membawanya walaupun dengan menggantung- 
kannya (membawa tanpa menyentuh). Lain halnya dengan 
ulama Hanafiyah dan Hanabilah, menurut mereka diperbo- 
lehkan membawanya dengan menggantungkannya atau 
dengan sesuatu sebagai media pembawa asalkan tidak 
menyentuh langsung al-Qur’an tersebut dengan tangannya. 
Adapun bila yang dibawa adalah kitab yang di dalamnya 
terdapat sebagian ayat al-Qur’an, maka diperbolehkan 
membawa, menyentuh, dan membaeanya selama jumlah 
ayat al-Qur’an yang terdapat di dalamnya tidaklebih banyak 
dari penjelasannya, seperti tafsir “ Qurratul Ain”, maka tidak 
boleh menyentuhnya. Hal itu berdasarkan firman Allah: 












_______ Fikih Shalat EM PAT MADZHAB I 109 

“Jangan menyentuhnya (al-Qur’an) kecuali hamba-hamba yang 
disucikan. ” (Q5. Al-UJaaqi'ah: 79) 

Juga berdasarkan hadits dari Abu Bakar bin Muhammad 
bin ‘Amr bin Hazm dari ayahnya dari neneknya 3®?, 

“Nabi Hg telah menulis sepucuk surat untuk penduduk Yaman yang 
di dalamnya terdapat kalimat“Janganlah menyentuh al-Qur’an 
kecuali dalam keadaan suci.” (MR. Masa'i, Daruquthni, Baihaqi, dan 
Ateram) 

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar 'll, dia berkata: “Rasulullah 
bersabda: 

>l£ % bX0\ JZ <! 

“Janganlah menyentuh al-Qur’an kecuali dalam keadaan suci. ” 
(hadits dituturKan oleh Baihaqi dalam kltab Mujma'uz Zawaa’id sembarl 
mengatakan bahwa rawinya kuat dan terpercaya) 

■ Perbuatan-perbuatan yang Disunnahban Berwudhu 

Disunnahkan berwudhu pada hal-hal berikut ini: 

1. Ketika berdzikir. Hal ini berdasarkan hadits dari Muhajir bin 
Qunfudz W>. bahwa dia pernah memberi salam kepada Nabi 
0, ketika beliau sedang berwudhu, maka beliau tidak men- 
jawabnya sampai wudhunya selesai beliau baru menjawab 
salamnya, kemudian bersabda: 

“Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk menjawab 
salam kepadamu, tetapi aku tidak suka berdzikir kepada Allah 
kecuali dalam keadaan suci. ” (HR. Perawl yang lima selam Tirmidzi) 

Qatadah berkata bahwa hadits tersebut hasan dipandang 
dari segi tidak sukanya Nabi 0 membaca atau berdzikir 
kepada Allah sampai beliau bersuci. 

Disebutkan pula riwayat dari Abu Jahm bin Harits , dia 
berkata: 










110 


Fikih Shalat EM PAT MADZHAB 


“Suatu ketika Nabi j§§ berjalan ke arah telaga Jamal, kemudian 
beliau bertemu dengan seorang laki-laki, Orang tersebut memberi 
salam kepada beliau, maka beliau tidak menjawab salamnya sampai 
beliau pergi ke sebuah dinding lalu mengusap wajah dan kedua 
tangannya (bertayammum) baru kemudian menjawab salam lelaki 
tersebut.” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i) 

Dalil tersebut menunjukkan bahwa yang terbaik atau yang 
disunnahkan ketika berdzikir adalah dalam keadaan suci. 
Namun demikian, sesunguhnya dzikir diperbolehkan bagi 
orang yang suci, berhadats, duduk, berdiri, berjalan, dan 
berbaring tanpa ada kemakruhan di dalamnya. Hal ini 
berdasarkan hadits dari ‘Aisyah sgg, dia berkata: 

“Rasulullah m selalu berdzikir dalam segala keadaan. ” (HR. Ferawi 
yang lima selain hasa'i) 

Disebutkan pula dari Ali , dia berkata: 


“Suatu ketika Nabi j§§ keluar dari WC kemudian membacakan 
al-Qur’an kepada kami, makan daging bersama kami dan tidak 
ada yang menghalangi beliau dari (membaca) al-Qur’an, kecuali 
junub.” (HR. Perawi yang lima. Dishahihhan oleh Tirmidzi dan Ibnu 
5akan) 


2. Ketika hendak tidur. Dari Barra’ bin Azib , dia berkata: 
“Rasulullah 3§§ bersabda: 

<_P (*^ ^Javsl jW ebCdJ 25s 'JAys SAxZN* tjjf\ lil 

CjlsrJfj dilil IS N dD] i liQl C-liLl 

(jjJl cJjjl (j-jJl dhbSo dUl jj sIpj jjiljl c S 

Jli 4 j. p&Z jN\ cJU dbili y* cA> oli cJl-j! 

!l dhliSo oaL Os ‘As- dJI ^dl JLp j> 

cJ-jjI did jj V (Jlj cdi dJjjf 


“Apabila kamu hendak tidur maka berwudhulah sebagaimana 
wudhumu untuk shalat, kemudian berbaring kesisi kananmu dan 
bacalah: t( Allaahumma aslamtu nafsii ilaika,wa wajjahtu nafsii 












Ill 


__Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

ilaika,wafawwadhtu amrii ilaika, wa alja’tuzhahrii ilaika ragh- 
batan wa ruhbatan ilaika. Attaahumma aamantu bikitaabikal 
ladzii anzalta wa nabiyyikal ladzii arsalta.” (Ya Allah Aku 
pasrahkan jiwaku kepada-Mu, kuhadapkan diriku pada-Mu, 
kuserahkan urusanku pada-Mu, aku berlindung kepada-Mu 
denganpenuh harap dan takut pada-Mu. Ya Allah aku beriman 
kepada kitab-Muyang telah Engkau turunkan, dan Nabi-Muyang 
telah Engkau utus). Jika engkau mati pada malam itu, maka 
engkau dalam keadaan fitrah. Dan jadikanlah (do‘a) itu sebagai 
kalimat terakhirmu’. Kemudian aku mengulangi do‘a itu di 
hadapan beliau, ketika sampai pada kalimat ‘‘Ya Allah aku 
beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan”, aku 
meneruskan dengan “dan Rasul-Mu.beliau langsung bersabda: 
“Bukan, (Rasul-Mu) tapiNabi-Mu yang telah Engkau utus. ” (HR. 
Ahmad, Buhhari, dan Tirmidzi) 

Ditekankan pula sunnahnya wudhu sebelum tidur ketika 
dalam keadaan junub berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Umar 
HI, diabertanya: “WahaiRasulullah, apakahkamiboleh tidur 
dalam keadaan junub?.” Beliau menjawab: “ Ya, jika engkau 
berwudhu.” Ada juga riwayat dari ‘Aisyah sg§ , dia berkata: 

“Rasulullahjika hendak tidur ketika dalam keadaan junub maka 
beliau membasuh kemaluan beliau dan berwudhu (seperti) 
wudhunya untuk shalat. ” (HR. Jama'ah) 

3. Disunnahkan berwudhu saat junub ketika hendak makan, 
minum, dan hendak mengulangi bersetubuh. Hal ini berdasar¬ 
kan hadits dari ‘Aisyah @§, dia berkata: 

“Rasulullah jBJika dalam keadaan junub dan hendak makan atau 
minum atau tidur maka beliau berwudhu.” (HR. Buhhari Muslim) 

Disebutkan pula dari ‘Ammar bin Yasir : 

“Nabi H§ memberikan keringanan bagi orang yang junub ketika 
hendak makan, minum, atau tidur dengan berwudhu (seperti) 
wudhu untuk shalat.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi dan dia yang 
menshahihhannya) 









112 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Dari Abu Sa’id Al-Khudri m dari Nabi ig, beliau bersabda: 


f *.' 'A' ' ** f ' s i tu f o i , t ,t - 
jjju ol j!j! jvj 4*1 jrl lit 


Jika salah seorang diantara kalian mendatangi istrinya (bersetubuh) 
dan hendakmengulanginya lagi maka berwudhulah. ” (HR. Jama'ah 
selain Buhharl) 


Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, 
Ibnu Hibban, dan Hakim dengan tambahan lafazh “sesung- 
guhnya (wudhu itu) memisahkan (yang awal) dan yang 
berikutnya.” 

4. Disunnahkan berwudhu bagi orang yang memakan makanan 
yang dibakar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari 
Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh, dia berkata: “Suatu ketika 
aku berpapasan dengan Abu Hurairah ketika dia sedang 
berwudhu, kemudian dia berkata: ‘Tahukah engkau karena 
apa aku berwudhu?, yaitu karena aku telah makan atswaaru 
iqth (susu beku yang dicairkan oleh api dan membeku lagi). 
Karena aku mendengar Nabi |g bersabda: 


Berwudhulah kalian karena (makan) sesuatu yang dipanaskan 
dengan api. ” (HR. Ahmad, Muslim, Masa'i, dan Ibnu Majah) 

Disebutkan pula dari Amr bin Umayyah Adh-Dhamiri 
'&Si >, dia berkata: 

Aku melihat Rasulullah IH berkumpul bersama orang memotong- 
motong daging kambing, kemudian beliau memakan sebagiannya. 
Lalu beliau dipanggil untuk shalat, maka beliau berdiri dan 
melemparkan pisaunya kemudian beliau shalat tanpa berwudhu 
(memperbaharui wudhunya). ’’ (HR Muttafoq 'alaih) 

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits tersebut menun- 
jukkan bolehnya memotong daging dengan pisau. 

5. Memperbaharui wudhu setiap kali hendak shalat. Hal itu 















Fikih Shalaf EMPAT MADZHAB 


113 


berdasarkan riwayat dari Buraidah W&., dia berkata bahwa 
Nabi |jj§ senantiasa berwudhu dalam tiap-tiap shalat. Pada 
saat hari Penaklukan (Makkah) beliau berwudhu dan meng- 
usap khuffi lya serta mengerjakan beberapa shalat dengan satu 
wudhu. Kemudian ‘Umar bin Khaththab berkata kepada 
beliau: ‘ Wahai Rasulullah sesunguhnya engkau telah menger¬ 
jakan sesuatu yang tidak pernah engkau kerjakan (sebelum- 
nya)\ Beliau menjawab: ‘Aku biasa melakukannya wahai 
‘Umar’.” (MR. Ahmad, Muslim dan lainnya) 

Dari ‘Amrbin Amir Al-Anshari 218?, dia berkata: "Rasulullah s|§ 
senantiasa berwudhu dalamsetiapshalatnya.” Amrberkata: Aku 
berkata: ‘Bagaimana kalian melakukannya’. Amr berkata lagi: 
‘Kami melakukan beberapa shalat dengan satu wudhu selama kami 
belum berhadats’.” (MR. Ahmad dan Buhhari). 


Dari Abu Hurairah Wi >., Nabi ig bersabda: 


•dl j~-i “A ^ ^ ^ 


“Jika tidak akan memberatkan bagi umatku riiscaya aku perintah- 
kan mereka untuk berwudhu setiap kali hendak shalat dan bersiwak 
setiap kali hendak berwudhu.” (MR Ahmad dengan sanad hasan) 

Dari Ibnu ‘Umar W?) bahwa Nabi |§§ bersabda: 


Jj^i LiT & 


“Siapayang berwudhu ketika dalam keadaan suci, maka dia men- 
dapatsepuluh kebaikan (pahala). ” (MR. imam yang empat selain Masa'i) 


■ MANDI 

Mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Mandi 
disyari’atkan berdasarkan firman Allah: 

I jLyJtj iSy. IjP' Sit V3 

“.. (janganpula kalian) menghampiri masjidsedang kamu dalam 






















keadaanjunub, kecualisekedarberlalusaja, hinggakamumandi ” 

(Q5 An-hi5a': 43) 
dan firman Allah: 


oj^T i ^6 0^5 



Mereka bertanya kepadamu tentanghaidh. Katakanlah: “Haidh 
itu adalah kotoran, Oleh karena itu hendaknya kamu menjauhkan 
in dan wamta di waktu haidh, danjanganlah kamu mendekati 
mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, rrnka cam- 
purdah mereka itu di tempatyag diperintahkan Allah kepadamu. 
oesungguhnya Allah menyukai orang-orangyang taubat dan orang- 
orangyang mensucikan diri. ” (Q5 Al Baqarah : 222) 

Dalam hal mandi terdapat beberapa sebab, syarat, fardhu 
sunnah, dan yang malcruh. Berikut ini kami jelaskan saw persatu: 


■ Hal-hal yang Mcwajibkan Mandi 

Wajib mandi karena lima hal: 

1. Keluar sperma dengan syahwat dalam keadaan tertidur atau 
terjaga, baik Iaki-laki atau perempuan. Dari ‘Ali ss 
Rasulullah s|§ bersabda kepadanya: 


“Jika memancarair (mani)rnu maka mandilah. ” (HR. Abu Dawud) 

Pengertian hadits tersebut adalah wajib mandi jika sperma- 
nya keluar dengan kencang, tertumpah, dan disertai syahwat 
yang mengakibatkan kelelahan. Adapun jika keluarnya 
sperma karena sebab-sebab tertentu, seperti karena sakit, 
kedingman, mengangkat beban yang berat, patah tulang 
msuk, atau karena sebab lainnya, maka tidak wajib mandi. 









Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


115 


Sebagaimana riwayat dari Mujahid , dia berkata: 


“Suatu hari kami dan para shahabat Ibnu ‘Abbas sedang 
mengadakan halaqah (pertemuan) di masjid, (di sana ada) 
Thawus, Sa’id bin Zubair, dan ‘Ikrimah, serta Ibnu ‘Abbas 
yang sedang menunaikan shalat. Tiba-tiba ada seorang laki- 
laki yang menghampiri sembari bertanya: ‘Apakah ada 
(diantara kalian) yang bisa memberi fatwa?’. Kami menja- 
wab: ‘Mintalah’. Lelaki tersebut berkata: ‘Sesungguhnya 
setiap kali aku kencing selalu diikuti dengan keluarnya air 
yang memancar’. Kami bertanya lagi: Apakah (air) yang 
darinya terjadi seorang anak?’. Dia menjawab: ‘Ya’. Kami 
katakan: ‘Engkau wajib mandi’. Perawi berkata: ‘Lelaki itu 
kemudian berpaling sambil mengucap irja ’ (Innaa lillaahi 
wa innaa ilaihi raaji’uun).’ Rawi berkata lagi: ‘Ibnu Abbas 
bergegas merampungkan shalatnya, kemudian berkata 
kepada ‘Ikrimah: ‘Datangkanlah lelaki itu kepadaku’. Lelaki 
itu kemudian didatangkan kepada kami. Ibnu ‘Abbas berkata: 
Apakah kalian mendapati persoalan yang kalian fatwakan 
kepada lelaki itu dari kitabullah (al-Qur’an)?’. kami menja¬ 
wab: ‘Tidak’. Apakah dari Rasulullah?’. ‘Kami menjawab: 
‘Tidak’. Apakah dari shahabat Rasulullah?’. ‘Tidak’. Ibnu 
Abbas berkata: ‘Maka dari mana?’. Kami menjawab: ‘Dari 
pendapat kami’. Ibnu Abbas berkata: ‘Karena inilah Rasulullah 
H bersabda: ‘Satu orang ahli fikih lebih sulit (ditaklukkan) 
bagi setan daripada seribu ahli ibadah’. Rawi berkata: ‘Ke¬ 
mudian tibalah laki-laki tersebut dan langsung dihadapkan 
kepada Ibnu ‘Abbas.’ Ibnu Abbas berkata: Apakah engkau 
merasakan syahwat ketika hal itu terjadi?’. Lelaki tersebut 
menjawab: ‘Tidak’. Apakah engkau merasakan ketegangan 
pada tubuhmu?’. Dia menjawab: ‘Tidak’. Ibnu Abbas berkata 
lagi: ‘Kalau begitu, itu hanya karena pengaruh dingin dan 
diperbolehkan bagimu berwudhu (tanpa mandi junub)’.” 

Dalam persoalan ini ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa 












Fikih Shalaf EMPAT MADZHAB 


kapan saja keluar air mani dan dipastikan bahwa yang keluar 
tersebut adalah air mani, maka wajib mandi, baik disertai 
syahwat atau tanpa syahwat. Ulama Syafi’iyab berpegang 
pada riwayat Dari Abu Sa’id Al-Khudri , dia berkata: 
“Rasulullah §§g bersabda: 

e UJl y* slkjf 

‘Airitudariair’. (HR. Muslim) 

Penger tian air dari air” adalah wajibnya mandi karena 
terpancarnya air (mani). Artinya, kata “air” yang pertama 
adalah air untuk mandi, sedangkan kata “air” yang kedua 
adalah air mani. Dalam riwayat dari Ummu Salamah 
bahwa Ummu Sulaim bertanya: “ Wahai Rasulullah sesung- 
guhnya Allah tidak malu terhadap perkara yang hak, apakah 
seorang wanita wajib mandi jika bermimpi.” Rasulullah i§ 
menjawab. Ya, jika dia melihat ada cairan (di kemaluannya). ” 
(Muttafaqun 'alaih) 

Wajibnya mandi adalah jika orang tersebut bangun dari tidur 
dan melihat kemaluan atau pakaiannya basah. Jika dia ragu 
dan tidak bisa membedakan apakah penyebab basah tersebut 
karena mani atau madzi, maka dia tetap wajib mandi. Dalam 
hal ini seluruh ulama sepakat kecuali ulama Syafi’iyah, 
mereka berpendapat bahwa orang tersebut dapat melakukan 
sesuatu berdasarkan tingkat keyakinannya, jika keyakinan- 
nya cenderung pada penyebab basahnya adalah mani, maka 
dia wajib mandi. Tetapi jika keyakinannya cenderung pada 
penyebab basahnya adalah madzi, maka dia hanya membasuh 
bagian yang basah dan berwudhu. 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika sebelum tidur 
didahului dengan adanya penyebab yang dapat menimbul- 
kan rangsangan, seperti menghayal, membayangkan, atau 
melihat, maka dia tidak wajib mandi, karena penyebab 
basahnya adalah madzi. Akan tetapi jika sebelumnya tidak 







117 


____ Rkih Shalat EMPAT MADZHAB 

ada penyebabnya, maka dia wajib mandi. Begitu juga jika 
seseorang bermimpi dan ketika terjaga dari tidurnya dia tidak 
mendapati sesuatu (basah), maka dia tidak wajib mandi. 

Adapun jika pasangan suami istri terbangun dari tidur dan 
menemukan sesuatu yang basah diantara merekaberdua dan 
memungkinkan bagi mereka berdua untuk melihat dan 
membedakannya, jika cairan tersebut putih kental, maka 
sang suami wajib mandi. Namun jika cairan tersebut 
berwarna kekuningan, maka istri yang wajib mandi. Namun 
jika mereka tidak dapat membedakan benda cair yang 
membasahi, maka mereka berdua wajib mandi sebagai upaya 
preventif dari kemungkinan melakukan kesalahan. 

Jika seseorang menemukan pakaiannya basah karena mani 
dan dia tidak mengetahui kapan terjadinya serta dia telah 
mengerjakan shalat, maka orang tersebut hams mengulangi 
shalatnya dari shalat sejak tidurnya yang terakhir. Kecuali 
jika dia bisa melihat sesuatu yang menunjukkan bahwa 
basahnya terjadi sebelum tidurnya pada waktu tertentu, 
maka dia mengulangi shalatnya dari yang terdekat dengan 
tidurnya tersebut dan dianggap bahwa basahnya disebabkan 
pada saat tidur itu. 

2. Mempertemukan kemaluan, yaitu memasukkan kepala 
zakar ke dalam vagina atau dubur sekalipun, maka keduanya 
wajib mandi, baik sampai keluar mani ataupun tidak. Hal 
ini berdasarkan riwayat dari ‘Aisyah , dia berkata: 
“Rasulullah i§ bersabda: 


jlHi 


UJb Ohi-I OlxiM lit 


‘Jika dua khitan (kemaluan) bertemu maka wajib mandi’. ” (MR 
Ahmad dan Malik) 


Masuknya ujung dzakar tersebut harus benar-benar masuk, 
sedangkan jika hanya menyentuh saja, maka keduanya tidak 













118 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


wajib mandi. Sebagaimana tidak wajib mandi pula jika ter- 
dapat pelapis yang dapat menghalangi terjadinya kenik- 
matan, dan tetap wajib mandi jika pelapisnya tipis. Dalam 
permasalahan ini kebanyakan ulama tidak menerapkan 
syarat bagi obyek perbuatan tersebut berupa makhluk hidup, 
mati, kecil, besar, laki-laki, perempuan, manusia, atau 
hewan. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka tidak 
wajib mandi jika perbuatan tersebut dilakukan sepihak, 
seperti jika objeknya orang mati atau hewan, dan kewajiban 
mandi diterapkan hanya jika keluar mani. 

3. Selesai haidh dan nifas. Sebagaimana Allah berfxrman: 


0j&-> bji Sfj 4 iiSJI 





“■ ■ ■ oleh karena itu hendaknya kamu menjauhkan diri dan wanita 
di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum 
mereka suet. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka 
itu di tempatyang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang 
mensucikan diri. ” (Q5. Al-Baqarah: 222) 


Juga sabda Nabi |§| kepada Fathimah binti Abu Hubaisy ggf: 


lj 


“Tinggalkanlah shalat selama hari-hari kalian haidh. (kemudian) 
mandilah dan shalatlah (ketika engkau telah suci).” (Muttafaqun 
'alaih) 


Begitulah pendapat ulama mazhab tentang persoalan haidh. 
Adapun kewajiban mandi bagi wanita yang nifas adalah 
berdasarkan ijma’ para shahabat. Begitu pula bagi wanita 
yang melahirkan dan dia tidak melihat adanya darah, maka 
dia juga wajib mandi. Kecuali menurut ulama Hanabilah, 
dalam pandangan mereka wanita yang melahirkan dan tidak 







Fikih Shalat EM PAT MADZHAB 



melihat adanya darah, maka tidak wajib mandi baginya. 
Begitu pula jika proses kelahirannya melalui operasi (caesar), 
maka menurut mereka tidak wajib mandi baginya. 


4. Matinya seorang muslim, kecuali jika mati syahid karena 
bertempur melawan kaum kafir untuk menegakkan kalimah 
Allah, maka mayat tersebut tidak perlu dimandikan, dia 
lengsung dimakamkan bersama pakaiannya. Begitu pula 
tidak wajib dimandikan bagi orang yang murtad, kecuali 
matinya karena menjalani hukuman perbuatan dosanya* 1 , 
maka dia wajib dimandikan dan dishalatkan. Ulama Hanafiyah 
mengatakan bahwa seorang muslim baghi juga tidak wajib 
dimandikan. u Al-Baghi” artinya orang yang tidak patuhpada 
imam. 


5. Orang kafir yang masuk Islam jika dia dalam keadaan junub. 
Sedangkan jika ketika masuk Islam tidak dalam keadaan 
junub, maka sunnah baginya mandi. Kecuali ulama Hana- 
bilah, menurut mereka orang yang masuk Islam wajib mandi, 
baik ketika masuk Islam dalam keadaan junub atau tidak. 
Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah m dia ber- 
kata bahwa Tsumamah Al-Hanafiy telah ditawan, dan Nabi 
Sfe menjenguknya lalu bertanya: “Apayangyang engkau ingin- 
kan wahai Tsumamah ?.”Dia menjawab: ‘Jika engkau meng- 
hukum mati aku, berarti engkau telah membunuh orang yang 
masih hidup, sedangkan jika engkau membebaskanku,berarti 
engkau telah membebaskan orang yang tahu terimakasih. 
Bila engkau menginginkan tebusan, maka aku akan mem- 
berikan sesuai yang engkau kehendaki. Para shahabat (ketika 
itu) lebih menyukai tebusan, sembari berkata apa untungnya 
kita membunuh orang seperti ini. Kemudian Rasulullah m 


) Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada seorang duda yang berzina dan mati karena 
dirajam. Juga karena Rasulullah Ip pemah menshalatkan seorang wanita suku Ghomidi 
dan Ma iz yang meninggal setelah ditegakkan hukuman bagi mereka. 















120 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


menemui Tsumamah dan mengislamkannya. Lalu beliau 
menyuruh seseorang agar membawanya ke kebun kurma 
milik Abu Thalhah untuk memandikannya. Kemudian dia 
mandi dan mengerjakan shalat dua raka’at. Lalu Nabi sfl 
bersabda: ‘Kini saudara kalian ini telah baik Islamnya. m (HR. 
Ahmad dan asalnya darl Bukhari Muslim) 

> Syarat Sahnya Mandi 

Syarat sahnya mandi ada beberapa hal: 

1. Airnya suci, yaitu air murni sebagaimana telah kami 
jelasnya pada bab pembagian air. 

2. Menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya 
air ke seluruh badan, seperti lilin, tepung, cincin yang sempit, 
pakaian yang dapat mencegah sampainya air ke bawahnya, 
kecuali jika diletakkannya karena sesuatu yang tidak bisa 
dihindari, seperti gips (pembalut tulang yang patah), plester, 
atau obat lain yang diberikan ketika sakit. Penjelasan seputar 
masalah ini akan kami paparkan pada bab mengusap jahiirah 
(pembalut luka). 

3. Islam. Maka tidak sah mandi bagi orang kafir, kecuali 
seorang wanita kafir dzimmi yang diperistri oleh seorang 
muslim, maka dia harus mandi setelah selesai haidh atau 
nifas karena untuk dipergauli suaminya. 

> Fardhu-fardhu Mandi 

Adapun fardhu-fardhu mandi adalah: 

1. Niat. Yaitu niat untuk mengangkat hadats besar atau niatnya 
seorang wanita untuk mandi haidh atau nifas. Dalam hal 
ini diperbolehkan dengan menggunakan berbagai lafazh yang 
menunjukkan untuk mandi atau bersandar pada pengertian 
bahwa niat terdetak dalam hati. Niat dalam hal ini adalah 
sebagai pembeda antara mandi untuk ibadah dengan mandi 

















121 


Fikih Sholat EMPAT MADZHAB 


biasa. Waktu niat adalah ketika basuhan pertama pada ang- 
gotabadan. Menurut ulama Hanabilah niat adalah syaiat dan 
tidak menjadi masalah jika dilakukan setelah mandi. Semen- 
tara itu menurut ulama Hanafiyah niat adalah sunnah, berda- 
sarkan riwayat dari ‘Umar bin Khaththab W >., Nabi 
bersabda: 


tSy & tSy^ Ujl « oil—1)L Jllp^/I (cl 


“Sesungguhnya setiap amal harus disertai dengan niat, dan balasan 
bagi tiap-tiap orang tergantungpada niat melakukannya.” (HR. 
Jama'ah) 


2. Berkumur dan memasukkan air ke hidung menurut ulama 
Hanafiyah dan Hanabilah dengan asumsi bahwa bagian 
dalam hidung dan mulut termasuk wilayah badan yang wajib 
terkena air ketika wudhu. 

3. Mengalirkan air ke seluruh badan. Dalam rangka ini, maka 
seorang wanita harus melepaskan jalinan rambutnya jika 
jalinan tersebut tidak kendor dan dapat menghalangi sam- 
painya air pada bagian dalam rambut. Jikajalinannya kendor 
maka tidak perlu melapasnya. Demikian pula halnya dengan 
seorang laki-laki yang memiliki jalinan rambut. Hal tersebut 
sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah m , dia berkata: 
“Rasulullah |§ bersabda: 


"b'U ( ■*[ ? ' " ^"0- * * 



“Sesungguhnya pada setiap bagian bawah rambut adalah junub 
(wajtb terkena air), maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. ” 
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi yangjuga mendha'ifhannya) 


Ada juga lafazh yang berbunyi “Basahilah rambut dan naf- 
kahilah orang (lain)”, serta sabda Rasul |fg kepada ‘Aisyah: 
“ Lepaslah (ikatan) rambutmu dan cucilah.” Kecuali ulama 
Hanafiyah. Mereka berpandangan bahwa tidak disunnahkan 
bagi wanita melepaskan jalinan rambut ketika hendak mandi 



















122 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


junub. Mereka berpegang pada riwayat dari Ummu Salamah 
@S babwa suatu ketika ada seorang wanita yang berkata'. 
“Wahai Rasulullah sesunggnhnya aku wanita yang selalu 
menjalin rambut kepalaku, apakah aku harus melepasnya 
ketika hendak mandi junub?” Beliau menjawab: 



O S e C Of 

“Sesunggnhnya cukup bagimu mmyela-nyelanya sebanyak tiga kali 


dengan air kemudian siramkanlah air ke seluruh tubuhmu, maka 
engkautelahsuci.” (MR Ahmad, Muslim, danTirmidziyangjuga berkata 
bahwa hadits ini hasan shahih) 

Dari ‘Ubaid bin ‘Umair , dia berkata: 

“Telah sampai (cerita) kepada ‘Aisyah @ bahwa Abdullah bin 
‘Umar menyuruh wanita ketika dia mandi agarmengurai rambut 
mereka. Kemudian Aisyah berkata: ‘Sungguh aneh Ibnu ‘Umar 
yang menyuruh wanita untuk mengurai rambut mereka ketika 
mandi (junub), mengapa dia tidak menyuruh wanita untuk 
mencukur rambut mereka saja?. Sesungguhnya aku mandi bersama 
Rasulullah 5§| dari satu wadah dan aku tidak menyiram kepalaku 
lebih dari tiga kali > .’’ (MR- Ahmad dan Muslim) 

Akan tetapi ulama Hanabilah mengatakan bahwa tidak wajib 
bagi seorang wanita untuk menguraikan rambut ketika mandi 
junub, tetapi wajib mengurainya ketika mandi haidh dan 
nifas. Mereka berpegang dengan riwayat dari Anas 0g>., Nabi 
HI bersabda: 



“Jika seorang wanita mandi karena selesai dari haidhnya, maka 
urailah rambutnya dan membasuhnya dengan air bercampur 
khathmaa dan isynaan (nama tumbuhan) dan jika dia mandi 
karena janabah, maka siramlah kepalanya dengan sekali siraman 
















123 


. ..Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

dan remas-remaslah rambutnya.” (HR Daruquthni daiam hitab f\l- 
Ifraad, Khatib, dan Dhiya' Al-Maqdisi) 

Ulama Malikiyah daiam hal ini mengecualikan bagi seorang 
mempelai wanita yang bersolek dengan minyak wangi, maka 
tidak difardhukanbaginya membasuh kepalanya, karena hal 
itu akan membuang-buang harta, dan cukup baginya dengan 
mengusap kepalanya. Jika minyak wanginya melumuri 
sekujur tubuh, maka dia boleh bertayammum. 

Demikianlah, wajib bagi orang yang mandi untuk meratakan 
air sekali saja ke seluruh tubuh yang mungkin dijangkau oleh 
air tanpa menimbulkan efek buruk. Jika tersisa sedikit saja 
daerah yang mungkin terjangkau tersebut tidak terkena air, 
maka mandinya tidak sah. Begitu pula wajib meratakan air 
sampai ke bagian tubuhnya yang tersembunyi. 

Bagi seorang wanita wajib hukumnya menggoyang-goyang 
anting dan kalungnya. Jika di telinganya terdapat tindikan 
dan sedang tidak dipasang anting, maka wajib menyampai- 
kan air ke dalamnya. 

4. Menggosok. Yaitu menggosok-gosokkan tangan ke seluruh 
tubuh yang dapat dijangkau. Pendapat ini menurut ulama 
Malikiyah dan tidak menjadi fardhu wudhu menurut ulama 
selain mereka. Demikian pula berturut-turut yang menurut 
mereka adalah fadhu dan ulama selain mereka mengatakan 
bukan fardhu. Adapun menggosok badan dengan tangan 
menurut ulama selain Malikiyah adalah sunnah. 

■ Sunnah-sunnah Mandi 

Daiam mandi ada beberapa hal yang sunnah untuk dikerja- 
kan, yaitu: 

1. Memulainya dengan membaca basmalah, kecuali ulama Hana- 
bilah, mereka berpendapatbahwa membaca basmalah adalah 
wajib bagi orang yang sedangberdzikir, sepertiketikaberwudhu. 















124 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB___ 

2. Berwudhu sebeium mandi, termasukjuga membasuh kemalu- 
annya jika pada kemaluannya tidak terdapat najis, dan 
menjadi wajib jika pada kemaluannya terdapat najis. Wajib 
pula hukumnya menyampaikan air pada cinein duburnya 
dan diniatkan dengannya untuk mengangkat hadats besar. 
Hal tersebut dilakukan karena dikhawatirkan tidak sampai 
air padanya ketika berdiri yang disebabkan oleh bertemunya 
kedua belahan bokong. Sebagaimana disebutkan dalam 
riwayat dari ‘Aisyah !g®, dia berkata: 

“Sesungguhnya ketika Rasulullah «1| mandi junub, maka beliau 
memulainya dengan membasuh kedua tangannya dan mendahulu- 
kan (menyiram) sisi kanan (tubuh) daripada sisi kiri. Kemudian 
membasuh kemaluan beliau, berwudhu, lalu mengambil air dan 
memasukkan jemari ke pangkal rambut dan menyela-nyela ram- 
butnya dengan tiga kali selaan. Selanjutnya beliau menyiramkan 
(air) ke sekujur tubuh barn kemudian membasuh kedua kaki. ” 
(Muttafaqun 'alaih dan iafazhnya dari Musiim) 

Ada pula hadits sejenis dari Maimunah agi, dia berkata. 

“Suatu ketika aku menyediakan air yang akan dipakai mandi oleh 
Rasulullah Hj. Maka beliau menyiram kedua tangan beliau seba- 
nyak dua atau tiga kali. Kemudian beliau mendahulukan (basuhan) 
sisi kanan daripada sisi kiri, lalu membasuh kemaluannya. Kemu¬ 
dian menggosokkan tangan ke tanah, lalu berkumur dan mema¬ 
sukkan air ke hidung dan dilanjutkan dengan membasuh wajah dan 
kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalasebanyak tiga 
kali lantas membasuh seluruh tubuhnya dan beranjak dari tempat- 
nya kemudian membasuh kedua kakinya. ” Maimunah berkata: 
‘Kemudian aku memberinya potongan kain dan beliau tidak meng- 
hendakinya dan mengibaskan air dengan tangannya’. "(HR. Jama'ah) 

3. Menggosok badan dengan tangan, termasuk ketiak dan 
bagian dalam telinga, pusar, dan lainnya yang termasuk 
lipatan tubuh. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka 
menggosoknya adalah fardhu sebagaimana telah kami 
sebutkann sebelumnya. 


•’! “'**'*' ‘a rqjnl frjj trii Vh \ fc 

; . arc 

SiM 


mm 


mm 










125 


__ Fikih Shalat EMPAT'MADZHAB 

4. Tanpa jeda, yaitu sekira anggota tubuh yang baru dibasuh 
belum kering lalu dilanjutkan dengan membasuh anggota 
tubuh lainnya. Kecuali menurut ulama Malikiyah, dalam 
pandangan mereka hal ini adalah fardhu sebagaimana 
terdahulu. 

5. Berturut-turut, yaitu pertama kali membasuh kepala kemu- 
dian menyiramkan air ke pundak sisi kanan baru kemudian 
sisi kiri sampai air merata ke seluruh badan. 

6. Tiga kali basuhan dan disertai gosokan tangan dalam tiap 
kali basuhan. Selanjutnya, setiap hal yang sunnah pada 
wudhu, maka sunnah pula pada mandi. 

> Hal-hal yang Maferuft dalam Mandi 

Ada beberapa hal yang makruh dalam wudhu: 

1. Berlebihan dalam memakai air, sekira melebihi satu sha’ 
dalam satu kali mandi atau lebih dari 5 mud, kira-kira 
mendekati 4-5 kg. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas ^8 , 
dia berkata: 

“Sesungguhnya Nabi j§§ mandi menggunakan air sebanyak satu 
sha’ sampai 5 mud dan berwudhu dengan air satu mud.” (HR. 
Muttafaqun 'aiaih) 

Disebutkan pula dalam riwayat dari ‘Abdullah bin Abu 
Yazid, dia berkata: 

“Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnu ‘Abbas: 
“Berapakah air yang cukup digunakan untuk berwudhu?” Ibnu 
Abbas menjawab: “satu mud. ” “Berapa pula air yang cukup 
digunakan untuk mandi?” Ibnu Abbas menjawab: “Satu sha’.” 
Laki-laki tersebut berkata: “Air segitu tidak cukup bagiku.”Ibnu 
Abbas berkata: “Celakalah engkau, sesungguhnya (air seukuran 
itu) cukup untuk orang yang lebih baik darimu, yaitu Rasulullah 
■§§.” (HR. Ahmad, Bazzar, dan Thabarani dalam kitab Ai-Kabir dengan 
sanad dan rawi yang kuat) 

























126 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

Demikian itu adalah jika mandinya menggunakan bak mandi 
dan sejenisnya. Sedangkan jika mandinya di kamar mandi dan 
airnya mengalir menerpanya, maka jangan membuka kran ter- 
lalu besar. Jika mandi di dalam air, seperti di sungai yang meng¬ 
alir, maka cukup baginya dengan sekali selaman sekira ada 
air mengalir tiga kali aliran di tubuhnya. Jika melebihi sekali 
selaman, maka hukumnya maknih, kecuali jika airnya tidak 
mengalir, maka disunnahkan menyelam sebanyak tiga kali.' 

2. Terlalu int dalam menggunakan air sekira air yang digunakan 
terlalu sedikit dan tidak mencukupi untuk membasuh 
masing masing anggota badan tiga kali. 

3. Berkata-kata ketika sedang mandi kecuali karena keperluan 
atau karena berdzikir. 


4. Haram hukumnya membuka ‘aurat, kecuali kepada orang 
yang halal melihatnya, seperti terhadap istrinya. Menurut 
ulama Syafi'iyah makruh hukumnya membuka penutup 
‘aurat walaupun dalam keadaan sendiri dan tertutup. 
Sementara menurut ulama lainnya tidak makruh. Mereka 
berpegang pada riwayat bahwa Nabi Musa SSSl mandi dalam 
keadaan telanjang (liR. Buhhari), juga berdasarkan dari Abu 
Hurairah , dari Nabi H§, beliau bersabda: 


°t . ° v • ifi * if 

Aj y ^5 V—<JO il j>r A-JLP bb 

Jl dbj(JL j Jii ts's ^ “Jrf jj* •yy} eiSlIa 


“Suatu ketika Nabi Ayyub mandi dalam keadaan telanjang 
kemudian dia kejatuhan belalang yang terbuat dari emas, maka 
Ayyub memungut dan meletakkannya di tumpukan pakaiannya. 
Kemudian ada panggilan dari Rabbnya: ‘Wahai Ayyub, apakah 
Aku tidak memberikan kekayaan kepadamu (yang membuatmu 
tidak membutuhkan) apayang engkau lihat?’. Ayyub menjawab: 
‘Ya, demi Kemuliaan-Mu, akan tetapi aku sangat membutuhkan 
barakah-Mu. ” (HR. Ahmad, Buhhari, dan llasa'i) 














127 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


5. Meninggalkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah yang 
ada karena sama dengan menghindari pahala. 


> Macam-macam Mandi 

Mandi terbagi dalam dua bagian, yaitu mandi yang difardhukan 
dan mandi yang tidak difardhukan. Adapun mandi yang difardhu¬ 
kan terdiri dari empat macam, yaitu mandi karena janabah, mandi 
setelah haidh atau nifas, dan mandi karena meninggal (mayat). 
Sedangkan mandi selain mandi yang empat macam ini adalah 
mandi yang disunnahkan, sebagaimana kami jelaskan berikut ini: 


o Mandi yang Disunnahkan 

Mandi yang disunnahkan adalah mandi yang apabila 
dikerjakan membuat seorang mukallaf terpuji dan dia akan 
mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan dia tidak berdosa 
dan tidak pula mendapat siksa. Mandi-mandi tersebut adalah: 


1. Mandi hari Jum’at. Karena hari Jum’at adalah hari berkum- 
pul untuk melakukan ibadah, maka syari’at sangat mengan- 
jurkan ( sunnah mu’akkadah ) untuk mandi, agar kaum mus- 
limin dalam perkumpulan tersebut tampil dengan baik, rapi, 
dan bersih. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Abu Sa’id 
Al-Khudri , Nabi bersabda: 


jjJ; c> Jj lirpij asj: jr J* r >; jii 

'' i? ' 


“Mandi Jum’at adalah wajib bagi setiap akil baligh, (begitupula) 
siwak dan memakai wewangian semampunya. ” (Muttafaqun 'alaih) 


Dari Abu Hurairah , Nabi «§§ bersabda: 




<jp" 


“Telah menjadi hak seorang muslim untuk mandi sehari dalam 
setiap tujuh hari yang di dalamnya dibasuh kepala dan seluruh 
badannya. ” (Muttafaqun 'alaih) 












128 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Kalimat perintah dalam hadits tersebut menunjukkan hukum 
wajib melakukannya, kecuali ada dalil yang mengalihkan 
hukum wajib tersebut pada sunnah, seperti hadits berikut, 
dari Abu Hurairah agg, Nabi H§ bersabda: 

" 8 " *' a ' ' ' ef" ' " ' ° if " *. *°U ' ' ° V- f s " " » " 

'J Li ?ji 

“Siapa yang wudhu dan membaikkan wudhunya, kemudian 
menunaikanshalat Jum’at, kemudian mendengarkan (khuthbah) 
dan diam, maka diampuni (dosanya)yang dilakukan diantara satu 
Jum’at dengan Jum’at lainnya dan ditambah tiga hari.” (HR. 
Muslim) 

Dari Samurah bin Jundub 2g*>, dia berkata: “Rasulullah H§ 
bersabda: 

"I 0 - u• i '' ® ^ * i, " R ° " 

“Siapa yang berwudhu pada hari Jum’at maka hal itu sudah 
memadai, dan siapa yang mandi, maka hal itu lebih afdhal’. ” (HR. 
Perawi yang lima dan dihasankan oleh Tirmidzi) 

Sebenarnya, mandi itu sendiri dikarenakan akan mengerja- 
kan shalat bukan karena harinya. Oleh karena itu siapa yang 
mandi kemudian berhadats maka dia harus mengulangi 
mandinya agar terhubung langsung antara mandi dengan 
shalat atau shalatnya akan menjadi bersih karena mandinya 
tersebut. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar H§ bahwa Nabi $g 
bersabda: 

&UJi Jj'Jb-f jf ill 

“Apabilasalahseorang diantara kalian hendak shalat Jum’at, maka 
mandilah. ” (MR. Jama'ah) 

Kecuali ulama Syafi’iyah, dalam pandangan mereka mandi¬ 
nya karena harinya. Pengecualian tersebut juga berlaku 
dengan adanya ketentuan bahwa waktu mandi Juma’t adalah 




m 


IIP!. 















Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


129 


sejak terbitnya fajar sampai imam mengucapkan salam. 
Menurut ulama Syafi’iyah tidak disunnahkan mengulangi- 
nya jika setelah mandi orang tersebut berhadats. Dalam hal 
ini ulama Syafi’iyah berpegang pada riwayat dari Abdur- 
rahaman bin Abadzi dari ayahnya, dia memiliki seorang 
shahabat yang mandi ketika hari Jum’at kemudian berhadats 
dan dia berwudhu serta tidak mengulangi mandinya.” (HR. 
Ahmad dan Ibnu Abi 5yaibah dengan sanad yang shahih) 

2. Mandi shalat dua hari raya, sebab hari raya adalah hari 
berkumpul dan menambah saudara serta hari dimana kaum 
muslimin merasakan kegembiraan danberhias, sama halnya 
dengan mandi pada hari Jum at. Dalam kitab Al-Badrul 
Muniir disebutkan bahwa beberapa hadits yang menyatakan 
sunnah mandi pada dua hari raya adalah dha ’ifi namun di 
dalamnya terdapat atsar shahabat yang bagus. Adapun 
tentang apakah mandinya karena harinya atau karena shalat 
7iVinya masih diperselisihkan. Menurut ulama Malikiyah dan 
Syafi’iyah karena harinya, yaitu waktunya dimulai dari 
tengah malam hari raya sampai terbenam matahari pada hari 
raya.Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah 
mandinya adalah karena shalatnya dengan waktu dari terbit 
fajar pada hari raya sampai selesai shalat 'lid. 

3. Mandi bagi orang yang telah memandikan mayat. Berdasar- 
kan riwayat dari Abu Hurairah Mp. , Nabi #§ bersabda: 


'vj-^ 


“Siapa yang memandikan mayat, maka mandilah dan siapa yang 
mengusungnya maka berwudhulah. ” (HR. Perawi yang lima) 

Dalam riwayat dari Aisyah m, disebutkan bahwa dia berkata: 

“Sesungguhnya Nabi H§ mandi karena empat hal, yaitu karena 
janabah, hari Jum’at, berbekam, dan memandikan mayat.’’ (HR 
Ahmad, Abu Dawud, Baihaql, dan dishahihhan oleh Ibnu Khuzaimah) 









130 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

4. Mandi karena ihram. Disunnahkan bagi orang yang akan 
ihram karena hajji atau umrah untuk mandi. Sebagaimana 
tedapat dalam riwayat dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: 

“Aku pernah melihat Nahi |§§ mandi ketika beliau hendak ihlaal 
(mengumandangkan kalimah talbiyah karma hajji atau umrah). 
(HR. Daruquthni, Baihaqi, dan Tirmidzi. Dia pula yang menghasanhan) 

5. Mandi karena hendak masuk kota Makkah sebagaimana ter- 

sebut dalam riwayat dari ‘Umar bahwa dia tidak masuk 

ke kota Makkah kecuali bermalam terlebih dahulu di Dzu 
Thuwa (nama lembah) sampai subuh kemudian masuk ke 
Makkah pada siang hari dan dia menyebutkan bahwa perbu- 
atannya tersebut berasal dari Nabi sg§. (Muttafqun 'alaih) 

6. Mandi karena wukuf di ‘Arafah. Orang yang akan wuquf di 
Arafah karena hajji disunnahkan untuk mandi. Hal itu berda- 
sarkan riwayat dari Malik dari Nafi’ bahwa Abdullah bin 
‘Umar Ht mandi untuk ihramnya sebelum dia ihram, juga 
karena hendak masuk Makkah, dan karena wuquf di Arafah. 

7. Mandi setelah berbekam berdasarkan hadits dari ‘Aisyah 
yang telah kami sebutkan sebelumnya dimana di dalamnya 
termasuk mandi karena selesai berbekam. 

8. Mandi karena hendak masuk kota Madinatur Rasul J§§. 

9. Mandi bagi orang yang baru sembuh dari gila, sadar dari 
pingsan atau karena mabuk. 

10. Mandi bagi orang yang baru masuk Islam ketika dia dalam 
keadaan bebas dari hadats besar. Hal ini berdasarkan hadits 
dari Abu Hurairah tentang sebab Islamnya Tsumamah Al~ 
Hanafiy yang telah kami sebutkan pada bab hal-hal yang 
mewajibkan mandi. Di dalamnya juga diungkapkan bahwa 
menurut ulama Hanabilah wajib hukumnya mandi bagi 
orang yang baru masuk Islam. 

11. Mandi bagi orang yang hendak melakukan shalat istisqa 
(minta hujan) atau shalat kusuf { gerhana). 












Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


131 


12. Sunnah pula mandi bagi wanita yang bam selesai keluar 
darah istihadhahnya. 

■ Hal-hal yang Haram Dilafeufean Bagi Orang yang Ber- 
hadats Besar 

Segala hal yang diharamkan bagi orang yang berhadats kecil 
haram pula dilakukan oleh orang yang berhadats besar. Secara 
khusus yang diharamkan bagi orang yang berhadats besar 
terdapat beberapa tambahan: 

1. Shalat. Berdasarkan firman Allah: 



“Hcii omng-omng yang beriman, janganlah kamu shalat sedang 
kamu dalam keadaan mabuk, sehingga katnu mengevti apa yang 
kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu 
dalam keadaan junub, kecuali sekedat beclalu saja, hingga kamu 
mandi. ” (Q5. An-hisa': 43) 

2. Thawaf di Baitullah. Hal ini berdasarkan riwayat Dari Ibnu 
‘Abbas 1®, Nabi ||g bersabda: 


Thawaf soma dengan shalat, bedanya dalam thawaf diperbolehkan 
berkata-kata. Oleh karena itu siapayang berkata-kata janganlah 
berkata-kata kecualiperkataanyang baik. ” (HR. Tirmidzi, Daruquthni, 
dan dishahihhan oleh hakim, Ibnu 5akan, dan Ibnu Khuzairnah) 

Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya bahwa dalam 
hal ini ulama Hanafiyah adalah pengecualian dan bahwa suci 
untuk thawaf merupakan salah satu wajib thawaf dan bukan- 
lah syarat sahnya thawaf. Oleh karena itu sah hukumnya 
thawaf bagi orang yang berhadats meskipun dia mendapat 
dosa karenanya. 















132 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB. 


3. Menyentuh dan membawa A-Qur’ an walaupun hanya satu 
ayat. Allah berfimran: 


4. 




-* l " < 
j 


“Sesungguhnya al-Qur’an itu bacaan yang sangat mulia, pada 
kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh), tidak menyentuhnya 
kecualihamba-hambayang disucikan. ” (Q5. Al-Waqi'ah: 77,78,79) 

Ada jnga riwayat dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr 
bin Hazm dari ayahnya dari kakeknya Wk '■ 

“Nabi M te l Q h menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman 
yang di dalamnya terdapat kalimat “janganlah menyentuh al- 
Qur’an kecuali orang yang suci. ” (HR. Masa'i, Baihaqi, Daruquthni, 
dan Atsrarn) 

Ketiga hal tersebut di atas adalah hal yang haram dilakukan 
oleh orang yang berhadats besar maupun kecil. Penjelasan 
seputar wajibnya berwudhu sebelum melakukannya telah kami 
sebutkan pada bab sebelumnya. Pada nomor selanjutnya 
adalah tambahan yang perbuatan ini haram dilakukan hanya 
oleh orang yang berhadats besar saja, perbuatan itu adalah: 

Membaca al-Qur’an walaupun satu ayat dengan maksud 
sengaja untuk membacanya. Sedangkan jika karena rneng- 
ambil dalil atau karena berdzikir, maka hal itu diperbolehkan, 
begitu juga bila yang dibaca tidak satu ayat penuh, tetapi 
hanya potongan ayat. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 
‘Ali 

“Sesungguhnya Nabi |g selalu membacakan al-Qur’an kepada 
kamiselama beliau tidakdalam keadaan junub.” (tIR. Perawi yang 
empat dan Ahmad serta dishahihhan dan dihasanhan oleh Ibnu hlibban) 

Diriwayatkan pula oleh Daruquthni sebagai hadits mauquf. 
Dari ‘Ali m, “Bacalah al-Qur’an selama salah seorang 
diantara kalian tidak sedang junub, jika kalian sedang junub 
maka jangan (membacanya), meskipun hanya satu huruf. 








Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 



Dari ‘Ali gH dia berkata: 

“Aku melihatRasulullah 0 berwudhu kemudian membaca sesuatu 
dari al-Qur’an lalu bersabda: 'Begini ini (hanya boleh) dilakukan 
oleh orang yang tidak sedang junub, adapun jika sedang junub 
maka jangan (melakukannya), meskipun hanya satu ayat. ” (MR. 
Al-haitsami dan Abu Va'la) 

5. Berdiam di Masjid. Haram hukumnya duduk dan lalu lalang 
di masjid bagi orang yang sedang berhadats besar kecuali 
dalam keadaan darurat dan tetap wajib baginya tayammum. 
Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menambahkan bahwa bagi 
orang yang berhadats haram hukumnya melalui masjid jika 
masih ada jalan selainnya. Jika tidak ditemukan jalan 
selainnya, maka orang tersebut tayammum terlebih dahulu 
barn boleh melaluinya. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari 
Aisyah , dia berkata: 

“(Suatu ketika) Rasulullah 0 datang sementara rumah para 
shahabat menghadap jalan ke masjid, maka beliau bersabda: 
‘Palingkanlah rumah-rumah ini dari masjid. Kemudian Rasul 0 
masuk, sementara para shahabat tidak melakukan apa-apa sembari 
berharap akan turun keringanan bagi mereka. Kemudian beliau 
keluar menemui mereka dan bersabda: ‘Palingkanlah rumah- 
rumah ini dari masjid, karena sesungguhnya aku tidak mengha- 
lalkan masjid bagi wanita yang sedang haidh dan junub’. ” (MR. 
Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah) 

Dari Ummu Salamah !gg|, dia berkata: 

“Suatu ketika Rasulullah 0 masuk ke halaman masjid ini, 
kemudian beliau memanggil dengan suara lantangnya: ‘Sesungguh¬ 
nya masjid tidak halal bagi wanita haidh dan orang yang sedang 
dalam keadaan junub ” (MR. Ibnu liajah dan Thabarani) 

Kecuali ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, menurut mereka 
orang yang sedang berhadats besar boleh melalui masjid jika 
dapat dijamin bahwa masjid tersebut bebas dari terkena noda 
darah haidh atau nifas dan juga dengan tanpa melakukannya 














134 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


berulang-ulang. Mereka menyandarkan pendapat pada 
penjelasan ayat: 



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang 
kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang 
kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu 
dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu 
mandi.” (Q5 An-Misa': 43) 

“Sesungguhnya salah seorang kami pernah melintas di masjid 
dalam keadaan junub sebagai orangyang lewat (saja).” (HR. Ibnu 
Abi 5yaibah dan 5a id bin Manshur dalam kitab 5unannya) 

Ada juga riwayat sejenis dari Ibnul Mundzir dari Zaid bin 
Aslam dan dari Yazid bin Habib: 

‘Ada beberapa laki-laki dari kaum Anshar yang rumah mereka 
menghadap ke masjid sementara mereka sedang terkena janabah 
serta tidak menemukan air dan jalan lain kecuali melalui masjid, 
maka Allah menurunkan ayat: “Jangan pula hampiri masjid 
sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja 
(HR. Ibnu Jarir) 

Dari ‘Aisyah gg, diaberkata: “Rasulullah pernah berkata 
kepadaku: 

Ambilkan untukku tikardari masjid’. Kemudian aku berkata: ‘Aku 
sedanghaidh’. Rasulbersabda: ‘Sesungguhnyamasalahhaidhmu 
bukanlah urusanmu’.” (HR. Jama'ah selain Bukhari) 

Sementara itu ulama Hanabilah memperbolehkan orang 
yang sedang berhadats untuk berdiam di masjid walaupun 
tidak dalam keadaan darurat jika dia telah berwudhu. 


■ MENGUSAP KHUFF (SEPATU) 

Adanya hukum mengusap khuff dikuatkan oleh Sunnah yang 









135 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


mulia, dari Sa’ad bin Abi Waqash W &., dia berkata: 

“Nabi H §pernah mengusap khuffhya.” (MR. Bukhari) 

Dari Mughhirah bin Syu’bah , dia berkata: 

“Rasulullah •§§ pernah keluar untuk menunaikan hajatnya 
kemudian diikuti oleh Mughirah sambil membawa wadah yang 
berisi air, tetapi Mughirah terkejut karena melihat beliau telah 
selesai menunaikan hajatnya, lalu beliau berwudhu dan mengusap 
kedua khuffhya. ” (HR. Bukhari) 

Mengusap khuff adalah rukhshah (keringanan) yang diberlaku- 
kan bagi laki-laki dan perempuan ketika berada dalam perjalanan. 
Keringanan tersebutboleh diterapkan dengan syarat-syarat yang 
akan kami sebutkan kemudian. Namun demikian, membasuh 
kaki tetap lebih baik daripada mengusap, dan mengusap itu 
sendiri adalah sebuah keringanan. Kecuali ulama Hanabilah, 
dalam pandangan mereka mengusap lebih utama daripada 
membasuhnya. Mereka berpegang pada sabda Rasul H§ berikut: 




01 OjSo L«5 




“Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang menunaikan 
rukhshah (keringanan) sebagaimana Dia tidak suka orang yang 
mengerjakan kemaksiatan. ” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, dan 
lainnya. Dishahihkan oleh Al-Haitsami, Suyuthi, serta dikuatkan oleh 
Al-Manawi) 

Pendapat terakhir tersebut juga disetujui oleh sebagian ulama 
Hanafryah, 


> Syarat Sahnya Mengusap Khuff 

1. Khuffhya kuat dan memungkinkan untuk dipakai oleh orang 
dalam perjalanan panjang secara terus menerus. Dalam hal 
ini tidak dibedakan apakah khuff tersebut terbuat dari kulit, 
bulu, tenunan, bulu domba dan sejenisnya, katun, atau 
lainnya. Tidak dibedakan pula pada sarung kaki yang terbuat 















136 


Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB_,- 

daxi bwlu kemudlatY dip&kaikanA&g,! sandal atau sepatuyang, 
bagian atas atau bawahnya terbuat dari kulit, ataupun yang 
bukan terbuat dari kulit yang biasa disebu tjaurab (kaos kaki). 
Atau seperti sepatu yang terbuat dari bulu atau katun, maka 
sah mengusapnya jika memenuhi syarat seeara sempurna. 
Mengusap kaos kaki juga terdapat dalam syari’at sebagai- 
mana tertera dalam riwayat dari Mughirah bin syu’bah 0^: 

“Nabi H§ mengusap bagian atas dua kaos kaki dan dua sandalnya. ” 
(HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi) 

Di samping riwayat tersebut, bolehnya mengusap kaos kaki 
juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh sembilan 
shahabat, yaitu ‘Ali, ‘Ammar, Ibnu Mas’ud, Anas, Ibnu 
‘Umar, Barra’, Bilal, Ibnu Abi Aufa, dan Sahlbin Sa’d . 
Dalam hal ini mereka menerapkan syarat sahnya mengusap 
kaos kaki adalah bahwa kaos kaki tersebut terbuat dari sesu- 
atu yang airnya tidak bisa meresap dan sampai membasahi 
apa yang ada di baliknya. Dengan demikian tidak sah meng¬ 
usap kaos kaki tipis yang biasa dipakai oleh kebanyakan orang 
saat ini, karena kaos kaki tersebut tidak bisa menghalangi 
sampainya air pada apa yang ada di sebaliknya. Begitu pula 
tidak sah mengusap kaos kaki tipis (stocking) yang menera- 
wang meskipun bisa menahan air meresap sampai pada apa 
yang di sebaliknya, seperti kaos kaki yang terbuat dari nilon. 

2. Kedua khufjhyo, menutupi kaki beserta kedua mata kaki, 
walaupun sebatas menutupi pungggung kaki. Adapun jika 
sampai melebihi kedua mata kaki, maka tidak termasuk 
dalam kategori khuff seeara syar’i. Sedangkan jika terdapat 
robekan pada khufjh ya atau kurang dari sekedar menutupi 
bagian kaki yang difardhukanuntuk dibasuh, maka kebolehan 
mengusapnya masih diperselisihkan oleh para ulama mazhab. 
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah tidak diperboleh- 
kan mengusapnya walaupun kekurangan tersebut sedikit. 
Sementara menurut ulama Hanaflyah hal tersebut dimaafkan, 




137 


__Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

selama kekurangannya tidak lebih dari seukuran tiga jari 
laki-laki berperawakan sedang dan hal itu tidak 
mengbalangi sahnya mengusap khujf. Sedangkan menurut 
ulama Malikiyah tidak menjadi masalah jika robekan 
tersebut lebih kecil dari sepertiga kakinya dan menurut 
mereka tetap boleh mengusapnya. 

3. Kedua khuffnya dalam keadaan suci. Dalam hal ini menurut 
ulama Hanafiyah dan Hanabilah boleh mengusap khujf yang 
bernajis jika najisnya tidak terletak pada bagian yang diusap. 
Namun demikian tidak sah jika dipakai untuk shalat sebelum 
najisnya dihilangkan terlebih dahulu kecuali najisnya 
tergolong najis yang dimaafkan. 

4. Ketika memakai khujf, orangnya dalam keadaan suci dan 
bersucinya dengan menggunakan air. Dengan demikian tidak 
sah mengusap khujf jika sucinya orang tersebut dengan 
tayammum. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa diperbo- 
lehkan mengusap khujf bagi orang yang sucinya dengan 
tayammum karena ‘udzur dan bukan karena tidak ada air, 
seperti orang yang sedang sakit. Mereka menyandarkan 
pendapat pada riwayat dari Mughirah bin Syu’bah 2S, dia 
berkata: 

“Suatu ketika aku bersama Nabi $-&, kemudian beliau hendak 
berwudhu dan aku bergegas untuk melepas kedua khuffnya, lalu 
beliau bersabda: ‘Biarkan keduanya (tetap kupakai) karena 
sesungguhnya ketika aku mengenakan keduanya dalam keadaan 
suci’. Kemudian beliau mengusap keduanya. ” (HR. Bukhari Muslim 
dan lainnya) 

Humaid juga meriwayatkan dalam kitab Musnadnya dari 
Mughirah ^, dia berkata: 

“Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah apakah salah seorang kami 
boleh mengusap khujf kami?’. Beliau menjawab: ‘Ya, jika ketika 
kalian mengenakannya, kedua khujf itu dalam keadaan suci’. ” 









138 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

5. Di atas permukaan yang wajib diusap tidak terdapat sesuatu 
yang menghalangi sampainya air, seperti pasta dan lainnya. 

6. Khuff yang dipakai adalah khuff yang diperoleh dengan cara 
yang mubah, maka tidak sah mengusap khuff yang dihasil- 
k<m dari mencuri dan sejenisnya. Kecuali ulama Hanafiyah 
dan Syafi’iyah, menurut mereka sah hukumnya mengusap 
khuff dari barang curian, walaupun tetap berdosa memakainya. 


. Ukuran yang Wajib Diusap Pada Khuff 

Para ulama berselisih pendapat seputar ukuran yang wajib 
diusap pada khuff. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah 
ukuran yang wajib diusap adalah seluruh permukaan bagian atas. 
Bila mengusap sampai pada bagian bawah yang menyentuh 
tanah, maka hal itu dianjurkan dan wajib diulang bagi mereka 
yang meninggalkannya dengan sengaja jika jeda waktunya tidak 
terlalu lama. Adapun jika jeda waktunya sudah lama, maka 
cukup sekali saja. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari 
Mughirah gg?: 

“Nabi H§ mengusap bagian atas dan bawah khuffnya. ” (HR. Perawi 

yang empat selain hasa'i) 

Sementara itu ulama Hanafiyah mengatakan bahwa bagian 
yang diusap adalah seluruh permukaan yang bersentuhan lang- 
sung dengan kaki seukuran tiga jari tangan panjang dan lebarnya. 
Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah bagian yang harus diusap 
adalah sebagian saja sisi atas khuff sembari menguatkan bahwa 
cukup dengan meletakkan j arinya yang basah tanpa menggerak- 
gerakkannya, dan lebih dari itu hukumnya sunnah. Dalam 
persoalan ini, ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah menggunakan 
dalil berikut dari ‘Ali , dia berkata: 


% K&f & gLUX Jj Jidl ffdS OL<J Ol£T °) 









.— ______ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB I 139 

“Jika agama itu berasal dan analisis semata, niscaya mengusap 
bagian bawah khuff lebih baikdaripada mengusap bagian atasnya. 
Sesungguhnya aku melihat Rasulullah mengusap bagian atas 
khuffnya. ” (HR. Abu Dawud dengan sanad hasan) 

DariMughirah $ip: 

“Nabi |i| mengusap kedua khuffnya dan meletakkan tangan 
kanannya di atas khuff kanannya serta meletakkan tangan kirinya 
di atas khuff kirinya kemudian beliau mengusap bagian atas 
keduannya dengan sekali usapan seolah aku melihat jarijemarinya 
berada di atas kedua khuffnya. (HR. Baihaqi. Hadits ini munqathi') 

Dalam hal ini masih banyak lagi riwayat sejenis yang 
semuanya menunjukkan bahwa yang diusap adalah sisi luar khuff 
dan mengusapnya dengan membentuk garis. 

> Masa yang Diperbolehkan untuk Mengusap Khuff 

Jangka waktu yang diperbolehkan mengusap khuff bagi orang 
yang muqim adalah sehari semalam dan tiga hari tiga malam 
bagi orang yang dalam perjalanan, baik perjalanannya panjang 
atau pendek, atau perjalanan yang bersifat mubah dan selainnya. 
Hal ini berdasarkan riwayat dari Syarih bin Hani\ dia berkata: 

“Aku bertanya kepada Aisyah tentang mengusap khuff.” Kemudian 
Asiyah menjawab: “Bertanyalah kepada Ali karena dia (selalu) 
bepergian bersama Nabi ”Lalu aku bertanya kepada Ali. Dia 
menjawab: “Rasulullah menjadikan (masa diperbolehkannya 
mengusap khuff) tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari 
semalam bagi orang yang muqim. ” (HR. Muslim) 

Dari Abu Bakrah yang nama aslinya adalah Nafi’ bin Masruh 
dan disebut juga Ibnul Harits, dari Nabi i|§, dia berkata: 

“Beliau memberikan keringanan untuk mengusap khuff bagi orang 
yang musafir selama tiga hari tiga malam. Dan sehari semalam 
bagi orang yang muqim jika dia telah bersuci sebelum memakainya, 
maka usaplah keduanya. ” (HR. Daruquthni dan dishahihhan oleh Ibnu 
Khuzaimah dan Al-Hhithabi) 






Lain halnya dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, dalam 
hal ini mereka menerapkan syarat bahwa perjalanannya adalah 
perjalanan yang diperbolehkan men&jashar shalat serta perjalanan¬ 
nya merupakan perjalanan yang mubah. Jika jarak perjalanannya 
kurang dari perjalanan yang diperbolehkan meng qashar shalat 
atau perjalanannya adalah perjalanan maksiat, maka waktunya 
sama dengan waktu bagi orang yang rnuqitn, yaitu sehan semalam. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mengusap khuff t\ddk 
ditentukan waktunya kecuali bagi orang yang wajib mandi. 
Disunnahkan pula melepas khujf setiap hari Jum’at bagi orang 
yang akan menghadiri shalat Jum’ at walaupun tidak bermaksud 
mandi. Jika tidak menghendaki melepasnya pada hari Jum’at, 
maka sunnah melapasnya setelah dipakai selama satu pekan. 
Mereka berpegang hadits dari ‘Umar sebagai hadits mauquf dan 
hadits dari Anas sebagai hadits marfu'. Rasulullah |gf bersabda: 




“Jika salah seorang diantara kalian berwudhu dengan memakai 
khuff maka usaplah keduanya dan shalatlah dengan tetap me- 
makainya danjanganlah melepasnya jika Allah menghendakinya 
kecuali karena janabah. ” (HR. Daruquthni dan da him yang juga 
menshahihhannya) 

Dalam sebuah riwayat dan Ubay bin ‘Imarah, dia berkata. 

“Aku bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengusap 
khuffku?’. Beliau menjawab: “Ya.” Aku bertanya lagi: “Selama 
sehari?.”Beliau menjawab: “Ya.”Selama dua hari?.’’ “Ya.” “Dan 
tiga hari?. ” Beliau menjawab: “Ya, dan selama yang kau mau. 
(SIR. Abu Dawud sernbari berhata bahwa hadits ini tidak kuat) 

Penghitungan awal masa pemakaian khuff adalah sejak 
pertamakaliberhadats setelah memakamya. Misalnya seseorang 
berwudhu kemudian memakai khuff pada waktu zhuhur dan 
tetap berwudhu (tidak batal) sampai waktu isya’ baru kemudian 











Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB 


141 


berhadats, maka sejak berhadats itulah dihitung masanya 
mengusap khuff, bukan sejak pertama kali memakainya. Kecuali 
ulama Syafi’iyah, menurut mereka jika berhadatsnya karena 
sesuatu yangbersifat ikhtiyari (pilihanbisa membatalkannya atau 
tidak), seperti menyentuh (yang bukan mahram) atau tidur, maka 
penghitungan waktunya seperti tersebut sebelumnya. Namun jika 
berhadatsnya karena sesuatu yang tidak bisa dielakkan, seperti 
keluarnya sesuatu dari dua jalan, maka awal masa penghitungan 
waktu mengusap khuff dimulai sejak terakhir masa dia berhadats 

> Hal-hal yang Membatalkan Mengusap Khuff 

Hal-hal yang membatalkan mengusap khuff adalah sebagai 
berikut: 

1. Terjadi sesuatu yang mewajibkannya mandi, seperti janabah, 
haidh atau nifas. Hal ini berdasarkan hadits dari Shafwan 
bin 'Assal &§? sebagaimana telah disebutkan sebelumnya: 
u Agar tidak melepas khuff kami selama tiga hari tiga malam 
kecuali karena janabah.” (HR. Ilasa'i dan Tirmidzi dengan lafazh 
darinya, dan Ibnu Rhuzaimah yangjuga menshahihhannya) 

2. Lepasnya khuff dari kaki walaupun lepasnya hanya sebagian 
telapak kakinya ke ujung khuff. Menurut ulama Malikiyah 
hal itu tidak membatalkan kecuali yang keluar adalah seluruh 
telapak kaki ke ujung khuff. Sementara menurut ulama 
Hanafiyah tidak batal kecuali yang keluar adalah sebagian 
besar telapak kakinya, menurut pendapat yang paling shahih. 

Terjadinya sobekan pada khuff walaupun sobekan tersebut 
kecil. Dalam pandangan ulama Malikiyah hal itu dimaafkan 
jika sobekan tersebut kurang dari sepertiga telapak kakinya. 
Sedangkan menurut ulama Hanafiyah sobekan tersebut 
dimaafkan jika ukurannya kecil dan tidak lebih dari seukuran 
tiga jari anak laki-laki, sebagaimana telah kami sebutkan 
pada bab syarat-syarat mengusap khuff. 


3. 


Jj 














142 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB. 


4. Habis masa diperbolehkannya mengusap khuff. Kecuali ulama 
Malikiyah, dalam pandangan mereka habisnya masa berlaku 
mengusap khuff tidakmembatalkannya, karena menurut mere¬ 
ka masa berlaku mengusap khuff tidak menjadi perhitungan. 

Bila seseorang terkena salah satu hal tersebut di atas semen- 
tara dia masih dalam keadaan berwudhu, maka dia hanya 
membasuh kedua kakinya tanpa mengulang kembali wudhu- 
nya. Kecuali jika orang yang mengusap tersebut adalah orang 
yang berpenyakit (ash-haabul a’dzaar), seperti terkena penyakit 
kencing terus-menerus (anyang-anyangan: Jawa) dan sebagai- 
nya, maka dia harus mengulangi wudhunya dengan pertim- 
bangan bahwa berturut-turut adalah hal yang fardhu. Se- 
mentara menurut ulama Syafi’iyah dan Hanafiyah berturut- 
turut adalah sunnah, sebagaimana telah kami sebutkan 
sebelumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat 
bahwa orang yang terkena salah satu hal yang empat tersebut 
wajib meng ulang i wudhunya, sebab menurut mereka berturut- 
turut adalah fardhu dalam wudhu, sebagaimana telah kami 
jelaskan pula sebelumnya. 


■ TAYAMMUM DAN DAHL YANG MENSYART AT- 
KANNYA 


Tayammum adalah bersuci dengan menggunakan tanah 
sebagai medianya yang di dalamnya diusap wajah dan dua 
tangan dengan menggunakan debu yang suci serta diiringi 
dengan niat. Ketetapan syari’at tentang tayammum tercantum 
dalam al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Adapun firman Allah 
tentang tayammum adalah: 


» * Z* * &' ~7 ' ^ .I/ 5? T'' 9^ * S' is 

JLlJl jilllil jl -LajlDl QA jl tip 

ol ^5 sj Jljlj LIB \j~p> 

















Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB 


143 


“Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau 
sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, 
sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah 
kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajahmu dan 
tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha 
Pengampun.” (Q5. An-hisa' 43) 

Adapun dalil dari Hadits Rasul 3§| adalah dari Abu Umamah 
Al-Bahili W>., Nabi fg bersabda: 


'ojIA 


“Telah dijadikan bumi untukku dan ummatku sebagai masjid dan 
alat bersuci, maka di manapun seorang umatku menemui waktu 
shaiat, maka di situ terdapat alat untuk bersuci. ” (HR. Ahmad) 

Dari Jabir bin ‘Abdullah m , Nabi ggg bersabda: 


. i 


j lU;, p ^ J 

J, cJ^\j jLh ’dd'jii ^a\ j* lib hjL’J UsdL* 

\dpQ- tJjp £ LL p d(S "j 3*uLJl cdkilj ^ 

ftp JA3i J1 Lid j 


‘Te/a/z diberikan kepadaku lima halyang tidak diberikan kepada 
(Nabi)sebelumku;Aku diberi pertolongan berupa rasagentardi hati 
para musuhku dalamjaraksebulan perjalanan, dijadikan bagiku bumi 
sebagai masjid dan alat bersuci, maka di manapun salah seorang 
umatku menemui waktu shaiat, shalatlah. Dihalalkanpula bagiku 
harta rampasanperang dan hal itu tidak dihalalkan sebelumku. Aku 
diberikan kemampuan untuk memberikan syafa ’at (pertolongan). 
Dan para Nabi (selainku) diutus khusus untuk umatnya, sedangkan 
aku diutus untuk seluruh manusia. ” (HR. BuHhari Muslim) 


■ Syarat-syarat Tayammum 

1. Telah masuk waktu (shaiat). Tayammum tidak sah bila 
dilakukan sebelum masuk waktu shaiat. Kecuali ulama 















144 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

Hanafiyah, menurut mereka sah tayammum yang dilakukan 
sebelum masuk waktu (shalat). 

2. Niat. Niat menjadi syarat tayammum adalah menurut ulama 
Hanafiyah dan Hanabilah, sedangkan menurut ulama 
Syafi’iyah dan Malikiyah niat adalah rukun. Perbedaan 
antara syarat dan rukun adalah bahwa syarat dikerjakannya 
sebelum perbuatan tersebut dilakukan dengan interval waktu 
yang tipis (sebentar). Sedangkan rukun adalah sesuatu yang 
tidak sah apabila dikerjakan sebelum perbuatan tersebut 
dilakukan, melainkan harus dilakukan bersamaan dengan 
mengerjakan suatu perbuatan. 

3. Mencari air terlebih dahulu ketika tayammum dilakukan 
karena sebab tidak adanya air. Permbahasan seputar masalah 
ini akan diutarakan pada bab sebab-sebab diperbolehkannya 
tayammum. 

4. Tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya media 
(debu) yang diusapkan pada anggota tubuh, seperti minyak 
dan pasta. 

5. Tidak sedang haidh dan nifas. 

6. Adanya ‘udzur yang disebabkan oleh salah satu dari beberapa 
penyebab berikut ini: 

■ Sebab-sebab Diperbolehkannya Tayammum 

Diperbolehkan melakukan tayammum untuk menghilang- 

kan hadats kecil maupun hadats besar, baik ketika berada di 

tempat domisili atau sedang dalam perjalanan hanya ketika 

terdapat salah satu penyebab berikut ini: 

1. Bila tidak ada air, atau ada air tetapi tidak mencukupi untuk 
bersuci. Kecuali ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, menurut 
pendapat mereka jika air yang ada tidak mencukupi untuk 
bersuci, maka harus tetap dipakai untuk membasuh sebagian 















145 


Fikih Shcilat EMPAT MADZHAB 


i 


anggota yang wajib dibasuh sampai air tersebut habis. Bila 
air telah habis dan masih tersisa anggota tubuh yang wajib 
dibasuh tetapi belum terbasuh, maka dilanjutkan dengan 
tayammum. Mereka berpegang pada riwayat dari ‘Imran bin 
Hushain MB, dia berkata: 


“(Suatu ketika) kami bersama Nabi §g dalam sebuahperjalanan, 
kemudian (Nabi0J melaksanan shalat bersama orang-orangyang 
ada. Tiba-tiba ada seseorang yang mengasingkan diri (tidak ikut 
shalat bersama). Kemudian beliau bersabda: “Apa yang mengha- 
langimu hingga tidak (ikut melaksanakan) shalat?. ” Dia menjawab: 
‘Aku sedang dalam keadaan junub.”Rasululallah #g bersabda: 
“Bersucilah dengan menggunakan debu, sesungguhnya hal itu 
cukup bagimu.” (Muttafaqun 'alaih) 

Rasulullah |g juga bersabda: 




“Sesungguhnya debu dapat mensucikan bagi orang yang tidak 
rnendapatiairselama lOtahun. ’(HR Ah5habus5unan. Imam Tirmidzi 
mengatakan bahwa hadi5 ini hasan shahih) 

Bagi orang yang akan melakukan tayammum wajib hukum- 
nya mencari air terlebih dahulu dari bekal yang dibawa atau 
dari teman seperjalanan, walaupun harus membelinya jika 
persediaan uangnya lebih dari sekedar kebutuhan (pokok)- 
nya. Akan tetapi tidak dibenarkan jika mendapatkannya 
dengan penipuan yang keji. Apabila telah mencapai keyakinan 
bahwa tidak ada air, atau keberadaan air tersebut sangat jauh, 
maka orang tersebut tidak wajib mencarinya. Dalam menentu- 
kan ukuran jauh yang menjadi sebab tidak wajib mencarinya 
antara satu ulama dengan lainnya terjadi perbedaan pendapat. 
Menurut ulama Hanafiyah ukuran jauhnya adalah satu mil. 
Satu mil adalah 4.000 langkah atau kira-kira 1.847 meter. 
Dalam pandangan ulama Malikiyah ukuran jauhnya adalah 
2 mil, atau kira-kira 3.694 meter. Sementara ulama Syafi’iyah 
















146 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

mengatakan bahwa ukuran jauhnya adalah setengah farsakh. 
Satu farsakh sama dengan 3 mil, jadi sama dengan 1,5 mil 
dan satu mil sama dengan 1.000 dzira ', atau kira-kira 2.771 
meter. Sedangkan menurut ulama Hanabilah ukuran jauhnya 
adalah sesuai dengan pemahaman yang ada pada orang yang 
bersangkutan. 

Kewajiban mencari air tersebut berlaku dengan syarat 
terjamin keamanan jiwa dan harta serta dalam perjalanan 
mencari tersebut tidak menimbulkan keburukan. 

2. Tidak bisa menggunakan air karena adanya sebab dari 
beberapa sebab syar’i. Dalam hal ini sama hukumnya dengan 
ketika tidak terdapat air, yaitu melakukan tayammum setiap 
kali dia hendak bersuci. 

Salah satu penyebab seseorang tidak dapat menggunakan 
air adalah adanya keyakinan pada dirinya bahwa jika dia 
menggunakan air, maka akan menimbulkan penyakit baru, 
memperparah penyakit yang ada, atau memperlambat proses 
kesembuhan. Perkiraan ekses negatif pemakaian air tersebut 
sebelumnya harus berdasarkan tes atau diagnosa dokter 
muslim yang terpercaya. Dalam pandangan ulama Malikiyah 
jika di daerah tersebut tidak ditemui dokter muslim, maka 
boleh menyandarkan perkiraan tersebut pada dokter non 
muslim. Hal ini berdasarkan riwayat dari Jabir ®§g, dia ber- 
kata: “(Suatu ketika) kami sedang keluar untuk melakukan 
suatu perjalanan, kemudian salah seorang diantara kami 
kejatuhan batu yang melukai kepalanya. (Dalam tidurnya) 
laki-laki tersebut mengalami mimpi bersetubuh (hingga 
keluar mani yang menjadikannya dalam keadaan junub).” 
Lalu dia bertanya kepada para sahabatnya: “Apakah kalian 
menemui adanya (dalil yang memberikan) keringananbagiku 
untuk bertayammum?.” Mereka menjawab: “Kami tidak 
menemui adanya kermganan sedangkan engkau mampu 
menggunakan air.” Laki-laki tersebut kemudian mandi dan 














147 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


dia mati. Ketika kami sampai kepada Rasulullah s§§, kami 
menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda: 


oir Lei tjif.L&e* oli oi ijJL^ i4^l & j^lzs 

'' •"*''**• ^ °* °° f " °" ''3'" °. f 

jjL^j J~*ajJ t L^-J-P £t~jr ^ t43 j£- 4j>- y>r ^S' j» j^Sx JJ p - o-dj Jl 


“Mereka telah membinasakannya, maka Allah akan membinasa- 
kan mereka, mengapa kalian tidak bertanya jika kalian tidak 
mengetahui?, sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. 
Sesungguhnya dia cukup melakukan tayammum dan melindungi 
atau membalut lukanya dengan sobekan kain kemudian mengusap 
bagian atas (balutan)nya, lalu membasuh seluruh tubuhnya (selain 
yang terbalut).” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Daruquthni, dan 
dteahihhan oleh ibnu 5aKan) 

3. Ketika ada air yang j araknya dekat tetapi untuk mengambil- 
nya dikhawatirkan keselamatan jiwa atau hartanya. Atau 
dengan mengambil air tersebut membuatnya terpisah dari 
rombongan, atau antara dirinya dan air tersebut terdapat 
musuh yang ditakuti, baik musuh dalam bentuk manusia atau 
hewan buas. Atau dia berada dalam penjara dan tidak ada 
orang yang memberinya air. Atau tidak mampu mengeluar- 
kan air karena tidak adanya alat yang dapat mengeluar- 
kannya, seperti tali dan timba, sedangkan airnya berada di 
dalam sumur. Begitu pula orang yang takut jika dia mandi 
dengan air yang ada, maka dia akan terjerumus pada sesuatu 
yang tidak dikehendakinya dan dapat mencelakainya. Semua 
keadaan tersebut menjadi sebab seseorang boleh melakukan 
tayammum. 

4. Air yang ada diperlukan untuk keperluan dasarnya saat itu 
atau sebagai persediaan untuk minum dirinya atau selainnya 
walaupun seekor anjing yang tidak suka menggigit. Ulama 
Hanabilah mengatakan bahwa jika anjingnya adalah anjing 
hitam yang suka menggigit, maka tidak perlu disediakan air 


4lfl 1i# m 























Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


untuknya walaupun anjing tersebut harus mati kehausan. 
Hal itu karena adanya perintah tegas untuk membunuhnya, 
sebagaimana sabda Rasululah gfe: “Sesungguhnya (anjing 
hitamyangsuka menggig it) adalah set an" ImamNawawi dalam 
Syarah Shahih Muslim mengatakan bahwa pengertian setan 
adalah jika keburukannya lebih besar daripada kebaikannya. 

Begitu pula jika air yang ada akan dipergunakan untuk 
membuat makanan dan memasak, atau untuk menghilang- 
kan najis selain najis yang dimaafkan. Dalam hal ini ulama 
Syafi’iyah memberikan syarat bahwa najisnya melekat di 
badan. Jika najisnya menempel pada pakaian, maka air yang 
ada harus dipergunakan untuk bersuci dan orang tersebut 
shalat dengan telanjang jika tidak ada lagi penutup aurat yang 
lain. Shalat tersebut juga tidak wajib diulanginya (jika telah 
berada dalam keadaan normal). 

Imam ‘Ali si* berkata sehubungan dengan seorang laki-laki 
yang sedang berada dalam perjalanan dan terkena janabuh, 
sementara air yang ada hanya sedikit dan dia khawatii akan 
kehausan, maka orang tersebut boleh bertayammum dan 
tidak melakukan mandi janabah (HR Daruquthni). Selain itu, 
Imam Ahmad Ms> mengatakan bahwa sejumlah shahabat 
pernah melakukan tayammum dan menyimpan air untuk 
bibir mereka (untuk diminum agar terhindar dari kehausan). 

5 Karena airnya sangat dingin dan dikhawatirkan akan terj adi 
kemudharatanbilamemakainya. Diperbolehkannya melaku¬ 
kan tayammum dengan sebab airnya sangat dingin, dengan 
syarat bahwa orang tersebut tidak dapat memanaskannya 
meskipun dengan membayar untuk hal itu. Dalam keadaan 
ini diperbolehkan melakukan tayammum dan mengei jakan 
shalat serta tidak wajib mengulangi shalatnya. Kecuali ulama 
Syafi’iyah yang mewajibkan untuk mengulanginya. Semen¬ 
tara itu menurut ulama Hanafiyah tidak diperbolehkan 
bertayammum karena dinginnya air kecuali karena berhadats 

















149 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

besar, sebab hanya karena hadats besar yang kemungkinan 
besar dapat menimbulkan kemudharatan, Bila karena berha- 
dats kecil maka tidak diperbolehkan tayammum kecualijika 
kemudharatan yang akan ditimbulkan karenanya benar-benar 
nyata. Hal ini berdasarkan riwayat dari ‘Amru bin Ash : 

“Ketika dia diutuspadaperangDzaatus Salaasil dia berkata: “Aku 
bermimpi basah pada malam yang sangat dingin, maka aku 
khawatir jika aku mandi akan membuatku celaka. Maka aku 
melakukan tayammum kemudian aku mengimami shalat shubuh 
bersamapara sahabatku. Ketika kami bertemu dengan Rasulullah 
H§ mereka menceritakan hal ini, kemudian beliau bersabda: ‘Wahai 
Amr, engkau mengimami shalat bersamapara sahabatmu sedang- 
kan engkau dalam keadaan junub?’. Kemudian aku menjawab: 
Aku teringatpada firman Allah “Janganlah kamu membunuh 
dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang terhadap kalian” (Q5. 
An-Mfea': 29), maka aku bertayammum kemudian shalat’. Kemudian 
beliau tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi ” (HR. Ahmad, 
Abu Dawud, Mahim, Daruquthni, dan Ibnu hibban) 

Hadits tersebut mengandung sebuah ketetapan, dan ketetapan 
adalah hujjah. Sebab Rasulullah 0 tidak akan memberikan 
ketetapan atas perkara yang batil. 

Bila ada orang yang khawatir akan kehabisan waktu shalat 
jika harus memakai air, tetapi dia akan bisa mengerjakan shalat 
jika dengan bertayammum, maka dia boleh bertayammum dan 
mengerjakan shalat, dan menurut ulama Malikiyah tidak wajib 
mengulang shalatnya, sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan 
wajib mengulangnya. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilahberpendapat 
bahwa dalam hal itu tidak boleh melakukan tayammum bersamaan 
dengan adanya air, sekalipun dengan mengerjakan wudhu 
menyebabkannya kehabisan waktu shalat, kecuali orang yang 
sedang dalam perjalanan, maka mereka boleh bertayammum. 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika seseorang khawatir 
akan kehilangan kesempatan shalat jenazah dan shalat dua hari 






















150 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

raya (‘ Iidain ) maka dia boleh bertayamtrmm dan mengerjakan 
shalat tersebut, dengan pertimbangan bahwa menurut mereka 
berjama ’ah adalah syarat sahnya kedua shalat tersebut. 


■ Rukun-rukun Tayammum 

Dalam tayammum terdapat beberapa rukun yang wajib 
dikerjakan dan tayammum tidak sah jika salah satu rukun 
tersebut tidak dilakukan, rukun-rukun tersebut adalah: 


1. Niat, menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah. Sedangkan 
menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah niat adalah syarat, 
sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Hal ini 
berdasarkan riwayat dari ‘Umar bin Khaththab , Nabi 
H§ bersabda: 


* * . * e ■ , * & * . i ?•, \, y o * ? 

(S L* tS 


“Sesungguhnya setiap amal harus disertai niat, dan balasan bagi 
setiap orang tergantung niat melakukannya. ” (MR. Jama'ah) 

Niat dalam tayammum adalah niat melakukannya agar 
diperbolehkan melakukan shalat atau agar diperbolehkan 
melakukan hal lain yang syarat sahnya adalah dengan bersuci 
terlebih dahulu. Jika ketika tayammum diniatkan untuk 
mengangkat hadats, maka tayammumnya tidak sah, sebab 
tayammum bukan untuk mengangkat hadats, tetapi agar 
diperbolehkan mengerjakan shalat. 


Lafazh niat tersebut adalah “ Sengaja aku bertayammum agar 
diperbolehkan melakukan shalat fardhu” atau jika tayam¬ 
mumnya untuk hal lainnya, maka niatnya disesuaikan 
dengan apa yang akan dikerjakannya. Bila tayammum yang 
dilakukan seseorang adalah untuk shalat sunnah, menyentuh 
mushaf, atau lainnya, maka dia tidak sah melakukan shalat 
fardhu dengan tayammum tersebut. Hal itu karena tayam¬ 
mum yang dilakukannya adalah untuk amal yang tingkatnya 
lebih lemah. Sedangkan yang lemah tidak dapat menanggung 












151 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


yang kuat, tetapi sebaliknya, yang kuatlah yang mampu 
menanggung yang lemah, seperti jika tayammum yang 
dilakukannya adalah untuk melakukan shalat fardhu, maka 
dengan tayammum yang sama dia boleh mengerjakan shalat 
sunnah dan menyentuh mushaf. Tetapi tidakbisa pula untuk 
mengerjakan shalat fardhu lainnya, sebab dia wajib ber- 
tayammum dalam setiap kali shalat fardhu.* 5 

Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa boleh 
melakukan bermacam amal dengan satu tayammum saja. 
Karena menurut mereka hukum tayammum sama dengan 
wudhu dan tanah dalam hal ini sejajar posisinya dengan air. 
Mereka berpegang pada ungkapan Nabi H§ yang menyebut 
tayammum dengan wudhu. Dari Abu Hurairah W >., Nabi 
Sl§ bersabda: 


'At ;tii aVj ty ^ ;ilt p b\. pdi ^ 

^ ' * s 


“Debu (digunakan) untuk wudhunya (tayammum) kaum muslim 
jika tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jika mendapati air, 
maka bertaqwalah kepada Allah dan basuhkanlah (air itu) pada 
kulitnya. ” (HR. Bazzar dan dishahihkan oleh Ibnu Qaththan) 

Niat dalam tayammum dilakukan saat meletakkan tangan 
pada media yang digunakan untuk bertayammum. Kecuali 
ulama Syafi’iyah, menurut mereka niat wajib dilakukan 
bersamaan dengan ketika menggerakkan debu dan mengusap 
sesuatu dari wajahnya, sebab pada saat itulah perbuatan 
mengusap dimulai. 

2. Debu yang suci, yaitu debunya tidak bercampur dengan najis. 
Jika debu tersebut bercampur najis maka tidak sah dipakai 


*) Firman Allah: dan apabila kalian hendak mengetjakan shalat maka usaplah wajahmu 

dan kedua tanganmu dengan (debu) itu...” (QS. Al-Maidah: 6) dalam ayat tersebut 
terkandung pengeriian bahwa tayammum wajib dalam setiap kali akan shalat fardhu. 













152 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

tayammum walaupun benda dan bekas najisnya sudah 
hilang. Debu itu sendiri adalah segala jenis tanah selain 
barang tambang, seperti besi, kaca, dan ter (aspal). Hal ini 
berdasarkan firman Allah: 

S „ O } s' 


maka usaplah wajahmu dengan debu yang baik (suci)....” (Q5. 
Al-Maidah: 6) 

Para ulama ahli bahasa sepakat bahwa debu adalah permu- 
kaan bumi, baik dalam bentuk tanah atau selainnya. Juga 
berdasarkan hadits Abu Umamah m yangtelahkamisebut- 
kan sebelumnya yang di dalamnya terdapat kalimat “...dan 
menjadikan bumi untukku dan umatku sebagai masjid dan 
alat untuk bersuci....” (MR. Ahmad dan lainnya) Kecuali ulama 
Syafi’iyah dan Hanafiyah, dalam hal ini mereka memberikan 
syarat bahwa sesuatu yang dijadikan media bertayammum 
adalah tanah yang berdebu. Mereka berpegang pada dalil 
dari Hudzaifah m , Nabi j|§ bersabda: 


. r® { ' <S ft' , /•( , /■ fsO f 

*lll M lit Ijj4h Id fey 




“Dan dijadikan tanahnya untuk bersuci bagi kamijika kami tidak 
menemui air. ” (MR Muslim) 

Dalam riwayat dari ‘Ali disebutkan: 


“...dan dijadikan tanah bagiku untuk bersuci.” 

3. Mengusap seluruh wajah, walaupun dengan satu tangan. 
Termasuk dalam kategori wajah adalah jenggot meskipun 
jenggotnya panjang, lipatan kelopak mata, bagian yang 
berada diantara ujung tempat tumbuh rambut depan dengan 
daun telinga. Begitu pula dengan apa yang terdapat pada 
bagian bawah tempat tumbuh rambut bagian depan sampai 
dagu. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka tidak wajib 
mengusap seluruh jenggot yang panjang, yaitu jenggot yang 













153 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


tumbuh melebihi pangkal tumbuhnya pada permukaan kulit 
yang wajib dibasuh dan masuk dalam wilayah wajah. Rukun 
iniberdasarkanal-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’. Adapundalil 
dari al-Qur’an adalah firman Allah: 

✓ ^ ^ ^ » f, s'* 

bib S I 


.. maka usaplah wajahmu dengan debu yang baik (suci).... ” (Q5. 
Al-Maidah: 6) 

Dalil haditsnya adalah dari ‘Ammar bin Yasir m, dia 
berkata: “Rasulullah H telah mengutus aku untuk suatu misi, 
kemudian aku mengalami janabah dan tidak menemukan 
air, kemudian aku bergulingan pada debu seperti hewan yang 
sedang bergulingan. Kemudian aku menemui Nabi #§ dan 
menceritakannya kepada beliau. Lalu beliau bersabda: 




“Sesungguhhnya cukup bagimu melakukannya dengan tanganmu 
seperti ini. Kemudian beliau memukulkan tangannya ke tanah satu 
kali pukulan lalu tangan kirinya mengusap tangan kanan (dan 
sebaliknya) kemudian kedua telapak tangannyaserta wajahnya.” 
(MR. BuKhari Muslim dan lafazh ada pada Muslim) 


4. Mengusap kedua tangan bersama kedua siku. Dalam 
melakukan hal ini wajib melepas sesuatu yang menghalangi 
sampainya usapan pada kulit, seperti cincin, gelang, dan jam 
tangan. Dalam tayammum tidak cukup dengan menggerak- 
gerakkan benda tersebut, sebagaimana bisa dilakukan ketika 
berwudhu. Menurut ulama Hanafiyah cukup menggerak- 
kannya karena sudah mengusap kulit di bawahnya, sebab 
intinya adalah mengusap bukan menyampaikan debu pada 
kulit. Mereka berpegang pada riwayat dari ‘Abdullah bin 
‘Umar US, dia berkata: “Rasulullah H§ bersabda: 










154 



Fikih Shalat EMPAT MAD2HAB 


1 , < 9 * *\ \ ' ° 'll ^\k 

jX\ J^Jj AjAj ^-/3 


“Tayammum terdiri dari dua tepukan, tepukan pertama untuk 
(mengusap) wajah dan tepukan kedua untuk (mengusap) dua 
tangan sampai kedua siku. ” (HR. Daruquthni) 


Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah yang fardhu dalam 
mengusap dua tangan adalah sampai tulang pergelangan. 
Sedangkan mengusapnya sampai kedua siku adalah sunnah. 
Pendapat mereka tersebut bersandar pada hadits ‘Amar bin 
Yassir yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam sebuah riwayat 
juga disebutkan bahwa Rasul |§§ bersabda yang di dalamnya 
terdapat ungkapan beliau: “Sesungguhnya cukup untukmu 
melakukan begini, dan beliau menepukkan kedua tangan 
beliau ke tanah kemudian meniupnya dan mengusapkannya 
pada kedua tangan dan wajah beliau.” (Muttafaqun 'alaih) 


Dalam lafazh lain yang diriwayatkan oleh Daruquthni juga 
disebutkan: “Sesungguhnya cukup bagimu menepukkan 
kedua telapak tanganmu ke tanah kemudian meniupnya lalu 
mengusapkan keduanya pada wajahmu dan kedua tanganmu 
sampai pergelangan.” 


5. Terus menerus, yaitu mengiringkan antara perbuatan meng¬ 
usap wajah dengan mengusap tangan tanpa jeda waktu yang 
panjang. Sementara itu ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah 
mengatakan bahwa terus menerus adalah sunnah. 


6. Berturut-turut sesuai urutan, yaitu dimulai dengan mengusap 
wajah baru kemudian mengusap kedua tangan. Hal ini sesuai 
dengan hadits ‘Ammar yang telah disebutkan sebelumnya, 
yang di dalamnya terdapat lafazh “kemudian megusap wajah 
dan kedua tangannya.” {Muttafaqun ‘alaih). Jugaberdasarkan 
sabda Nabi ii: 


Aj IJj IX. I J JJjl 









Fikih Shclat EMPAT MADZHAB 


155 


“Mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah. ” 

Demikian juga dengan ayat yang telah kami sebutkan sebe- 
lumnya yang mendahulukan mengusap wajah ketimbang 
mengusap kedua tangan. Ada juga hadits ‘Abdullah bin 
‘Umar yang berbunyi: “Tayammum terdiri dari dua tepukan, 
tepukan pertama untuk (mengusap) wajah dan tepukan 
kedua untuk (mengusap) dua tangan sampai kedua siku.” 
Kecuali ulama Hanafiyah dan Malikiyah, menurut mereka 
berturut-turut adalah sunnah bukan fardhu. Sementara itu 
ulama Malikiyah menambahkan rukun yang ketujuh, yaitu: 

7. Menepukkan (tangan) ke tanah. Menurut mereka yang far¬ 
dhu adalah menepukkan sekali, dan sunnah bila menepuk- 
kannya dua kali. 


■ Sunnah-sunnah Tayammum 


Sunnah-sunnah tayammum adalah: 

1. Membaca hasmalah. Kecuali ulama Hanabilah, mereka 
berpendapat bahwa membaca hasmalah adalah wajib dan 
tayammum batal jika dengan sengaja meninggalkannya, 
kecuali meninggalkannya karena lupa atau tidak mengetahui, 
maka hal itu tidak membatalkannya. Hal tersebut berdasar- 
kan sabda Rasulullah |j§: 


Olp ail y 


“Tidak (sah) wudhu tanpa menyebut Asma’ Allah.” (HR. Ahmad, 
Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya) 

Dalam hal ini tayammum sama dengan wudhu. 

2. Siwak. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah m, Nabi 
$§§ bersabda: 


^ ^ & J* & * V 

























156 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

“Jikalau tidak memberatkan umatku niscaya aku menyuruh 
mereka untuk bersiwak dalam setiap kali berwudhu. ” (MR. MaliK 
dan 5yafi'i, dan lainnya) 

Sebagaimana telah kami sebutkan pula sebelumnya bahwa 
tayammum sama halnya dengan wudhu. 

3. Menepukkan telapak tangan pada media yang digunakan 
untuk bertayammum (debu). Kecuali ulama Malikiyah, 
menurut mereka tepukan yang pertama adalah rukun, 
dengan menyandarkan pendapat pada hadits 'Ammar yang 
telah lalu dimana di dalamnya terdapat lafazh: “Dan Nabi 
f§§ menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah.” (Muttafaqun 
•alaih) Juga riwayat Daruquthni, “Sesungguhnya cukup bagi- 
mu dengan memukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah. ’’ 

4. Merenggangkan jari jemari ketika menepukkannya ke tanah 
agar debu bisa mencapai sela-sela jari. 

5. Mengibaskan kedua tangan atau meniupnya jika debunya 
banyak. Hal ini berdasarkan hadits ‘Ammar sebelumnya yang 
di dalamnya terdapat lafazh: “dan meniup keduanya.” (HR. 
Buhhari Muslim) 

6. Melepaskan cincin pada tepukan pertama. Sedangkan pada 
tepukan kedua melapaskan cincin menjadi fardhu, sebagai¬ 
mana telah kami jelaskan sebelumnya. Kecuali ulama Hana- 
fiyah, menurut pendapat mereka cukup dengan menggerak- 
kannya tanpa harus melepasnnya. 

7. Berturut-turut, yaitu memulainya dengan mengusap muka 
baru kedua tangan. Dalam pandangan ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah berturut-turut adalah fardhu sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah 
g|g: “Mulailah dengan apa yang telah dimulai oleh Allah.” 
Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan wudhu. 

8. Mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, yaitu memulai 
dengan mengusap tangan kanan terlebih dahulu sebelum 











157 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

mengusaptangankiri, sebagaimana sabda Nabi gg§: “Mulailah 
dengan (anggota tubuh) kanan kalian.” 

9. Menyela-nyela jari. Begitu pula menyela-nyela jenggot 
menurut ulama Hanafiyah. 

10. Terus-menerus, yaitu tidak menyelingi waktu yang lama 
antara mengusap wajah dan mengusap tangan. 

11. Berdzikir. Ketika tayammum dianjurkan berdzikir dengan 
dzikir yang dibaca ketika wudhu pada saat mengusap wajah 
dan tangan. Demikian pula berdo‘a dengan do‘a wudhu 
ketika selesai bertayammum, seperti dengan mengucap dua 
kalimah syahadat dan lainnya atau jika berkenan silahkan 
melihat kembali bab akhir sunah-sunnah wudhu. 

12. Menghadap kiblat ketika tayammum. Semua hal sunnah 
yang telah disebutkan di atas adalah sesuatu yang apabila 
dikerjakan mendapat pahala dan tidak berdosa jika ditinggal- 
kan serta tayammumnya tetap sah. 

■ Hal-hal yang Membatalkan Tayammum 

1. Semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayam¬ 
mum. Dan hal-hal yang membatalkan wudhu telah kami 
sebutkan sebelumnya. 

2. Hilangnya ‘udzur yang membolehkannya bertayammum, 
seperti adanya air setelah sebelumnya tidak ada atau mampu 
menggunakan air setelah sebelumnya tidak mampu. 

Jika seseorang sedang mengerjakan shalat dengan tayam¬ 
mum karena ‘udzur, seperti tidak ada air dan lainya, kemudian 
‘udzur tersebut hilang di tengah-tengah shalat, seperti ketika 
sedang shalat dia melihat ada air, atau menemui air dan 
masih berada pada waktu shalat dimana dia telah mengerja¬ 
kan shalat tersebut, maka dia harus mengulangi shalatnya. 
Hal ini berdasarkan firman Allah: 




















158 


Fikih Shalat EMPAT MAD2HAB 


a -y “ ' « I, 

- * lit 


^ ft s 

All t£llj 


AjTj ^SCa^j>-^ Ls sjJUaJl ^Jl 

ji jsi^T ji 


“Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu hendak melaksa- 
nakan shalat maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu 
sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan (basuhlah) kakimu 
sampai kedua mata kaki.” (Q5, Al-Maidah: 6) 

Rasulullah 3g§ bersabda: 

* * m f J o tf . 

5. J -A - »-/i II 
*'"’ u ' > s >»" 

“Debu (digunakan) untuk wudhunya (tayammum) kaum muslim 
jika tidak mendapatkan air selama lOtahun. Jika mendapati air, 
maka bertaqwalah kepada Allah dan alirkanlah (air itu) pada 
kulitnya.” (MR. Bazzar dan dishahihkan oleh Ibnu Qaththan) 

Ulama Malikiyah dan SyafTiyah berkata bahwa ketika sese- 
orang mengerjakan shalat dan telah mengucapkan takbiratul 
ihram, maka tidak diperbolehkan menghentikan shalat. Shalat 
seseorang juga tetap sah serta tidak wajib mengulaginya walau- 
pun dia menemukan atau melihat ada air ketika sedang shalat. 
Kecuali tayammumnya batal karena shalat telah selesai. Hal ini 
berdasarkan riwayat dari Abu Sa’id Al-Khudri ®, dia berkata: 

‘Ada dua orang laki-lakiyang bepergian tanpa membawa persediaan 
air, kemudian tibalah waktu shalat, lalu mereka bertayammum 
dan mengerjakan shalat, lalu mereka menemukan air dan salah 
seorang diantaranya mengulangi shalatnya dan berwudhu, dan 
lainnya tidak mengulanginya. Kemudian mereka berdua men- 
datangi Rasulullah ||g dan menceritakan hal itu kepada beliau. 
Beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulanginya: “Engkau 
telah mengerjakan hal sunnah dan engkau mendapatpahala dari 
shalatmu. ’’Beliau juga bersabda kepada laki-lakiyang mengulangi 
shalatnya: “Engkau mendapat pahala dua kali.” (MR. Abu Dawud, 
hasa'i, dan lainnya) 


l \ i " " " ' ° ■•'O'' |t| * ° I ° . •• |5 ^1°, 










159 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Bagi orang yang tayammum karena berhadats besar kemu- 
dian tayammumnya batal, maka tidak berarti dia kembali pada 
kondisi berhadats besar sebagaimana ketika dia berhadats keeil. 
Oleh karena itu, jika dia telah mandi ketika air telah tersedia, 
atau ‘udzur yang menyebabkanya diperbolehkan bertayammum 
telah hilang, maka dia diperbolehkan membaca al-Qur’an, masuk 
ke masjid, dan berdiam di dalamnya. Sebab tayammum bukan 
untuk mengangkat hadats sebagaimana telah kita ketahui. Dalam 
pandangan ulama Malikiyah jika seseorang yang bertayammum 
karena janabah kemudian berhadats kecil, maka batal pula 
tayammumnya karena hadats besar dan kecil sekaligus. Dengan 
demikian haram baginya melakukan hal yang diharamkan ketika 
dia dalam keadaan junub sampai dia mengulangi tayammumnya. 


KETIKA TIDAK DITEMUKAN ALAT UNTUK 
BERSUCI (AIR DAN DEBU) 


Jika seseorang mengalami keadaan dimana tidak ada media 
yang dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air dan debu, atau 
karena tidak dapat mengunakan keduanya karena penyakit dan 
lainnya, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para 
ulama tentang kewajiban shalat terhadapnya. 

Menurut ulama Malikiyah ketika tidak dijumpai media untuk 
bersuci maka gugur kewajiban shalat terhadapnya, baik pada 
waktu shalat dimana dia sedang berada ataupun mengqadhanya 
(tidak ada kewajiban meng qadha shalatnya). 

Dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah wajib 
baginya mengerjakan shalat pada waktunya untuk menghor- 
mati datangnya waktu shalat, kemudian mengulanginya ketika 
telah ada media untuk bersuci. Bedanya, menurut ulama 
Hanafiyah, shalatnya bukan dilakukan sebagaimana mestinya 
shalat. Akan tetapi melakukan hal yang menyerupai shalat, tanpa 
bacaan dan tanpa niat, baik ketika itu sedang berhadats besar 






StJojSi 


■ I ; Jl £ „ i| _ , . , 











160 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB__ 

ataupun kecil. Sebagaimana ulama Syafi’iyah juga mengatakan 
bahwa jika dalam keadaan berhadats besar, maka mengerjakan 
shalatnya dengan cara mer ingkasnya dan meninggalkan sesuatu 
yang membuat shalat itu tidak sah. 

Menurut ulama Hanabilah shalatnya harus dikerjakan 
sebagaimana mestinya dan tidak harus mengulanginya. Akan 
tetapi, bila shalatnya dikerjakan tidak sebagaimana mestinya, 
maka shalat tersebut wajib diulangi. Sebagaimana tertera dalam 
riwayat dari Aisyah m: 

“Dia telah meminjam kalung dari Asma ’ lain dia menghilangkan 
kalung itu, kemudian Rasulullah ||f mengutus seorang shahabatnya 
untuk mencari. Lalu tibalah waktu shalat dan mereka shalat tanpa 
berwudhu. Ketika mereka menemui Nabi i§§ mereka mengadukan 
hal itu kepada beliau, maka turunlah ayat tentang tayammum. 
Kemudian UsaidbinHadhirberkata: “Semoga Allah membalasmu 
dengan kebaikan, maka demi Allah, Allah tidak akan menurunkan 
suatupersoalan kepadamu kecuali Dia akan menjadikanpulajalan 
keluarnya dan menjadikan (pula) bagi kaum muslimin keberkahan 
darinya. ” (HR Muslim) 

Ketika Nabi $g| tidak memerintahkan mereka untuk meng- 
ulangi shalatnya dan tidak pula mengingkari shalat mereka, maka 
ulama Hanabilah menjadikannya sebagai dalil tidak adanya 
kewajiban mengulangi shalat bagi orang yang tidak menemui 
adanya media untuk bersuci. 

■ MENGUSAP JABIIRAH (PEMBALUT LUKA) 

Jabiirah adalah sesuatu yang diletakkan ahli patah tulang atau 
dokter yang terbuat dari kayu dan lainnya pada anggota tubuh 
orang yang sakit atau patah. Begitu pula obat yang ditempelkan 
atau dililitkan pada anggota tubuh yang sakit. 

Hukum mengusap jabiirah adalah fardhu dalam wudhu atau 
mandi sebagai ganti dari membasuh atau mengusap anggota 
tubuh yang sakit tersebut. Mengusap jabiirah dianggap sah hanya 





161 


___Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

karena keadaan darurat dan jika membasuh atau mengusapnya 
langsung dapat membahayakan, seperti munculnya penyakit 
baru, memperparah penyakit yang ada, memperlambat proses 
penyembuhan, atau lainnya. Jika bahaya tersebut timbul karena 
membasuh, bukan karena mengusap, maka wajib mengusapnya. 
Begitu pula jika bahaya tersebut karena mengusap, bukan karena 
membasuh, maka wajib membasuhnya. Wajibnya mengusap 
jahiirah adalah sekali usapan yang merata ke seluruh balutan 
anggota tubuh yang sakit . Sebagaimana disebutkan dalam 
sebuah riwayat dari ‘Ali 03 ., dia berkata: 

“(Suatu hari) salah satu tanganku patah, kemudian aku menanya- 

kan hal itu kepada Nabi «j§§ maka beliau menyuruhku untuk 

mengusap diatasjabiirah. ” (HR. Ibnu Majah, Daruquthni, dan Baihaqi) 

Menurut ulama Syafi’iyah tayammum sah dengan membasuh 
anggota tubuh yang tidak sakit dengan air, dan melakukan 
tayammum bagi anggota tubuh yang dibalut. Usapan tayammum 
untuk anggota tubuh yang sakit tersebut adalah ganti dari wudhu 
terhadap anggota tubuh sehat yang tertutup balutan karena bila 
melepasnya akan membahayakan. Ulama Hanabilah juga sepen- 
dapat dalam hal ini. Mereka menyandarkan pendapat tersebut 
pada hadits Jabir yang telah kami sebutkan pada bab sebab-sebab 
diperbolehkannya tayammum. Dalam hadits tersebut terdapat 
lafazh: “Sesungguhnya cukup baginya bertayammum dan melilit 
atau membalut lukanya dengan sobekan kain kemudian meng¬ 
usap atasnya dan membasuh seluruh badan (selainnya).” (HR. 
Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya) 

Dalam pandangan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah jika 
anggota tubuh yang sakit terdapat di banyak tempat (tetapi masih 
pada anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika wudhu), maka 
wajib baginya bertayammum berulang kali sebanyak anggota 
tubuh yang sakit tersebut. Sedangkan jika lukanya merata pada 
seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika wudhu, maka 
cukup baginya bertayammum sekali saja. 









162 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

■ Haf-hal yang Membatalkan Mengusap Jabiirah 

Batalnya mengusap jabiirah adalah jika balutan tersebut 
terlepas dari tempatnya, dilepas karena sembuh, atau bergeser 
dari tempatnya semula. 

Jika balutan tersebut lepas dari tempat lukanya, maka menu- 
rut ulama Malikiyah wajib mengulangi wudhu dan usapannya. 
Menurut ulama Hanabilah jika hal itu terjadi, maka wajib meng¬ 
ulangi wudhu dan tayammumnya jika jatuhnya tidak berselang 
lama dari waktu berwudhunya, sekira tidak menghilangkan unsur 
terus menerus dan bukan pula karena lukanya telah sembuh. 
Sebab terus menerus adalah hal yang fardhu menurut mereka, 
sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Jika jabiirah 
dilepas karena lukanya telah sembuh, maka wajib mengulangi 
wudhunya saja. 

Menurut ulama Hanafiyah mervgasscp jabiirah tidak batal jika 
lepasnya balutan tersebut bukan karena sembuh. Sedangkan jika 
lepasnya karena sembuh, maka yang perlu disucikan hanya 
tempat yang terbalut saja, sebab berturut-turut adalah sunnah, 
bukan fardhu menurut pandangan mereka, sebagaimana telah 
kami sebutkan sebelumnya. 

Dalam pandangan ulama Syafi’iyah lepasnya balutan karena 
sembuh mewajibkan seseorang untuk mengulangi wudhunya. 
Sementara bila lepasnya bukan karena lukanya telah sembuh, 
maka balutan tersebut dikembalikan pada tempatnya, kemudian 
mengusapnya serta mengulangi basuhan pada anggota wudhu 
yang wajib dibasuh setelah basuhan terhadap anggota tubuh yang 
luka tersebut, karena berturut-turut dalam pandangan mereka 
adalah fardhu dan terus-menerus adalah sunnah, sebagaimana 
telah kami jelaskan sebelumnya. 

Orang yang shalat setelah bersuci dengan mengusap jabiirah 
dan lainnya adalah sah dan tidak wajib mengulangi shalatnya 
jika anggota tubuhnya yang sakit telah sembuh. Kecuali ulama 


/* 

















163 


__ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

Syafi’iyah, menurut mereka wajib mengulangi shalatnya dalam 
tiga keadaan: Pertama; jika balutan tersebut berada pada anggota 
tayammum. Kedua; balutannya tidak berada pada anggota 
tayammum tetapi sebagian anggota tubuh yang sehat di sekitar 
luka ikut terbalut. Ketiga; ketika memasang jabiirah orang 
tersebut sedang dalam keadaan berhadats. 














Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


HAIDH, NIFAS, 
DAN ISrnHADHAH 


■ HAIDH 


<f%£aidh adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam 
l!|keadaan sehat dan bukan karena melahirkan atau pecahnya 
selaput darah. Darah yang keluar tidak dikatakan sebagai darah 
haidh kecuali jika memenuhi beberapa syarat berikut ini: 


1. Wanita tersebut telah mencapai usia 9 tahun dalam hitungan 
bulan Qamariyah. Jika darahnya keluar sebelum usia tersebut, 
maka tidak termasuk haidh tetapi masuk dalam kategori 
istihadhah. 


2. Wanita tersebut bukan wanita tua yang telah menapouse. 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia 
menapouse. Menurut ulama Hanafiyah usia menapouse kira- 
kira 55 tahun. Jika wanita telah mencapai usia ini dan terlihat 
ada darah, maka tidak serta merta bisa dikatakan darah 
haidh, kecuali jika darah tersebut kental dan hitam atau 
kemerahan serta keluarnya terns menerus, maka bisa 
dikategorikan sebagai darah haidh. 

Menurut ulama Hanabilah usia menapouse adalah 50 tahun. 
Jika keluar darah pada usia itu, maka tidak dapat dikatakan 
sebagai darah haidh, meskipun darah itu kental. Sementara 
itu menurut ulama Syafi’iyah tidak ada batasan usia pada 
haidh, dan setiap wanita yang hidup selalu terbuka kemung- 
kinan untuk haidh. Akan tetapi, mayoritas wanita berhenti 
haidh pada usia 62 tahun. Ulama Syafi’iyah menyandarkan 


























165 


___Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

pendapat mereka pada riwayat bahwa Sarah, istri abi 
Ibrahim 353, masih mendapat haidh ketika berusia 90 tahun 
dan pada usia itu pula dia mengandung Ishaq 353. Begitu 
pula dengan istri Zakariya, ibu dari Yahya 353 sebagaimana 
diceritakan oleh al-Qur’an. 

3. Darah yang keluar berwarna dari warna-warna berikut ini: 

a. Hitam. 

Dari ‘Aisyah @: 

Suatu ketika Fathimah bintiAbi Hubaisy mengalami istihadhah, 
maka Nabi gg bersabda kepadanya: “Sesungguhnya darah haidh 
adalah darah yang berwarna hitam dan telah dikenal, jika seperti 
demikian makajanganlah mengerjakan shalat. Dan apabila selain 
(warna)itu, berwudhu dan shalatlah. ” (HR Abu Dawud, Hasa'i, dan 
dishahihkan oleh Ibnu hibban dan Hakim) 

b. Merah, karena merah adalah warna asli darah. 

c. Kuning, yaitu air yang terlihat pada seorang perempuan 
seperti nanah yang kekuning-kuningan. 

d. Keruh, yaitu pertengahan antara warna putih dan hitam, seperti 
air kotor. Hal itu berdasarkan hadits ‘Alqamah bin Abu 
‘Alqamah dari ibunya, Marjanah, sahaya ‘Aisyah m, dia 
berkata: 

“Ada seorang wanita yang diutus kepada Aisyah ggg dengan 
membawa wadah yang di dalamnya ada kapas dengan noda darah 
yang berwarna kekuningan. Kemudian Aisyah berkata: “Jangan 
tergesa-gesa sampai engkau melihat potongan kapas yang berwarna 
putih bersih. ” (HR. Malik dan Muhammad bln Hasan) 

Darah yang berwarna kekuningan bisa dianggap darah haidh 
adalah jika keluarnya pada masa hari-hari haidh, dan pada 
selam hari-hari masa haidh, maka tidak termasuk haidh. Hal 
ini berdasarkan hadits Ummu Athiyah , dia berkata: 

“Kami tidak menganggap darah yang kekuningan dan keruh (yang 







166 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


keluar) sesudah masa suci sebagai darah haidh. ” (HR. Bukhari dan 
Abu Dawud) 

4. Rahimnya tidak dalam keadaan mengandung. Pendapat ini 
menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan 
menurut ulama Malikiyah dan Syafi’iyah tidak ada syarat 
bahwa rahim seorang wanita tidak sedang mengandung, 
bahkan jika keluar darah dari seorang wanita dalam keadaan 
bamil, bal itu tetap dihukumkan seperti haidh. 

5. Terlebih dahulu mengalami minimal masa suci, yaitu lima 
belas hari. Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka masa 
suci adalah 13 hari. Jika haidhnya berhenti kemudian setelah 
itu dia melihat darah pada masa minimal hitungan tersebut, 
maka tidak dihukumkan seperti haidh. 

6. Telah sampai pada ukuran minimal masa haidh, yaitu sehari 
semalam. Pendapat ini menurut ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah, dengan syarat darah tersebut mencapai (ukuran) 
darah yang biasanya keluar pada masa haidh, yaitu sekira 
diletakkan kapas, maka darah tersebut akan mengotorinya. 
Sementara itu menurut ulama Hanafiyah masa minimal 
wanita haidh adalah tiga hari tiga malam. Sedangkan 
menurut ulama Malikiyah tidak ada ukuran minimal darah 
haidh dalam hubungannya dengan ibadah. Dalam kaitanya 
dengan minimal masa selesainya haidh, mereka mengatakan 
bahwa waktunya adalah sehari atau setengah hari. 

7. Tidak lebih dari maksimal masa haidh, yaitu 15 hari. Jika ke- 
luarnya darah melebihi waktu tersebut, maka tidak diartikan 
sebagai tambahan masa haidh. Ulama Hanafiyah berpendapat 
bahwa maksimal masa haidh adalah sepuluh hari. Jika mele¬ 
bihi waktu itu, maka bukan lagi dihukumkan sebagai haidh. 

■ Hal hal yang Dilarang Ketifea Sedang Haidh 

Sebagian hal yang dilarang ketika haidh telah kami sebutkan 





Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


pada bab hal-hal yang dilarang ketika berhadast besar. Berikut 
ini adalah tambahannya: 


1. Puasa. Wanita yang sedang haidh haram hukumnya berpuasa. 
Jika tetap mengerjakan puasa, maka puasanya tidak sah. 
Meskipun haidhnya terjadi pada akhir waktu siang, maka 
puasanya menjadi batal. Puasa yang ditinggalkan karena 
haidh wajib diganti dan tidak demikian dengan shalatnya. 
Hal tersebut berdasarkan hadits dari Abu Sa’id Al-Khudri 
£$?, dia berkata: 


lj JjP (J,l J&t jl (3 ^ Aill d_5-^J ^ 

:Jl5 ?fiil jj "jc j jtdi d 4 ' I d^d (3^ JiKsS flUl 

ddJ, J d jwjJi o jj&j J L 

S® ^ S# ^ 

VaIiI (Jj—j d LLapj ^uUiAj l3j td”d JS_ i Lr? d^d 
OUai CtiliS :Jii jd d^' 

oUai ^ dJlij ;j(j cd j Jd> d-dsli- IS! dd 


“Rasulullah H§ pernah berangkat menuju lapangan (tempat 
diselenggrakannya shalat)pada waktu ‘Iidul Adha atau ‘IidulFitri, 
kemudian beliau berpapasan dengan seorang wanita, lain beliau 
bersabda: ‘Wahai kaum wanitaperbanyaklah sedekah, karena aku 
melihat kebanyakanpenghuni neraka adalah dari kalian’. Mereka 
bertanya: ‘Mengapa begitu wahai Rasulullah?’. Beliau menjawab: 
‘Karena kalian banyak mengumpatdan mengingkari nikmatyang 
telah diberikan oleh suami, dan aku tidak melihat diantara orang 
yang kurang dalam segi akal dan agamanya yang paling lihai 
dalam mempengaruhi akal laki-lakiyang teguh melebihi kalian’. 
Mereka berkata: ‘Apakah kekurangan akal dan agama kami wahai 
Rasulullah?’. Rasulullah |H menjawab: ‘Bukankah kesaksian 
seorang wanita setara dengan separuh kesaksian seorang pria?’. 
Mereka menjawab: ‘Benar’. Beliau berkata lagi: ‘Itulah yang 
termasuk kekurangan dari segi akalnya. Bukankah ketika haidh 
seorang wanita tidak mengerjakan shalat dan puasa?’. Mereka 




























168 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


2. 


menjawab: ‘Benar’. Beliau bersabda: ‘Itulah yang termasuk 
kekurangan darisegiagamanya’.” (Muttafaqun 'alaih) 


Dari Mu’adzah, dia berkata: 


“Akupernahbertanyakepada ‘Aisyah ggg, akukatakan: ‘Mengapa 
wanita haidh hams menggantipuasa dan tidak mengganti shalat- 
nya?’. Aisyah menjawab: 'Hal itu pernah kami tanyakan 
bersama Rasulullah |§| maka kami diperintahkan untuk mengganti 
puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti shalat’. ” 
(HR. Jama'ah) 

Bersetubuh. Haram hukumnya menyetubuhi wanita yang 
sedang haidh. Hal itu berdasarkan firman Allah S: 


Ss-f > t ’ - » „ 

4JJ| I C_~>- frA 


«" * * ^ -jr " < 

J rj. , g » I I (2)J 


"... danjanganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. 
Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat 
yag diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyu- 
kai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang mensucikan 
diri.” ( Q5. Al Baqarah: 222) 


3 . 


Tidak diperbolehkan menyetubuhi istri yang sedang haidh, 
atau yang telah selesai haidh tetapi belum mandi atau tayam- 
mumbagiorang yang sedang ‘wzfewrmenggunakan air. Kecuali 
ulama Hanafiyah, menu rut mereka boleh menggaulinya ketika 
darah haidhnya telah berhenti, sebab jangka waktu maksimal 
wanita haidh adalah sepuluh hari, sebagaimana telah kami 
jelaskan sebelumnya, tanpa ada ketentuan harus mandi terle- 
bih dahulu. Jika haidhnya selesai sebelum mencapai waktu 
maksimal tersebut, maka halal menyetubuhinya dengan 
syarat wanita tersebut telah melewati waktu shalat penuh 
(dari awal waktu sampai akhir) setelah dia selesai haidh. 

Bercumbu pada bagian tubuh antara pusar dan lutut. Hal 
ini berdasarkan riwayat dari ‘Aisyah , dia berkata: 


-Ai= 























169 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Rasulullah menyuruhku memakai kain kemudian heliau 
mencumbuku padahal aku dalam keadaan haidh. ” (Muttafequn 
'alalh) 


Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka tidak haram 
bercumbu pada bagian antara pusar dan lutut, yang haram 
adalah bersetubuh. Mereka bersandar pada dalil: 


Dari Anas W >, dia berkata bahwa di kalangan orang Yahudi, 
jika istri-istri mereka sedang haidh, maka mereka tidak 
makan bersama dan tidak pula menyetubuhinya. Dan salah 
seorang shahabat Nabi |§§ bertanya, maka turunlah ayat: 


As s' 9 ** ~ y * <* ^ / S'" ^ ^ T - * •" 

< .EKf f , , f Y. ' Z *' , .Z 

o) AUl c~~>- >4* 


“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh 
itu adalah kotoran, Oleh karena itu hendaknya kamu menjauhkan 
diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati 
mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka cam- 
purilah mereka itu di tempatyang diperintahkan Allah kepadamu. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orangyang taubat dan orang- 
orangyang mensucikan diri.” (Q5 Al-Baqarah: 222) 


Kemudian Rasulullah |g; bersabda: 

C &M \ JST I 


“Lakukanlah segala sesuatu selain nikah (bersetubuh). ” dalam 
lafazh lain disebut “selain jima ” (HR. Jama'ah selain Bukhari) 

Siapa yang terjerumus dalam perbuatan tersebut, maka dia 
wajib bertaubat dan disunnahkan baginya untuk bersedekah 
sebanyak satu atau setengah dinar. Berdasarkan riwayat dari 
Ibnu ‘Abbas H§ dari Nabi *§§ sehubungan dengan orang 
yang menyetubuhi istrinya ketika sedang haidh, beliau 
bersabda: 























170 


Fikih Shalot EMPAT MADZHAB_ 

“Hendaklah dia bersedekah satu atau setengah dinar.” (HR. Perawi 
yang lima dan dishahihhan oleh Hakim dan Ibnu Qaththan) 

Kecuali ulama Syafi’iyah yang mengatakan bahwa sedekah 
satu dinar adalah jika bersetubuhnya pada awal masa 
haidhnya dan sedekah setengah dinar jika dilakukan pada 
akhir masa haidhnya sampai dia mandi. 

■ NIFAS 

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang 
wanita karena melahirkan. Jika kelahiran tersebut prematur 
(keguguran), maka darah yang keluar dapat dikatakan nifas 


apabila sebagian anggota tubuh janinnya telah terbentuk, seperti 


jari jemari, kuku, rambut, atau lainnya. Sedangkan jika janin 
tersebut belum berbentuk dan lahir dalam bentuk segumpal 
darah, maka darah tersebut bisa dipersepsikan sebagai haidh bila 
terjadinya sesuai dengan kebiasaan haidhnya. Tetapi jika tidak 
sesuai dengan kebiasaan haidhnya, maka darah tersebut dikate- 
gorikan sebagai penyakit. Kecuali ulama Syafi’iyah, menurut 
mereka tidak ada syarat yang demikian itu. Walaupun yang 
dilahirkan adalah segumpal darah dan oleh ahli kebidanan 
disebut sebagai manusia (janin), maka darah yang keluar setelah 
kelahiran tersebut adalah darah nifas. 

Tidak ada batasan minimal terhadap waktu nifas dan tetap 
dikatakan nifas walaupun terjadi sekejap mata. Jika seorang 
wanita melahirkan dan darahnya berhenti seketika setelah 
persalinan, atau melahirkan tanpa keluar darah dan selesai 
setelah proses persalinan, maka berarti nifasnya berakhir dan 
wanita tersebut wajib mengerjakan apa yang wajib dikerjakan 
oleh wanita yang sedang masa suci. Begitu pula jika perut wanita 
tersebut dibedah (operasi) dan dikeluarkan dari dalam rahimnya 
seorang bayi tanpa melalui proses persalinan. Demikian juga 
ketika waktu maksimal masa nifas telah habis, maka seorang 
wanita wajib mengerjakan hal yang diwajibkan bagi wanita pada 


















Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


171 


masa sucinya. Kebanyakan masa nifas adalah 60 hari. Ulama 
Hanafiyah adalah pengecualian dalam hal ini, mereka berpen- 
dapat bahwa kebanyakan waktu nifas adalah 40 hari. Mereka 
bersandar pada riwayat dari Ummu Salamah , dia berkata. 

“Pada masa Rasulullah J§§ wanitayang melahirkan berhenti nifas 
setelah 40 hari.” (HR. Perawl yang lima selaln Masa'i dan lafazh ada 
pada Abu Dawud) 

Dalam lafazh Abu Dawud juga disebutkan 

«Dan NabiM tidak menyuruh wanitayang nifas untuk mengqadha 
shalatnya.” (Dishahihkan oleh hakim) 

Dari Anas tig *: 

“Rasulullah gg telah memberikan waktu bagi wanitayang sedang 
nifas selama 40 hari kecuali jika wanita tersebut mclihat dia telah 
suci sebelum waktu itu. ” (HR. Ibnu Majah) 

Hadits sejenis juga terdapat dalam riwayat Hakim dari 
‘Utsman bin Abil Ash. 

■ ISTIHADHAH 

Istihadhah adalah keluarnya darah di luar waktu haidh dan 
nifas. Atau keluarnya darah selama waktu yang melebihi masa 
maksimal haidh atau nifas, atau kurang dari waktu minimal 
haidh dan nifas, atau keluarnya darah tersebut sebelum mencapai 
usia haidh -yaitu 9 tahun-, maka semua itu dikatakan darah 
istihadhah. Wanita yang mengalami istihadhah tidak dilarang 
melakukan hal yang dilarang terhadap wanita yang sedang haidh 
atau nifas, seperti membaca al-Qur’an dan lainnya. Wanita yang 
mengalami istihadhah dihukumkan seperti orang yang menang- 
gung kotoran (terus menerus), seperti orang yang menderita sakit 
perut (mencret), kencing terus menerus (anyang-anyangan: Jawa), 
terus menerus keluar madzi, atau mimisan terus menerus. 
Mereka semua adalah orang yang menanggung kotoran terus 




















172 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


menerus, dan mereka harus berwudhu setiap kali hendak shalat. 
Wudhunya juga hams dilaksanakan setelah masuk waktu shalat 
serta shalatnya hams dilakukan beriringan setelah wudhu. Begitu 
pula dengan amal lain yang melakukannya hams dengan wudhu. 
Termasuk dalam kategori beriringan (tidak dihitung sebagai 
selingan) antara wudhu dengan shalat termasuk adzan, iqamah, 
menunggu shalat berjama ’ah, dan perjalanan menuju masjid. 

Orang yang menanggung kotoran dihukumkan masih 
memiliki wudhu sampai habis waktu shalat yang dia berwudhu 
untuknya. Apabila telah masuk waktu shalat lain, maka berarti 
wudhunya batal. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka 
wudhunya orang yang menanggung kotoran tidak batal kecuali 
batalnya karena hal lain yang membatalkan wudhu selain keluar- 
nya kotoran tersebut. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa 
wudhunya orang yang menanggung kotoran hanya dapat 
dipergunakan untuk satu shalat fardhu saja dan tidak dibatasi 
jumlahnya untuk shalat sunnah. 

Bagi orang yang menanggung kotoran hendaknya menyum- 
pal tempat keluarnya kotoran tersebut dengan kapas setelah 
istinja' untuk menahan keluarnya najis. Dalam berwudhu, orang 
yang menanggung kotoran, melakukan wudhunya diniatkan agar 
diperbolehkan mengerjakan shalat, dan jika niatnya untuk 
mengangkat hadats, maka wudhunya tidak sah, karena hadats- 
nya terjadi terus-menems dan tidak bisa diangkat. 

Dalam istihadhah terdapat tiga keadaan. Berikut ini kami 
jelaskan satu persatu: 

1. Lama waktu haidhnya harus diketahui sebelumnya. Lama- 
nya waktu itulah yang menjadi patokan masa haidhnya, dan 
selebihnya adalah darah istihadhah. Hal itu berdasarkan 
riwayat dari Ummu Salamah !gg, dia pernah meminta fatwa 
dari Nabi j§§ tentang seorang wanita yang mengeluarkan 
darah. Kemudian Nabi H§ bersabda: 






















173 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


o'j&Jl "cj^y gc 51 g^' 

^ £ S 6 0 .*✓ O Jyr °* ■'<> & i 

{ J^33 


“Perhatikanlah masa-masa rutin haidhnya dan seukuran masa itu 
tinggalkanlah shalat kemudian mandi dan bersuci lalu shalatlah. ” 
(MR. Malik, Syafi'i, dan perawi yang lima selain Tirmidzi) 

2. Darahnya kduar terns menerus dan dia tidak mengetahui 
lamanya hari dimana dia telah mengeluarkan darah. Ketidak- 
tahuannya bisa karena lupa, tidak menyadari bahwa dia telah 
haidh, tidak bisa membeda-bedakan darah, ataubisa dikata- 
kan dia bingung. Dalam masalah ini, hitungan hari lamanya 
haidh adaiah enam atau tujuh hari seperti biasanya wanita 
haidh, berdasarkanhadits dariHamnahbinti Jahsy, diaberkata: 


“Aku pernah mengalami haidh yang banyak sekali, maka aku 
datang kepada Rasulullah gf dan aku minta fatwa serta mencerita- 
kannya kepada beliau. Lalu aku menemukan beliau sedang berada 
di rumah saudariku, Zainab bind Jahsy. Kemudian aku berkata: 
‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami haidh yang 
banyak sekali. Maka bagaimana menurut pendapatmu padahal 
engkau telah melarangku mengerjakan shalat dan puasa?’. 
Rasulullah H§ menjawab: Pakailah kapas, karena kapas itu bisa 
menyerap darah. Hamnah berkata: ‘Darahnya lebih banyak dari 
itu’. ‘Sumbatlah(balutlah)’. Dia berkata: ‘Sesungguhnyadarahnya 
mengalir deras’. ‘Aku akan menyuruhmu melakukan dua hal, 
manapun yang dapat engkau kerjakan, maka cukuplah hal itu 
untukmu daripada yang lain. Jika engkau mampu melakukan 
keduanya, maka dalam hal itu engkau yang lebih tahu. Beliau 
bersabda: ‘Ini adaiah sebagian godaan dari banyak godaan setan. 
Maka haidhlah (hitunglah haidhmu) selama enam sampai tujuh 
hari menurut ilmu Allah, kemudian mandilah sampai engkau 
merasa bahwa engkau telah suci serta berusahalah untuk meya- 
kininya. Lalu shalatlah selama 23 atau 24 hari dan malam, serta 
puasalah, maka hal itu akan membuatmu mendapat pahala. 
Lakukanlah yang demikian itu dalam setiap bulannya seperti 
umumnya wanita haidh dan sucinya mereka serta lamanya 











174 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB __ 

sebanding dengan haidh dan sucinya mereka. Jika engkau kuat, 
maka ta’khirkanlah zhuhur dan taqdimkanlah ‘ashar, kemudian 
mandilah lain shalat zhuhur dan ‘asharlah secara bersamaan. 
Kemudianmenta’khirkan maghrib dan mentaqdimkan ‘isya’lalu 
mandilah dan gabungkanlah dua shalat itu. Dan mandilah pada 
waktu fajar kemudian kerjakanlah shalat (shubuh). Lakukanlah 
yang demikian itu’. Rasulullah W&juga bersabda: ‘Halitu adalah 
yanglebih kusukai daripadayanglainnya’. (HR. Ahmad, Abu Dawud, 
dan Tirmidzi yang mengatakan hadits ini hasan shahih. Diajuga bertanya 
pada Bukhari tentang hadits ini yang dijau/abnya bahwa hadits ini hasan 
shahih) 

Kecuali ulama Syafi’iyah yang mengatkan bahwa wanita 
yang bingung, maka lama haidhnya dihitung selama sehari 
semalam, sebagai ukuran minimal masa haidh. Pendapat 
ini disepakati oleh ulama Hanabilah pada tiga bulan pertama 
dia haidh. Sedangkan pada bulan yang keempat jumlah 
hitungannya dialihkan pada umumnya wanita haidh, yaitu 
enam atau tujuh hari berdasarkan ijtihadnya sendiri (dalam 
menentukan hitungan harinya). Dalam hal ini ulama 
Hanafiyah mengatakan bahwa hitungannya adalah sepuluh 
hari, sesuai hitungan maksimal masa haidh. 

3. Haidhnya tidak teratur tetapi dia bisa membedakan darah 
(darah haidh dan yang bukan haidh). Dalam keadaan ini 
dia berbuat berdasarkan hasil analisis pembedaannya. 
Demikian ini berdasarkan hadits dari Fathimah binti Abi 
Hubaisy, suatu ketika dia sedang haidh, kemudian Nabi g§ 
berkata kepadanya: 


(jk dUiiT 6liT iili Di'yu jo ilU fS 015" 151 

j* y* UoU jis olT bU 


“Jika itu darah haidh maka warnanya lebih hitam dan dapat 
dikenali. Jika memang begitu maka tinggalkanlah shalat. Bila 
selain itu maka wudhu dan shalatlah, karena itu adalah darah 
penyakit.” (MR Abu Dawud, Masa'i, Ibnu Mibban, dan Daruquthni 












175 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

mengatakan bahwa seluruh rawinya kuat. Diriwayatkan pula oleh hakim, 
dia berkata dari jalur Muslim) 

Dalam pandangan mayoritas ulama, seorang suami diper- 
bolehkan menggauli istrinya yang sedang istihadhah pada saat 
darahnya masih keluar. Ibnu ‘Abbas ® berkata: 

“Wanita yang istihadhah boleh digauli oleh suaminya, sebab dia 
diperbokhkan mengerjakan shalat, yang hal itu tentu lebih berat. ” 
(HR. Bukhari) 

Dari ‘Ikrimah binti Hamnah: 

Dia pernah istihadhah dan suaminya menggaulinya. (HR. Abu 
Dawud dan Baihaqi. Imam hawawi berkata bahwa sanadnya hasan) 
























176 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


ADZAN 


dzan adalah pengumuman tentang masuknya waktu shalat 
^yang dibacakan dengan lafazh khusus. Asal perintah adzan 
terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi |g. Allah berfirman: 



“Haiorang-orangyangberiman, apabila diseru untukmenunaikan 
shalatpada hari Jum ’a, maka bersegeralah kamu pada mengingat 
Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik 
bagimujika kamu mengetahui.” (Q5 Ai-Jumu'ah: 9) 



"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, 
mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang 
demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak 
mau mempergunakan akal. ” (Q5 Al-Ma'idah: 58) 

Adapun dalil yang bersumber dari Sunnah adalah sabda 
Rasulullah HI: 


pif jijdi olil 


‘‘Apabila telah tiba (waktu) shalat, hendaknya salah seorang 
diantara kalian mengumandangkan adzan. ” (MR. Bukhari Muslim) 


Para ulama berbeda pendapat tentang hukum adzan. Menu- 
rut ulama Hanabilah adzan adalah fardhu kifayah. Sementara 

















177 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

ulama selainnya mengatakan bahwa adzan adalah sunnah 
mu’akkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) yang cukup dila- 
kukan oleh salah seorang saja. Kecuali ulama Syafi’iyah, mereka 
berpendapat bahwa adzan juga disunnahkan bag! individu yang 
tidak dapat mendengar adzan dari orang lain untuk kemudian 
shalat bersamanya. Adapun jika shalatnya munfarid (sendiri), 
maka sunnah melakukan adzan, sebab menurut pandangan 
ulama Syafi’iyah adzan termasuk salah satu sunnah-sunnah 
dalam shalat. Sedangkan menurut ulama selain Syafi’iyah adzan 
bukan sunnah yang terkaitlangsung dengan shalat, tetapi sunnah 
dalam hubungannya dengan waktu. Banyak hadits yang berkaitan 
dengan adzan, berikut ini kami ungkapkan sebagiannya, dari 
Abu Hurairah $f£, Nabi bersabda: 


I 01 S/I ljA»«J jj Jj^/I (iydlj ri-Uil ^ C> (j^bJl jj 


“Seandainya manusia mengetahui apayang ada dalam adzan dan 
barisanpaling depan (dalam shalat) kemudian dia tidak menemui- 
nya kecuali harus dengan cara mengundi, niscaya mereka akan 
mengundinya. ” (liuttafaqun 'alaih) 

Dari Mu’awiyah HH, Nabi ||g bersabda: 


cc£\ r y uiipf ^ilii j:xi h\ 


“Sesungguhnya mu’adzdzin adalah orang yang paling panjang 
lehernya (paling mulia)pada hari kiamat.” (MR. Ahmad, Muslim, 
dan Ibnu Majah) 


Dari Barra’ bin ‘Azib i®©, Nabi ||§ bersabda: 


^ Jt ' ' -*f * 'o ) S3 ^ A ? * s, * 

AjAj jA jo j ^JliuJl ^JLP 0 j 01 

^ |" •o.'o > - v o ^ 

*** y’ s-Kj y 


“Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat kepada 
orang yang (shalat) pada barisan terdepan. Dan mu ’adzdzin 
diampuni dosanya sepanjang suaranya. Dan siapa saja yang 



A 





















Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


mendengar ucapannya, tncikci dia turut membenarkannya, baik 
benda yang basah maupunyang kering. Dan dia mendapatpahala 
sebanyakpahala orangyang shalat bersamanya, ” (HR. Ahmad dan 
Ilasa'i dengan 5anad sangat baik) 

Dari Abu Hurairah m, dia berkata: “Rasulullah M bersabda: 


- . i * e o y, ® o * t,'' * |'. * i" \*T I 

jiptj x **jl jt-fU' J-* OJjlilj f'-'V 


"Imam adalah orangyang menjamin dan mu’adzdzin adalah 
orangyang dipercaya. Ya Allah berilah petunjuk kepadapara imam 
dan ampunilah para mu ’adzdzin. ” (MR. 5yafi'i, Ahmad, Abu Dawud, 
dan Tirmidzi) 


■ SEBAB-SEBAB DISYARI' ATKANNYA ADZAN 

Adzan disyari’atkan pada awal tahun Hijriyah. Adapun 
sebab-sebab disyari’atkannya adzan adalah riwayat dari Naff 
bahwa Ibnu ‘Umar berkata: 

“Suatu ketika kaum muslimin sedang berkumpul untuk menunggu 
waktu shalat, karena pada waktu itu tidak ada seorang pun yang 
mengumandangkan panggilan untuk menunaikan shalat, maka 
mereka terns memperbincangkan masalah tersebut. Sebagian orang 
berkata kepada sebagian lainnya: ‘Pergunakanlah lonceng seperti 
loncengnya orang nasrani’. Sebagian mereka berkata: ‘Jangan, 
sebaiknya pergunakanlah terompet seperti terompet yang dipakai 
orang Yahudi’. ‘Umar berkata: ‘Apakah kalian tidak mengutus 
seseorang yang bertugas memanggil shalat, maka Rasulullah §§§ 
bersabda: ‘Berdirilah wahai Bilal dan (kumandangkanlah) 
panggilan shalat.” (HR Bukhari, Muslim, Ilasa'i, dan Tirmidzi. hadits 
hasan shahih) 

Dari Abdullah bin Zaid m, dia berkata: 

“Ketika Rasulullah H§ menyuruh orang untuk menggunakan 
lonceng, niscaya orang-orang akan memukulnya dalam setiap kali 
shalat. Dan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa beliau 
membenci hal itu karena menyamai orang Nashrani. Tiba-tiba 








Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


179 


ketika tidur aku bermimpi ada seorang laki-laki mengelilingiku 
sambil membawa lonceng di tangannya. Kemudian aku bertanya 
kepadanya: ‘Wahai hamba Allah apakah engkau menjual lonceng 
itu?’. Lelaki itu menjawab: ‘Untukapa?’. Aku mengatakan: ‘Kami 
pergunakan untuk memanggil orang agar shalat’. Maukah aku 
tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari itu?. Aku 
menjawab: ‘Ya’. Lelaki tersebut berkata: 



‘Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. 



Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. 



Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, 



Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. 

" 

J 

Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, 

i, \ * 

Ail) (J 

Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 






Mari menegakkan shalat, 




Mari menegakkan shalat. 




Mari mencapai kemenangan, 















180 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB. 


Mari mencapai kemenangan. 

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. 

Tiada Tuhan selain Allah’. 


% ill S 


Kemudian berhenti sejenak dan berkata: ‘Jika engkau hendak. 
shalat, katakanlah: 

jS\ Aisl jS I auI 


Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. 


Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. 


ill <i Dl Ipi 


4ill (J _) Ol 


Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 

Mari menegakkan shalat. 


Mari mencapai kemenangan. 

Sungguh shalat telah ditegakkan, 
Sungguh shalat telah ditegakkan. 


e"5CisJl -Ai 

i ji 


! ajiS jS I aJ)I 














Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


181 


Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, 


si 


Tiada Tuhan selain Allah’. 

Pagi harinya aku, menemui Rasulullah S§§ dan menceritakan apa 
yang telah aku lihat, maka beliau bersabda: ‘ Sesungguhnya itu 
adalah mimpi yang benar, jika Allah menghendaki. Bangkitlah 
bersama Bilal dan tuntunkanlah (ajarkanlah) kepadanya apa yang 
engkau lihat agar dia mengumandangkan panggilan shalat (adzan), 
karena sesungguhnya suaranya lebih keras darimu ’. ”Rawi berkata: 
‘Aku pun berdiri bersama Bilal kemudian aku mengajarkan 
kepadanya dan dia kemudian adzan dengan apa yang telah 
kuajarkan’. Kemudian ‘Umar mendengarhalituketikadiaber- 
ada di rumahnya. Lantas dia keluar dengan menyeret selendangnya 
lalu berkata: ‘Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq, 
sesungguhnya aku telah melihat seperti apa yang telah engkau 
lihat’. Kemudian Nabi j§§ bersabda: ‘Maka segalapuji bagiAllah ’. ” 
(HR Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi) 

Itulah iafazh adzan. Kecuali ulama Malikiyah, menurut 
mereka takbir pertama dua kali bukan empat kali. Pendapat ini 
berdasarkan riwayat dari Abu Mahdzurah: 

“Rasulullah ij§ telah mengajari adzan (yang berbunyi), “Allah 
Maha Besar Allah Maha Besar, Aku bersaksi tiada Tuhan selain 
Allah, sampai akhir. ” (IIP, Muslim) 


■ SYARAT-SYARAT ADZAN 


Dalam adzan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. 
Syarat-syarat tersebut adalah: 

1. Kalimat adzan yang satu dengan lainnya diucapkan terns 
menerus tanpa diselingi diam yang lama atau banyak 
perkataan. 

2. Dilakukan setelah masuk waktu shalat. Dalam hal ini ulama 
Syafi’iyah dan Hanabilah mengecualikan adzan shubuh. 













Mereka mengatakan bahwa boleh adzan sebelum masuk 
waktu shubuh, tetapi sunnah mengulanginya kembali setelah 
masuk waktu shubuh. 

3. Antara kalimat adzan satu dengan lainnya diucapkan 
berturut-turut. Maka tidak boleh mendahulukan ‘hayya dial 
falaah ’ dari 1 hayya ‘alash shalaah.' 

4. Dilakukan oleh satu orang saja. Misalnya, seseorang adzan 
sampai ‘hayya ‘alash shalaah kemudian terjadi sesuatu 
padanya dan menyerahkan tugas adzan tersebut kepada 
orang lain, maka tidak sah jika orang kedua meneruskan 
adzan orang pertama, tetapi dia harus memulai adzan dari 
awal lagi. 

5. Diucapkan dalam lafazh bahasa Arab. Kecuali jika semua 
jama ’ah tidak ada yang bisa melafalkan bahasa Arab. 

6. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menambahkan syarat yang 
keenam, yaitu niat. 

Syarat-syarat tersebut adalah syarat yang berkaitan dengan 

adzan. Adapun syarat yang berkaitan dengan mu’adzdzinnya 

(orang yang adzan) adalah: 

1. Muslim. Adzan yang dilakukan oleh orang kafir tidak sah. 

2. Berakal. Tidak sah adzan yang dilakukan oleh orang gila, 
orang mabuk, atau seorang bayi yang belum mumayyiz. 

3. Laki-laki. Tidak sah adzan yang dilakukan oleh seorang 
wanita atau banei. 

4. Menurut ulama Malikiyah mu’adzdzin harus sudah baligh, 
kecuali jika telah disepakati oleh orang baligh bahwa waktu 
shalat telah masuk, maka sah adzan yang dilakukan oleh 
seorang anak yang belum baligh. Sebab adzan adalah 
kesaksian masuknya waktu shalat. 

5. Dilakukan dengan suara keras. Kecuali adzan yang ditujukan 
untuk diri sendiri, maka tidak disyaratkan kecuali sekedar 














183 


___Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

terdengar diri sendiri. Pendapat ini menurut pandangan 
ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. 

Dalam pandangan ulama Hanafiyah syarat-syarat tersebut 
bukanlah syarat sahnya adzan. Oleh karena itu, menurut mereka 
sah adzan yang dilakukan oleh seorang perempuan, banci, kafir, 
gila, dan orang mabuk. 

■ SUNNAH-SUNWAH ADZAN 

Sunnah-sunnah adzan adalah: 

1. Mu’adzdzin suci dari hadats besar dan kecil, sebab adzan 
termasuk dzikir kepada Allah. Dalil tentang sunnahnya 
dzikir dalam keadaan suci telah kami bahas dalam bab hal- 
hal yang disunnahkan dalam wudhu. 

2. Dikumandangkan dengan suara yang bagus. Hal ini berda- 
sarkan riwayat dari Abu Mahdzurah giS, dia berkata: 

“Nahi s§§ mengagumi suaranya, maka beliau mengajarkan adzan 
kepadanya. (HR. Ibnu Khuzaimah) 

3. Mengumandangkannya di tempat yang tinggi agar suaranya 
dapat menyebar, jika adzannya tidak memakai pengeras suara. 

4. Sambil berdiri kecuali ketika ‘udzur. 

5. Menghadap kiblat, kecuali ketika mengumandangkan ‘hayya 
‘alash sholaaW maka dia memalingkan wajahnya ke sisi 
kanan, dan ketika mengumandangkan ‘ hayya ‘alal falaah 7 
memalingkan wajahnya ke sisi kiri. Sebagaimana dalam 
riwayat disebutkan dari Abu Jahifah, dia berkata: 

“Ketika Bilal adzan aku mengikuti mulutnya kesana kemari, yaitu 
kanan dan kiri ketika mengucapkan hayya ‘alash shalaah, hayya 
‘alalfalaah. ” (MR. Bukhari Muslim) 

6. Menambahkan kalimah tatswiib pada. adzan shubuh. Kalimah 
tatswib adalah mengucapkan * Ash-shalaatu khairun tninan 
















184 



Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


nauunC setelah i hayya ‘alalfalaah ’ duakali. AbuMahdzurah 
berkata: “Wahai Rasulullah, ajari aku tentang sunnah 
adzan.” Maka beliau mengajarinya dan berkata: 


I ■'*5)1 ^ 9">CaJl 9 , >Cdl c-li tili 

% '4 S ’JkVM 


“Jika engkau adzan shubuh ucapkanlah ‘Ash-shalaatu khairun 
tninatt nauutn, ash-shalaatu khairun minan nauum, Allaahu 
akbar Allaahu akbar, Laa ilaaha illallaah.” (MR Ahmad dan 
Abu Dawud) 

7. Meletakkan jemari tangan pada telinganya. Bilal berkata: 


“Maka aku meletakkan jemariku pada telingaku dan aku pun 
adzan. ” (HR, Abu Dawud dan Ibnu hibban) 


8 . 


Disunnahkan bagi mu’adzdzin dan bagi orang yang mende- 
ngarkan untuk menjawab ucapan mu’adzdzin. Membaca 
shalawat kepada Nabi jg§ setelah adzan kemudian memo- 
honkan wasiilah (berdo'a agar didekatkan) kepada Allah 
untuk beliau. Sebagaimana hadits Nabi |§§ dari ‘Abdullah 
bin ‘Umar , dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah 
§|g bersabda: 


sbCs "Jfz- Cj" j*- 1 d_$A! j*-**-^— 1 '^1 

V siidl Sjji* j*j I jts- aJJ *5)1 

d i£Jb>- aL^'4 ^ bl dl y>r jlj *5)1 tixt 4^ 




“Jika kalian mendengar adzan maka ucapkanlah seperti yang 
diucapkannya (mu’adzdzin), kemudian bershalawatlah untukku. 
Karena siapayang bershalawat kepadaku sekali, maka Allah akan 
bershalawat kepadanya sepuluh kali, kemudian mohonkanlah 
wasilah kepada Allah untukku. Siapayang memohonkan wasilah 
untukku kepada Allah, maka dia berhak mendapat syafa’at(ku). ” 
(MR. Muslim) 











185 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Bagi orang yang mendengarkan adzan disunnahkan untuk 
mengucapkan seperti yang diucapkan oleh mu ’adzdzin, kecuali 
ketika mu’adzdzin mengucapkan hai’alatain {hayya alas!, 
shalaah' dan hayya ‘alalfalaah), maka ucapkanlah ‘Laahaula 
wa laa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘azhiim \ Seb agaimana 
disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Sa’id Al-Khudri 
W >-, Nabi JH bersabda: 


/ s' *o % 


Oijll J jh 


lii 


“Apabila kalian mendengarpanggdan (adzan), maka ucapkanlah 
seperti yang diucapkan oleh mu’adzdzin." (HR. Jama'ah) 

Dari ‘Umar bin Khaththab m dari Nabi 3§§, beliau bersabda: 


' * . I. - ' 4'°' . ??'ff j*’ i' °.i 

^ Sj5 yj J 4, Oijll J jH O' 


‘‘Orang yang menjawab mu’adzdzin pada ucapan hai’alatain 
hendaknya mengucapkan: ‘Laa haula wa laa quwwata illaa 
billaah (HR Muslim dan Abu Dawud) 

Dari Jabir bin ‘Abdullah i®? , Nabi 0 bersabda: 


Oil Susuit oSCdlj fjijh oai “i/j S-'aS' J L*>- ix* 

0s-\j& li iJb- Sfapj (5-d' 'SL*li^ 


“Srapa yang ketika mendengar panggilan (adzan) mengucapkan 
‘Allaahumma rabba haadzihidda’watittaammah, wash shaaatil 
qaa’imah, aati Muhatntnadanil wasiilata wal fadhiilah } 
wab’atshu maqaainatn mahmuudanil ladzii wa’adtah, (Ya 
Allah, Tuhan Yang memiliki seruanyang sempurna, Tuhan Yang 
memiliki shalat, berilah kepada Muhammad wasilah danfadhilah 
serta deraj at yang terpuji yang Engkau janjikankepadanya) maka 
aku akan memberikan syafa ’atku (kepadanya) pada hari kiamat. ” 
(HR Bukhari) 













Iqamah adalah pemberitahuan untuk mengerjakan shalat 
dengan ucapan tertentu. Iqamah adalah salah satu dari sunnah- 
sunnah shalat yang berada di luar shalat itu sendiri, adapun 
bacaannya adalah: ‘Alladhu akharAllaahu akbar. Asyhadu an laa 
ilaaha illallaah. Asyhadu anna Muhammadar rasuuluttaah. Hayya 
‘alash shalaah hayya ( alal falaah, qad qaamatish shalaah qad 
qaamatish shalaah, Allaahu akbar Allaahu akbar, laa Ilaaha 
illallaah’. Sebagaimana tertera dalam hadits dari ‘Abdullah bin 
Zaid yang telah kami muat pada bab sebab-sebab disyari’at- 
kannya adzan. Kecuali ulama Malikiyah yang berpendapat 
bahwa ucapan ‘ qad qaamatish shalaah ’ hanya diucapkan sekali, 
bukan dua kali. Mereka berpegang pada riwayat Imam Tirmidzi 
dari ‘Abdullah bin Zaid. 


Menu rut ulama Hanafiyah iqamah sama dengan adzan, yaitu 
mengucapkan takbir empat kali dan selainnya diucapkan dua 
kali, kecuali kalimat 'laa ilaaha illallaah'’ maka hanya diucapkan 
sekali seperti ketika adzan. Dalam hal ini mereka berpegang pada 
riwayat dari Abu Mahdzurah , dia berkata: 


“Nabi |U telah mengajarinya iqamah dengan 19 kata; yaitu 
Allaahu akbar empat kali, asyhadu an laa ilaaha illallaah dua 
kali, asyhadu anna Muhammadar rasuuluttaah dua kali, hayya 
‘alash shalaah dua kali, hayya ‘alal falaah dua kali, qad qaa¬ 
matish shalaah dua kali, Allaahu akbar Allaahu akbar, laa Ilaaha 
illallaah. ” (MR Perawi yang lima dan dishahihkan oleh Tirmidzi) 


Dianjurkan pula berdo'a ketika berada pada waktu antara 
adzan dan iqamah, sebab waktu tersebut termasuk waktu yang 
mustajab untuk berdo'a, sebagaimana disebutkan dalam hadits 
dari Anas , Nabi 3§§ bersabda: 


y ^ f ? <* Oy J 1 . y $ i & y f Z, 


“Tidak ditolak do ‘a (yang dipanjatkan) antara adzan dan iqamah. ” 














187 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


(MR. Abu Dawud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Dia berhata bahwa hadits ini 
adalah hasan shahih) 

Dalam hadits tersebut terdapat tambahan, para shahabat 
bertanya: “Maka apa yang kami ucapkan wahai RasuluUah?.” 
Beliau menjawab: “Mintalah kepada Allah ampunan dan kese- 
hatan di dunia dan akhirat.” Dalam riwayat lain dari ‘Abdullah 
bin ‘Umar 1ft, dia berkata bahwa ada seorang laki-laki yang 
berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya para mu ’adzdzin telah 
memiliki kelebihan (daripada) kami.” Maka Rasulullah |Sg 
bersabda: 



“Ucapkanlah sepertiyang telah mereka ucapkan, jika engkau telah 
selesai kemudian mintalah (berdo ‘alah), maka Dia akan mengabul- 
kan. ” (MR. Ahmad dan Abu Dawud) 

Dari Ummu Salamah ggf, dia berkata: 


Alloohumma inni haadzaa iqbaalu lailika wa idzbaaru nahaarika 
wa ashwaatu da'aatika faghfirlii 

“Rasulullah ^ telah mengajariku (do‘a) ketika adzan maghrib: 
‘Ya Allah, sesungguhnya malam-Mu telah tiba, siang-Mu telah pergi, 
Do’a (terhadap)-Mu telah dikumandangkan, maka ampunilah 


aku’.” 











188 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


SHALAT 


XjUialat adalah ibadah yang dilakukan dengan perkataan dan 
^ perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri 
dengan salam. Dalam shalat terdapat syarat wajibnya, syarat 
sahnya, rukun-rukunnya, sunah-sunnahnya, makruh-makruh- 
nya, dan hal-hal yang membuat shalat tidak sah. Berikut ini kami 
jelaskan satu-persatu: 

■ SYARAT WAJIB SHALAT 

Shalat tidak wajib kecuali bagi orang yang memenuhi syarat- 
syarat sebagai berikut: 

1. Islam. Shalat tidak wajib bagi orang kafir, meskipun mereka 
akan disiksa dengan siksa yang pedih karena meninggalkan- 
nya. 

2. Berakal. Shalat tidak wajib bagi orang gila atau orang ping- 
san, jika gila dan pingsannya terjadi terus menerus sampai 
melewati waktu shalat. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa 
jika seseorang gila atau pingsan pada seluruh waktu shalat 
tertentu, maka gugurlah kewajiban shalat yang waktunya 
terlewatkan tersebut. Sementara menurut ulama Hanafiyah 
tidak gugur kewajiban shalatnya kecuali jika gila atau 
pingsannya telah melewati enam waktu shalat. Tetapi bila 
telah melewati enam waktu shalat, maka gugurlah kewajiban 
shalat dan tidak pula berkewajiban mengqadha shalat 
tersebut. Sebagaimana Rasulullah |g§ bersabda - 










189 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


8 * £ t, « " rC e " ^ . tf. ox i“\s. ° " •* i Cl. ' 

cfj ls^ csr^ 1 (4^i d* ^ (4^' 

Jiy ^ 0^4Jl 


“Terangkatpena (tidak dicatat perbuatan) dari tiga orang; orang 
yang tidursampai dia bangun, bayi sampai dia mengalami mimpi 
basah (baligh), dan oranggila sampai dia sembuh.” (MR. Ahmad 
dan Ashhabus 5unari dan dihasankan oleh Tirmidz! dan Hakim, hakim 
berkata bahwa hadits Ini shahlh dari jalur Bukhari dan Muslim) 

3. Baligh. Shalat juga tidak wajibbagi bayi sebelum dia baligh. 
Hanya saja orang tuanya (walinya) harus memerintahkannya 
untuk melakukan shalat ketika telah berumur enam tahun 
dan sudah mumayyiz. Bila usia anaktersebut telah mencapai 
sepuluh tahun, maka orang tuanya harus memukulnya jika 
dia meninggalkan shalat. Hal itu dilakukan untuk mengajari 
dan membiasakannya agar kelak ketika dewasa dia tidak 
meninggalkan shalat. Sebagaimana riwayat dari ‘Amr bin 
Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata: “Rasulullah 
IH bersabda: 


lyyj l jZs- \y^-i Dl U-4 IjaL ISI o^CaJL Al jl I jy 


“Perintahlah anakmu untuk mengerjakan shalat jika usianya telah 
mencapai tujuh tahun, dan pukullah jika usianya mencapai sepuluh 
tahun (jika dia meninggalkan shalat), sertapisahkannlah tempattidur 
mereka (antara anak laki-laki danperempuan). ” (MR. Ahmad, Abu 
Dawud, dan hakim. Dia berkata bahwa hadits ini shahih dari jalur Muslim) 


4. Sampai ajakan shalat kepadanya. Artinya, telah sampai 
kepadanya perintah Nabi j|§ untuk mengerjakan shalat. 
Sebagaimana Allah berfirman: 




“Dan seseorangyang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, 
dan Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang 
Rasul.” (Al-lsra': 15) 

















190 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB. 


5. 


6 . 


Tidak sedang haidh dan nifas. Wanita yang sedang haidh 
dan nifas tidak wajib shalat, baik shalat pada waktunya atau 
menggcd/zanya. Berbeda dengan puasa, maka dia wajib 
mengganti puasanya. 

Panca inderanya normal (sejak lahir). Orang yang tidak 
normal panca inderanya, seperti orang yang buta dan tuli 
sekaligus, maka tidak wajib shalat baginya. 


BEBERAPA SHALAT YANG DIFARDHUKAN 


Shalat terbagi dalam dua bagian, shalat fardhu (wajib), yaitu 
shalat lima waktu, dan shalat sunnah, seperti shalat dua hari raya, 
shalat rawatib dan lainnya. Pembahasan tentang shalat sunnah 
akan kami jelaskan pada bab tersendiri. Shalat yang difardhukan 
terdiri dari lima shalat pada waktu yang telah ditentukan dalam 
sehari semalam, yaitu shalat shubuh, zhuhur, ‘ashar, maghrib, 
dan ‘isya’. Berdasarkan hadits dari ‘Ubadah bin Shamit , dia 
berkata: “Aku mendengar Rasulullah 3§t bersabda: 


o *o ' & f o o ^ A O [ J /f » ' | K ri 1 i ® ^ «"' i" * ° . 

Ulb^l \i~b (J cfi Cr* ^ 

ail jup a^al <d>-aj ol ail uip a o\5 

<d ^Lp *13 Olj a Jp- 01 


“Ada lima shalat yang telah diwajibkan oleh Allah terhadap seorang 
hamba. Siapa yang mengerjakannya tanpa menyia-nyiakannya 
dan tidak menganggap remeh, maka baginya di sisi Allah ada janji 
bahwa Dia akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang 
tidak mengerjakannya, maka baginya di sisi Allah tidak ada janji 
untuk memasukkanya ke dalam surga. Jika Dia berkehendak menyik- 
sanya (maka dia disiksa) dan jika Dia berkehendak mengampuni- 
nya (maka dia diampuuni)’.” (ItR. Perawi yang lima selain Tirmidzi) 

Dari Anas W >, dia berkata: 


'Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi H§, laki-laki 
itu berkata: ‘Wahai Rasulullah, berapakah shalat yang difardhukan 


A- : 
ilk 

- i(L jl! I it 

■ IS) S' k ?"tkli^'ySlE 










191 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


oleh Allah kepada hamba-Nya?’. Beliau menjawab: ‘Allah telah 
memfardhukan lima shalat kepada hamba-Nya’. Lelaki itu 
bertanya lagi: ‘Wahai Rasulullah, apakah ada sebelum dan sesudah 
shalat itu sesuatu (shalatyang lain)?’. Rasulullah menjawab: Allah 


telah memfardhukan lima shalat kepada hamba-Nya’. Kemudian 


laki-laki itu bersumpah untuk tidak menambahi dan mengurangi 
sesuatu pun dari shalat itu. Kemudian Rasulullah *§§ bersabda: 
‘Jika benar demikian, maka Allahpasti akan memasukkannya ke 
surga.” (HR, Bukhari, Muslim, Tlrmldzl, dan fiasa'I serta Safazh ada 
padanya) 


■ WAKTU-WAKTU SHALAT 


Shalat adalah kewajiban yang waktunya telah ditentukan dan 
harus dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Allah berfirman: 



“Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang telah ditentukan 
waktunya bagiorang-orangyang beriman.” (Q5. An-tlisa' 103) 

Pengertiannya bahwa shalat adalah kewajiban yang sangat 
ditekankan dan hal itu telah ditetapkan dalam al-Qur’an. Dalam 
hal waktu-waktu shalat tersebut Allah if telah mengisyaratkan 
dalam firman-Nya: 




“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi danpetang) 
dan pada sebagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya 
perbuatan-perbuatanyang baik itu menghapuskan (dosa)perbuatan- 
perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang 
ingat.” { Q5 huud: 114) 

Allah juga berfirman* 



















192 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB. 


£s3 


“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampaigelap 
malam, dan (dirikanlah pula shalat) shubuh. Sesungguhnya shalat 
shubuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (Q5. Al-lsra': 8) 


Allah berfirman: 

refs JJI (jisiZ Q*j J?5j ^jh 5 ’ dJij ^4—3 

«3lj£ *j 


"Dow bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit 
matahari dan terbenamnya, dan bertasbih pulalah pada waktu- 
waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya 


kamu merasa senang. ” (Thahaa: 130) 


Adapun batasan waktu shalat yang terdapat dalam Sunnah 
cukup kami wakilkan pada satu hadits dari Bukhari sebagai hadits 
yang paling shahih tentang batasan waktu shalat. Hadits tersebut 
adalah riwayat dari Jabir bin ‘Abdullah 


“Jibril 8S3 pernah datang kepada Nabi #§ kemudian berkata: 
“Bangkit dan shalatlah. "Kemudian Rasulullah H§ shalat zhuhur 
ketika matahari telah tergelincir. Lain datanglah waktu ashar, Jibril 
berkata lagi: “Bangkit dan shalatlah. "Kemudian Rasulullah shalat 
‘ashar ketika bayangan tubuh sama panjang dengan aslinya. 
Kemudian tiba waktu maghrib ketika matahari mulai terbanam. 
Lalu datanglah waktu ‘isya’ dan Jibril berkata: “Bangkit dan 
shalatlah." Maka Rasulullah jgg shalat ‘isya ’ ketika tanda merah 
di langit telah hilang. Lalu tibalah waktu fajar ketika (di langit) 
terdapat kilatan fajar, atau dikatakan ketika cahaya fajar telah 
muncul. Kemudian keesokan harinya tibalah waktu zhuhur, dan 
Jibril berkata: “Bangkit dan shalatlah." Kemudian Rasulullah H§ 
shalat zhuhur ketika bayangan tubuh sama dengan panjang 
aslinya. Lalu tiba waktu ‘ashar, dan Jibril berkata: “Bangkit dan 
shalatlah. ” Kemudian Rasulullah s§§ shalat ‘ashar ketika bayangan 
tubuh seukuran dua kali aslinya. ImIu tiba waktu maghrib sebagai 
satu waktuyang tidaklama. Kemudian tiba pula wakti ‘isya’ketika 


IHia 


.. „ xpl[| 


- •- — 



m mm 



















193 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


masukpertengahan malam atau sepertiga malam, maka Rasulullah 
«§§ shalat ‘isya Lain jibril datang ketika langit mulai terang, dan 
dia berkata: “Bangkit dan shalatlah ”, maka Rasulullah i§| shalat 
shubuh, kemudian beliau bersabda: “Diantara dm waktu ini ada 
waktu-waktu shalat. ” (MR Ahmad dan Tirmidzi) 


Waktu-waktu yang diungkapkan dalam hadits tersebut 
adalah patokan waktu yang diperbolehkan untuk menge jakan 
shalat yang dimaksud. Adapun jika dalam keadaan darurat atau 
karena ada ‘udzur, maka limit tersebut ditambah Tambahan 
tersebut adalah sampai pada tiba waktu shalat berikutnya kecuali 
shalat shubuh, karena waktu shalat shubuh habis ketika matahari 
terbit. Hal tersebut berdasarkan riwayat dan Abdullah bin Amr 
bin Ash 03 ., Rasulullah ■§§ bersabda: 


p c. Ajg jh 5isT) JLliJi cJij ty lij 

jJ U4*)Ca> C-ijj »JuSl jL^sj jd \j> CJjj 

cJi jj JJLH (_SL*2j ^J! sliodi 

;SOJi ^ JLliJi ^ ty jliSji jj a jjh 

, . O Xfi Jj / Ox 


“Waktu shalatzhuhur adalah ketika matahari tergelincir, yaitu ketika 
bayangan seorang laki-laki sama panjangnya dengan aslinya selama 
belummasuk waktu 'ashar. Adapun waktu ‘asharselama matahari 
belum berwarna kekuningan. Waktu shalat maghrib selama warm 
kemerahan di langit belum hilang Waktu shalat ‘isya ’sampai tengah 
malam. Dan waktu shalat shubuh sejak terbit fajar selama belum 
terbit matahari. Maka jika matahari terbit janganlah mengerjakan 
shalat karma matahari terbit diantara dua tanduksetan. ”(HR. Muslim) 


■ WAKTU-WAKTU YANG HARAM MENGERJA¬ 
KAN SHALAT 

Haram hukumnya mengerjakan shalat pada tiga waktu, 
selain yang oleh sebagian ulama mazhab dikecualikan. Waktu 
tersebut adalah: 

















194 


Fi'kih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

1. Ketika matahari terbit sampai sedikit terangkat, baik shalat 
fardhu, shalat sunnah, ada ’an (shalat untuk waktu shalat saat 
itu) atau qadha. Hal tersebut berdasarkan riwayat: 

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir 5HI, dia berkata: “Tiga waktu yang kami 
dilarang oleh Rasul j§§ mengerjakan shalat dan menguburkan 
orang yang mati; Ketika tepat matahari terbit sampai terangkat, 
ketika tengah haripersis (mataharipersis di atas kepala), dan ketika 
matahari condong (hampirterbenam) sampai benar-benarterbenam. ” 
(MR. Jama'ah Kecuall Bukhari) 

Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah dalam masalah ini menge- 
cualikan shalat shubuh dan ‘ashar. Jika seseorang mengerja¬ 
kan shalat shubuh dan tinggal satu raka’at kemudian masuk 
waktu tepat matahari terbit, maka dia boleh meneruskan 
shalat itu sampai selesai. Begitu pula dengan shalat ‘ashar. 
Jika seseorang mengeijakan shalat ‘ashar dan tinggal satu 
raka’at lagi, kemudian tiba waktu persis terbenamnya mata¬ 
hari, maka dia boleh meneruskan shalatnya sampai selesai. 
Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, bila seseorang shalat 
dan ditengah-tengah shalat matahari terbit, maka batal 
shalatnya. Jika yang dikerjakan adalah shalat ‘ashar dan 
tinggal satu raka’at kemudian tiba saat matahari terbenam, 
maka boleh meneruskan shalat dan shalatnya sah menurut 
mayoritas ulama. Hal ituberdarkan hadits dari Abu Hurairah 
0g >, Rasulullah Hg bersabda: 


bU\ 'K/J jji pU\ ^ &r, 3'jJ v ; 


“Siapayang mendapatkan satu raka ’at dari salah satu shalat, maka 
dia telah mendapatkan shalat tersebut. ” (MR, Jama'ah) 

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan: 


of 3jif fij 

‘Goes’ jdjaj of j-S 9if lijj 



















195 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Apabila salah seorang kalian mendapatkan satu sujud dari shalat 
‘asharsebelum terbenam matahari, maka sempurnalah shalatnya. 
Dan jika mendapatkan satu sujud pada shalat shubuh sebelum 
terbit matahari, maka sempurnalah shalatnya. ” 

Maksud kata sujud dalam hadits tersebut adalah raka’at. 

2. Ketika istiwa yaitu ketika matahari tepat berada di atas 
kepala pada tengah hari sampai tergelincir sedikit. Hal itu 
berdasarkan hadits ‘Uqbah yang telah kami jelaskan sebelum- 
nya. Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah mengecualikan pada 
hari Jum’at dan ketika shalat di Masjidil Haram, Makkah. 
Pendapat ini juga disepakati oleh ulama Hanabilah dalam 
hal bolehnya mengerjakan shalat tahiyyatul masjid pada hari 
Jum’at. Demikian pula dengan Abu Yusuf yang termasuk 
ulama Hanafiyah. Pendapat mereka bersandar pada riwayat 
dari Abu Qatadah W >., dia berkata: 

“Rasulullah membenci shalat pada tengah hari selain hari 
Jum’at, dan bersabda: “Sesungguhnya api neraka jahannam 
menyala kecualipada hari Jum’at.” (HR. Abu Dawucl) 


Adapun dalil yang mengecualikan shalat yang dilakukan di 
Masjidil Haram di kota Makkah adalah riwayat dari Jubair 
bin Muth’im ^, Nabi bersabda: 


^Jd apUv 4j 1 c-^dl IId* jup L 

j4-' 


“Wahai Bani ‘Abdi Manaf jangarilah kalian mencegah seseorang 
yang akan thawaf di rumah ini (Masjidil Haram) dan (jangan 
pula mencegah orangyang hendak) shalat pada waktu kapanpun 
di malam dan siang hari. ” (HR. Ashhabus 5unan dan dishahlhkan 
oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi) 


3. Ketika matahari berwarna kekuningan hendak terbenam 
sampai benar-benar tenggelam, yaitu sekira seseorang mampu 
melihat ke arah terbenamnya matahari. Dalil tentang hal ini 
adalah hadits dari ‘Uqbah yang telah lalu. Dikecualikan dari 
















196 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


larangan tersebut adalah shalat ‘ashar yang ketika belum 
selesai melakukannya lalu masuk pada waktu larangan ter¬ 
sebut, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Ulama 
Syafi’iyah juga mengecualikan shalat yang dilakukan di 
Masjidil Haram di Makkah dalam setiap waktu. Hal itu karena 
menjalankan hadits dari Jubair bin Muth’im terdahulu. 


■ WAKTU-WAKTU YANG MAKRUH MELAKU- 
KAN SHALAT 


l&2Setelah shalat shubuh sampai matahari terangkat, dan setelah 
shalat ‘ashar sampai terbenam matahari. Hal iniberdasarkan 
riwayat dari Abu Sa’id Al-Khudri m, Rasulullah jg bersabda: 


JAlll 


Tidak ada shalat setelah shubuh sampai terangkat matahari, dan 
ticlak ada shalat setelah 'ashar sampai terbenam matahari. ” (HR 
Bukhari, Muslim, dan Hasa'i) 


Dalam pandangan ulama Hanafiyah makruh hukumnya 
shalat setelah terbit fajar kecuali shalat sunnah shubuh. 
Mereka berpegang pada riwayat dari Yasar, sahaya Ibnu 
‘Umar, dia berkata: 


Su ff kettka Ibnu Vmar melihatku ketika aku sedang shalat 
setelah terbit fajar, kemudian Ibnu ‘Umar berkata: ‘Sesungguhnya 
Rasulullah |§pemah keluar menemui kami ketika kami sedang 
shalat pada waktu seperti sekarang ini, lalu beliau bersabda: “Se¬ 
at ya orangyangmenyaksikan diantara kalian menyampaikan 
kepada orang yang tidak menyaksikan bahwa tidak ada shalat 
setelah shalat shubuh kecuali dua raka’at’.” (HR. Ahmad dan Abu 
Dawud) 

Dikecuahkan pula shalat yang terlewatkan (terlupa). Karena 
shalat terlewatkan bisa dikerjakan kapan saja termasukpada 
waktu-waktu yang makruh. Hal itu berdasarkan sabda Nabi fjg: 















197 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

iil tfrl ya .Ii e!)w» j-* 

“Sfo/u yang lupa shalat, maka kerjakanlah (seketika) dia meng- 
ingatnya. ” (Muttafaqun 'alaih) 

Ulama Syafi’iyah juga mengungkapkanbahwa pada waktu- 
waktu tersebut boleh mengerjakan shalat yang mempunyai 
sebab, seperti shalat tahiyyatul masjid, shalat sunnah wudhu, 
shalat sunnah fajar dua raka’at, dan shalat sunnah ashar, 
jika belum sempat dikerjakan sebelum shalat fardhu karena 
‘udzur, misalnya karena agar mendapatkan shalat jama 'ah 
atau lainnya, Begitu pula dengan shalat sunnah thawaf. 
Pendapat ini disepakati oleh ulama Hanabilah tentangboleh- 
nya melakukan shalat sunnah thawaf dengan mendasarkan 
pendapat pada perbuatan Rasulullah |jj§ yang mengerjakan 
shalat dua raka’at setelah shalat ‘ashar. Dari ‘Aisyah @S, 
dia berkata: 

“Rasulullah jg| tidakpernah meninggalkan shalat dua raka’at 
setelah ‘ashar(selama berada) disisiku. ”(HR. bukhari) dalam lafazh 
lain disebut: “Beliau tidak pernah meninggalkan (shalat dua 
raka’at), baiksecara sembunyiatau terang-tarangan.” 

Dalil diperbolehkannya shalat (pada waktu-waktu yang 
makruh) di Masjidil Haram adalah hadits Jubair bin Muth’im 
yang telah lalu. Di samping itu ada pula riwayat dari Abu 
Dzar W >., dia berkata bahwa suatu ketika dia naik di atas 
tangga Ka’bah dan berkata: 

“Siapa yang mengenaliku maka sungguh dia telah mengenaliku. 
Siapa yang tidak mengenaliku maka aku adalah Jundub. Aku telah 
mendengar Rasulullah 0) bersabda: “Tidak ada shalat setelah 
shalat shubuh sampai terbit matahari, tidak ada pula shalat setelah 
shalat ‘ashar sampai terbenam matahari, kecuali di Makkah, 
kecuali di Makkah, kecuali di Makkah. ” (Dlkeluarkan oleh Razin) 

3. Ketika iqamah shalat wajib sudah dikumandangkan. Pada 
waktu ini makruh hukumnya mengerjakan shalat sunnah 
















198 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB. 


walaupun shalat sunnah rawatibbila. shalatnya belum sampai 
satu raka’at penuh. Jika sudah mencapaia satu raka’at penuh, 
maka raka’at keduanya tergabung dalam raka’at pertama dan 
shalat rawatibnya telah sempurna (maksudnya; setelah satu 
raka’at langsung salam dan dihukumkan shalatnya telah sem¬ 
purna dua raka’at, Pentrj), Tetapi jika shalatnya belum satu 
raka’at penuh, artinya belum ruku’ dan sedang membaca 
Al-Fatihah, maka segera salam dan hentikanlah shalatnya, 
kemudianbergabunglah dengan shalat jama’dh. Hal ini seba- 
gaimana riwayat dari Abu Hurairah f Mg >., Nabi H§ bersabda: 




“Apabila telah dikumandangkan iqamah, maka janganlah shalat 
kecuali shalat fardhu. ” Dalam riwayat lain disebut: “Keeuali 
shalat yang dikumandangkan iqamah untuknya,” (HR. Perawi 
yang tujuh seiain Bukhari) 


Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa siapa 
yang pergi menuju masjid untuk mengerjakan shalat shubuh 
dan di masjid telah berlangsung shalat shubuh, maka dia 
harus mengerjakan shalat sunnah shubuh di luar masjid jika 
dia yakin tidak akan ketinggalan jama ’ah. Tetapi jika dia tidak 
yakin tidak akan ketinggalan jama’ah, maka bergabunglah 
dengan shalat ber jama 'ah dan tinggalkanlah shalat sunnahnya. 


■ SYARAT SAHNYA SHALAT 

Dalam shalat terdapat syarat-syarat yang shalat menjadi tidak 
sah tanpa mengerjakannya, kecuali karena ada ‘udzur syar’i. 
Syarat-syarat tersebut adalah: 

Mengetahui masuknya waktu shalat. Pengetahuan masuknya 
waktu shalat cukup dengan kecenderungan dalam hatinya 
dan berupaya agar mendapat keyakinan akan masuknya 
waktu shalat. Atau perasaannya cenderung yakin bahwa saat 
itu telah diperbolehkdn mengerjakan shalat, baik karena 


1 . 


n*T«fr 




S-. c"ii. 








■ 









Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


199 


adanya cerita yang valid, berkumandangnya adzan, ijtihad 
seseorang, atau sebab apa saja yang dapat membuat seseorang 
mengetahui masuknya waktu shalat. Hal itu berdasarkan 
firman Allah: 


15 L-JJ 


b SjiyaJl 


“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan 
waktunya atas orang-orangyang beriman.” (Q5. An-flisa': 3,05) 

Pengetahuan masuknya waktu tersebut juga bisa bersumber 
dan pengetahuan seseorang terhadap batasan waktu yang 
tertera dalam al-Qur’an dan Sunnah, selain yang telah dike- 
cualikan oleh syan’at tentang bolehnya mengerjakan shalat 
sebelum masuknya waktu karena adanya salah satu sebab 
diperbolehkannya men jama ’ shalat. Pembahasan tentang hal 
ini akan kami utarakan pada pembahasan yang akan datang 
pada bab shalat ‘ashar dan menjama ’ shalat, insyaa Allaah. 

2. Suei dari hadats besar dan kecil. Berdasarkan firman Allah: 

"... dan jika kamujunub, tnaka mandilah...” (Q5. Al-Maidah; 6) 
Rasulullah H§ juga bersabda dan ‘Abdullah bin ‘Umar WM : 

Jjip j-* o jW? aUi y 

“Allah tidakmenerima shalat tanpa bersuci, dan (Allahjuga tidak 
menerima) sedekah dari harta yang diperoleh dengan cara yang 
keji.” (MR. Jama'ah selain Buhhari) 

Dari Abu Hurairah , dia berkata: “Rasulullah ||§ bersabda: 

“Allah tidak menerima shalat salah seorang kalian jika berhadats 
hingga dia berwudhu terlebih dahulu. "(MR. Abu Dawud dam Tirmidzi) 

3. Suci badan, pakaian, dan tempat yang dipakai untuk shalat. 
Adapun dalil sucinya pakaian adalah firman Allah ft: 





200 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 



“Danpakaianmu maka bersihkanlah.” (Q5. Al-Muddatstsir: 4) 

Rasulullah j§| bersabda dari Jabir bin Samurah , dia 
berkata: 

“Aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Nabi |§|: 
Apakah aku boleh shalat dengan mengenakanpakaian yang telah 
kupakai untuk mendatangi isteriku (bersetubuh)?’. Beliau menja- 
wab: ‘Ya, kecuali engkau melihatada sesuatu (najis) pada pakaian 
tersebut, maka cucilah terlebih dahulu’.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah 
dengan sanad dan rawinya yang kuat) 

Dari Mu’awiyah bin Abu Sufyan , dia berkata: 

“Akupernah bertanya kepada Ummu Habibah apakah Rasulullah 
(pernah) shalat dengan mengenakari pakaian yang telah dipakai 
untuk bersetubuh?. ” Ummu Salamah menjawab: “Ya, jika tidak 
ada kotoran (najis) padanya. ” (HR. Perawi yang lima selam Tirmidzi) 

Adapun hadits yang menerangkan tentang syarat sucinya 
badan adalah riwayat dari Anas W >., Nabi bersabda: 

f, & s o ji & 

jjiJl oh (JI^ 

“Bersihkanlah dari air kencing, karena kebanyakan siksa kubur 
disebabkan olehnya. ” (HR. Daruquthni dan dishahihkannya) 

Juga berdasarkan hadits dari Ali WB yang di dalamnya 
terdapat ungkapan: 

“...wudhulah dan basuhlah kemaluanmu.” (HR Bukhari) 

Adapun hadits yang menerangkan tentang syarat sucinya 
tempat yang dipakai untuk shalat adalah sebuah riwayat dari 
Abu Hurairah W >., dia berkata: “Suatu hari ada seorang Arab 
pedusunan yang datang kemudian dia kencing di dalam 
masjid. Orang-orang kemudian berdiri untuk mencelanya. 
Lalu Nabi |f| bersabda: 














201 


___ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

• ° it * \' t" 0 \* * f e f H 0 ' \ o ' 

p-’J Cf- f--** ^ ^ 4 Jjj o j&z 

/ S' /I ^/el 

j I^aXa) 

“Biarkan dia dan siramkanlah air setimba besar atau setimba 
kecil ke atas (bekas) kencingnya. Sesungguhnya kalian ditampilkan 
untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit. ” (HR. 
Jama'ah kecuali Muslim) 

4. Menutup ‘aurat. Ukuran ‘aurat untuk laki-laki adalah antara 
pusar dan lutut. Begitu pula dengan sahaya perempuan. Hal 
itu berdasarkan firman Allah: 

„ - "ip - * *.* ,, 

J5 Ij03- ^olj 

“Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali 
masukmasjid....” (Q5. Al-a'raf, 31) 

Maksud kata perhiasan dalam ayat tersebut adalah penutup 
‘aurat. Hal ini berdasarkan riwayat dari Muhammad bin 
Jahsy, dia berkata: “Suatu ketika Rasulullah jjgg berpapasan 
dengan Ma’mar yang kedua pahanya terbuka, maka beliau 
bersabda: 

gl y S & g s ^ y 

« jj & jjJ-AsxjiJl OU Jap Ij 

“Wahai Ma’mar tutuplah kedua pahamu, karena kedua paha 
adalah ‘aurat’.”( HR. Ahmad, Hakim, dan Bukhari dalam kitabTarikhnya 
dan dimuat pula dalam 5hahihnya) 

Dalam riwayat lain dari Jarhad m, dia berkata: 

“Suatu ketika Rasulullah ||§ berpapasan denganku, ketika itu aku 
mengenakan kain dan kedua pahaku tersingkap. Kemudian 
Rasulullah j|§ bersabda: ‘Tutuplah kedua pahamu sebab kedua 
paha adalah ‘aurat’.”{ HR, Malik, Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. 
Dia berkata hadits Ini hasan) 

Adapun ukuran ‘aurat pada wanita merdeka adalah seluruh 
badannya selain wajah. Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah 
menambahkan kedua telapak tangan. Begitu juga kedua 













202 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


telapak kaki bukan termasuk ‘aurat menurut ulama Hanafiyah. 
Hal tersebut berdasarkan firman Allah 


<S 


2 j crfPy 


“ danjanganlah mena.nipak.kanperhiasan ( aurat) kecuali yang 
biasa terlihat.... '' (Q5. An-Hur: 31) 


Dari ‘Aisyah m , Nabisgbersabda: 

jl' <1 

“Allah tidak menerima shalat wanita yang telah haidh (baligh) 
kecuali dengan mengenakan kerudung. ” (HR. Perawi yang lima 5elaln 
fiasa'i) 

Dari Ummu Salamah @§, dia bertanya kepada Nabi : 


“Apakah seorang wanita boleh shalat dengan mengenakanpakaian 
dan tutup kepala, tanpa mengenakan sarung.”Beliau menjawab: 
“Boleh, asalkanpakaian itu panjang hingga menutupipunggung kedua 
kakinya.” (HR. Abu Dawud dan dishahihkan oleh beberapa ahli hadits) 

Dalam hal penutup ‘aurat disyaratkan berupa pakaian tebal 
dan sejenisnya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan menge¬ 
nakan pakaian yang menerawang sehingga kulit tubuhnya 
tergambar dari balik pakaiannya. Ketika tidak ada penutup 
‘aurat biasa, maka diperbolehkan menutup ‘aurat dengan 
cara melumuri tubuh dengan sesuatu hingga kulit tubuhnya 
tertutupi. Sebab hukum asalnya adalah diperbolehkan shalat 
dengan telanjang ketika tidak ada sesuatu yang dapat menu- 
tup ‘aurat, dan shalatnyatetap sah. Kecuali ulama Hanafiyah 
dan Hanabilah, menurut mereka, orang yang shalat dengan 
telanjang lebih afdhal shalatnya dilakukan sambil duduk 
dengan mengisyaratkan gerakan sujud dan ruku’ serta 
menumpuk salah satu pahanya ke atas paha lainnya. Ulama 
Hanafiyah menambahkan bahwa sebaiknya kakinya dilurus- 
kan ke depan searah kiblat sebagai upaya maksimal dalam 
menutupi ‘aurat. 














203 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


5. Menghadap kiblat. Allah berfirman: 

J 9 ^ ^ s s' r, ' 4> s * & * * * 

s La i jh l5. J^s c- 


’Cr?J 




“Dan dan manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkan- 
lah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu herada 
maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu...” (Q5. Ai-Baqarah: 150) 

Rasulullah |g bersabda: 


2tsli fs£-Ji ji c^ls \l\ 


“Jika engkau akan mengerjakan shalat maka sempurnakanlah 
wudhumu kemudian menghadaplah ke kiblat lalu takbirlah. ” (HR. 
Muslim) 


Dari Barra’ bin ‘Azib W >., dia berkata: 

“Kami pernah shalat bersama Nabi s§§ selama 16 atau 17 bulan 
dengan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian kami beralih 
menghadap ke arah Ka’bah.” (HR. Muslim) 

Menghadap kiblat adalah syarat dalam shalat. Oleh karena 
itu tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat kecuali dalam 4 
keadaan: 

Pertama, shalat di atas kendaraan dan sejenisnya. Dalam 
keadaan tersebut seseorang boleh shalat sembari berbelok di 
atas kendaraannya dengan cara mengisyaratkan gerakan 
ruku’ dan sujud, dan sujudnya lebih rendah daripada 
ruku’nya serta kiblatnya adalah dimana kendaraannya 
mengarah. Dari ‘Amir bin Rubai’ah, dia berkata: 


“Aku pernah melihat Rasulullah #§ shalat di atas kendaraannya 
menghadap ke arah dimana kendaraanya mengarah. ’’ (HR. Buhhari 
Muslim) 

Dalam riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi juga disebut- 
kan: 

















204 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

“Bahwa Nabi j§§ pernah shalat di atas kendaraannya sedang beliau 
mengarah dari Makkah ke Madinah dan beliau menghadap ke 
arah kendaraan tersebut mengarah. ” 


Karena peristiwa tersebut maka turunlah ayat: 


'' ; 

4iil Aj-j IjJ jj LeJL;l9 


“Kemanapunkamumenghadap, disanalah wajahAllah....” (Q5. 
Al-Baqarah: 115) 


Kedua, shalat yang dilakukan di bawah paksaan, seperti jika 
shalat dalam keadaan terikat dengan tali dan lainnya. Dalam 
keadaan demikian itu syarat menghadap kiblat menjadi 
gugur dan dapat dilakukan dengan menghadap ke arah 
manapun dia menghadap. 


Ketiga, shalatnya orang sakit ketika tidak ada orang yang 
menghadapkannya ke arah kiblat. Dalam keadaan ini orang 
tersebut boleh shalat dengan menghadap ke arah manapun 
yang dia bisa. Menurut ulama Hanafiyah dalam keadaan 
demikian maka gugur syarat menghadap kiblat bagi shalat¬ 
nya meskipun ada orang yang dapat menghadapkannya ke 
arah kiblat. Allah berfirman: 



“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatnya sambil 
berjalan atau berkendara.” (Q5. Al-Baqarah: 239) 

Ibnu ‘Umar US menafsirkan ayat tersebut bahwa shalat dalam 
keadaan demikian boleh menghadap kiblat atau tidak menghadap 
ke arahnya. ” (MR. Buhharl) 

Allah juga berfirman: 

^|l liLaj 4Jd!i_aKsj 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kemampuannya. ” (Q5. Al-Baqarah: 286) 


















205 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Dalam berbagai keadaan tersebut di atas, shalatnya seseorang 
adalah sah dan tidak wajib mengulanginya kembali. 

6. Niat. Syarat ini adalah tambahan dalam pandangan ulama 
Hanafiyah dan Hanabilah. Sementara dalam pandangan 
ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, niatbukanlah syarat sahnya 
shalat tetapi rukun shalat. Perbedaan niat sebagai syarat 
dengan niat sebagai rukun adalah; ketika niat sebagai syarat, 
maka niat itu dapat dikerjakan sebelum mengerjakan shalat, 
seperti dikerjakan ketika keluar dari rumah atau ketika tiba 
di tempat shalat dan tidak menyelingi niat tersebut dengan 
waktu yang panjang atau dengan perbuatan lainnya, maka 
shalatnya sah. Sedangkan ketika niat sebagai rukun adalah 
niat tersebut haras dilakukan bersamaan dengan mengerja¬ 
kan shalatnya. Dengan demikian tidak sah shalatnya jika 
niatnya dilakukan sebelum shalat, walaupun dengan jangka 
waktu yang sebentar. Bahkan niat itu haras beriringan dengan 
takbiratul ihram. Mereka berpegang pada firman Allah: 


“Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah 
dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena (menjalankan) 
agama dengan lurus....” (Q5. A!~Bayyinah: 5) 

Rasulullah ||§ juga bersabda: 



“Sesungguhnya setiap amal hams disertai dengan niat, dan balasan 
bagi setiap orang tergantung pada niat melakukannya. ” (HR. 
Jama'ah) 


■ FARDHU-FARDHU SHALAT 

Dalam shalat terdapat fardhu-fardhu dan rukun-rukun yang 


shalat itu sendiri merupakan rangkaian darinya, hingga jika 








206 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


rangkaian fardhu-fardhu tersebut dikerjakan tidak berurutan, 
maka perbuatan tersebut tidak diterima oleh syari’at sebagai 
shalat. Berikut ini kami jelaskan rincian fardhu-fardhu tersebut: 

1 Niat. Niat sebagai fardhu shalat adalah menurut ulama 
Malikiyah dan Syafi’iyah. Adapun menurut ulama Hanafiyah 
dan Hanabilah niat adalah syarat, sebagaimana telah dije- 
laskan sebelumnya. Jika shalatnya adalah shalat fardhu, maka 
wajib niat untuk itu. Seperti bemiat untuk shalat zhuhur atau 
‘ashar, begitu pula secara khusus shalat-shalat sunnah rawatib. 
Dalil al-Qur’an dan Sunnah yang menerangkan fardhunya 
niat telah kami jelaskan sebelumnya. Niat berada di dalam 
hati, dan para ulama mengatakan lebih baik mengucapkan- 
nya dengan lisan, karena lisan dapat membantu hati dalam 
berniat. Walaupun bila niat tersebut dikerjakan terlebih 
dahulu dan lisannya sempat menyelingi dengan ucapan 
selain apa yang diniatkannya, maka shalatnya tetap sah. 

2. Takbiiratul ihraam. Sebagaimana Allah berfirman: 



“Dan dia ingat nama Tuhannya, lain dia mengerjakan shalat.’’ 
(Q5. Al-A'la: 15) 

Rasulullah |gf juga bersabda dari ‘Ali W>. ’■ 


Ji\ °/-3 J 


“Kunci shalat adalah bersuci, pembukaannya adalah takbir, dan 
penutupannya adalah salam. ” (HR. Syafi'i dan Perawi yang lima 5elaln 
hasa'i. Imam Tlrmidzi berkata bahwa hadlts tersebut adalah yang paling 
balk dalam masalah ini. Dlshahihkan oleh Hakim dan Ibnu 5akan) 


Secara khusus, lafazh Takbiratul Ihram adalah “Allaahu 
akbar ”, sebagaimana Allah berfirman: 























207 


______ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

“Dan Tuhanmu maka Agungkanlah. ” (Q5. Al-Muddatstsir: 3) 

Juga berdasarkan hadits Hamid bahwa Rasulullah 0 ketika 
shalat maka beliau i’tidal dengan berdiri dan mengangkat 
kedua tangannya, kemudian berkata: “Allaahu Akbar. ” (HR. 
Ibnu Majah dan dishahihhan oleh Ibnu Khuzatman dan Ibnu Hibban). 

Dari ‘Ali W., dia berkata: 

“Rasulullah 0 ketika berdiri untuk shalat beliau mengucapkan 
Allaahu Akbar. ” (HR. Bazzar dengan sanad shahth dari jalur Muslim) 

Kecuali ulama Hatiafiyah, menurut mereka pembukaannya 
bukanlah rukun shalat menurut keterangan yang shahih. 
Pembukaan tersebut adalah syarat yang harus diterapkan 
dalam shalat seperti syarat suci, menutup ‘aurat, dan lainnya, 
karena keterkaitan pembukaan tersebut dengan berdiri 
sebagai rukun shalat. 

3. Berdiri dalam shalat fardhu jika dia mampu. Allah St 
berfirman: 

- t * \ * l, 
QCilS 4i) 

“Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu ” (Q5. 
Al-Baqarah: 238) 

Juga berdasarkan sabda Rasulullah 0 kepada ‘Imran bin 
Hushain yang sedang terkena penyakit wasir ketika beliau 
ditanya: 

“Shalatlah sambil berdiri, jika engkau tidak mampu maka sambil 
duduk, jika engkau tidak mampu juga maka sambil berbaring.” 
(HR. Bukhari) 

Bila shalatnya adalah shalat sunnah, maka berdiri tidak wajib 
dan boleh mengerjakannya sambil duduk walaupun sebenar- 
nya mampu berdiri. Namun demikian, pahala shalat sambil 
berdiri lebih sempurna ketimbang sambil duduk. Rasulullah 
HI bersabda dari Abdullah bin ‘Umar It, dia berkata: 



















208 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Akupernah bercerita bahwa Rasulullah bersabda: ‘Shalatnya 


seseorang sambil duduk (ketika mampu berdiri) adalah setengah 
shalat (yang dikerjakan sambil berdiri). ” (Muttafaqun 'alaih) 

Bagi orang yang tidak mampu berdiri ketika mengerjakan 
shalat fardhu, maka shalatnya dikerjakan sesuai dengan 
kemampuannya. Allah H tidak membebani seseorang 
kecuali semampu orang tersebut melakukannya. Pahala yang 
diberikan juga tetap sempurna tanpa dikurangi. Dari Abu 
Musa Al-Asy’ari S8 bahwa Nabi ||§ bersabda: 


“Jika seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, maka Allah 
akan mencatatsetiap amalnya sama dengan ketika dia sedangsehat 
atau muqim (tidak bepergian).” (HR Bukhari) 

4. Membaca Al-Fatihah pada setiap raka’at, baik shalat fardhu 
ataupun shalat sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam 
riwayat dari ‘Ubadah bin Shamit ggl, Nabi s|§ bersabda: 



“Tidak ada shalat (tidak sah shalat) bagi orang yang tidak 
membaca surat Al-Fatihah.” (HR. Jama'ah) 

Dari Abu Hurairah , diaberkata: “Rasulullah Hg bersabda: 

“Tidak cukup shalat yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al- 
Fatihah. ” (HR. Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang 5hahih) 

Kecuali ulama Hanaflyah, menurut mereka yang wajib 
adalah membaca al-Qur’an*-, bukan secara khusus yang 
dibaca adalah surat Al-Fatihah, meskipun membaca surat Al- 
Fatihah itu sendiri adalah wajib dalam shalat. Mereka berdalil 
dengan firman Allah: 


*) Jangan kurang dari tiga ayat pendgk, atau satu ayat panjarig, atau dua ayat sedang) 


























Fikih Shalaf EMPAT MADZHAB 


209 


O'p^aJI (jAjJjS U Ij£ jSli 

—Oleh karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al- 
Qur’an....” (Q5. Al-Muzzammll: 20) 

Juga sabda Nabi: 


9* /* ' CK ^ 'j** f JsAL- -I f i. o'dCal Jl J,l ‘-°A lil 


Jika engkau bangkit untuk mengerjakan shalat maka sempurna- 
kanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat lalu bacalah ayatyang 
mudah (bagimu) dari al-Qur’an. ” (MR. BuHhari Muslim) 


Beliau juga bersabda: 


Ss-Ijij VI iyCa V 


‘Tidak sah shalat tanpa membaca (sebagian ayat al-Qur’an). ’ 


Khusus tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah dalam 
shalat adalah pada raka’at pertama dan kedua, sedangkan 
pada raka’at ketiga dan keempat adalah sunnah. Sementara 
bagi imam dan orang yang shalat sendirian, maka membaca 
Al-Fatihah menjadi fardhu. Dan bagi seorang makmum tidak 
wajib baginya membaca surat Al-Fatihah. Hal tersebut 
berdasarkan firman Allah §g: 


Qp QpV jlj jA Q\'pjd\} 




« apabila dibacakan al-Qur’an, maka dengarkanlah dan 
diamlah agar kamu mendapat rahmat. ” (Q5. Ai-A'raf: 204) 


Rasulullah jig juga bersabda: 


otQ* d |*b>VI Ss-lyii £ Q ii 015 ” 


iapa yang shalat di belakang imam (berjama ’ah) maka bacaan 
imam adalah bacaanya juga. ” (Daruquthni liadits dha'if) 





210 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

“Apabila dia (imam) membaca (Al-Fatihah) maka kalian diamlah. ” 
(MR. Perawi yang lima selain Tirmidzi dan dishahihkan oleh Muslim) 

Bahkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa makruh tahrim- 
mendekati haram bagi ma'mum- membaca ayat di belakang 
imam. Sementara menumt ulama Malikiyah dan Hanabilah 
disunnahkan bagi ma'mum membaca ayat di belakang imam 
dengan bacaan sirri (pelan/daiam hati), dan ketika imam 
sedang diam dalam shalat yang bacaannya keras. Pendapat 
ini disepakati pula oleh Muhammad bin Hasan dari kalangan 
ulama Hanafiyah. 

Sementara itu ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa membaca 
surat Al-Fatihah adalah fardhu bagi ma'mum sebagaimana 
pula fardhu bagi imam dan ketika shalat sendirian. Mereka 
menyandarkan pandangan pada riwayat dari ‘Ubadah bin 
Shamit HH, dia berkata: 

“Suatu ketika kami shalat bersama Nabi §Fpada sebagian shalat 
yang bacaan shalatnya keras. Ketika selesai beliau menghadapkan 
wajah beliau ke arah kami dan berkata: ‘Apakah kalian membaca 
ketika aku mengeraskan suaraku?’. Sebagian dari kami menjawab: 
‘Ya, kami telah melakukannya’. Beliau bersabda: ‘Jangan begitu, 
janganlah kalian membaca sesuatu ketika aku mengeraskan 
suaraku kecualii (membaca) ummul Qur’an (Al-Fatihah)’.” (HR. 
Abu Dawud) 

Dikecualikan dari kewajiban membaca Al-Fatihah bagi 
ma'mum yang masbuq (datang belakangan/terlambat), yaitu 
ketika tidak sempat membaca seluruh atau sebagiannya, 
maka imam telah menanggung bacaan yang terlewatkan 
tersebut, jika sang imam mampu menanggungnya. Artinya, 
sang imam secara nyata tidak sedang berhadats. 

Seputar Bacaan Basmalah 

Menurut ulama Syafi’iyah basmalah pada surat Al-Fatihah 
adalah salah satu ayat dalam surat tersebut. Oleh karena itu, 
satu huruf saja dari seluruh ayat tersebut tertinggal, maka 
















211 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


shalatnya tidak sab, jika dia tidak mengulangi bacaannya. 
Sedangkan hukum membacanya mengikuti hukum membaca 
surat Al-Fatihah. Ketika shalat yang dilakukan adalah shalat 
yang bacaannya keras, maka basmalah juga dibaca dengan 
keras, dan basmalah dibaca pelan ketika shalat yang dilakukan 
adalah shalat yang bacaannya pelan ( sirri ). Mereka menyan- 
darkan pendapat pada riwayat dari Nu’aim bin Al-Mujammir, 
dia berkata: 


“Suatu ketika aku shalat di belakang Abu Hurairah, maka dia 
membaca: *bismittaahir rahmaanir rahiim*. kemudian membaca 
Ummul Qur’an (fatihah) sampai ( waladh dhaalliin* dia berkata: 
‘Amiin’. Dia juga mengucapkan ‘AUaahu akbar’dalam setiap kali 
sujud dan ketika berdiri dari duduk. Ketika selesai salam dia 
berkata: ‘Demi Dzat yang jiwaku berada dalam Kekuasaan-Nya, 
sesungguhnya aku telah mempraktekkan kepada kalian shalatnya 
Rasulullah $|§. ” (HR. hasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu liibban) 

Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-’Asqalani mengatakan dalam kitab 
Al-Fath bahwa hadits tersebut adalah yang tershahih dalam 
masalah membaca basmalah dengan suara keras. 

Dari Abu Hurairah m, dia berkata: “Rasulullah ^bersabda: 


l2CT qjU jV—>- J\ ^Jl 4li! Ijlil 


Apabila kalian membaca surat Al-Fatihah maka bacalah ( bismil- 
laahir rahmaanir rahiim’, sesungguhnya (basmalah) itu adalah 
salah satu ayatnya’.” (HR. Daruquthnl sembari membenarkan 
kemauqufan hadis ini) 


Ulama selain Syafi’iyah berpendapat bahwa basmalah 
bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah. Kecuali ulama 
Hanafiyah dan Hanabilah, menurut mereka sunnah hukum- 
nya membaca basmalah secara sirri , baik dalam shalat yang 
bacaannya pelan maupun keras. Sementara itu dalam 
pandangan ulama Malikiyah membaca basmalah hukumnya 
makruh, kecuali jika bermaksud untuk keluar dari persoalan 







212 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

khilafiyah (yang masih diperdebatkan). Hal ini berdasarkan 
riwayat dari Anas f Ms>: 


“SuatuketikaNabi ||§, AbuBakar, dan ‘Umarmemulaibacaansha¬ 
lat dengan ‘Alhamdulittaahi robbil < aalamiiin > . (Muttafaqun 'alaih). 
Imam Muslim menambahkan: “Mereka tidak menyebutkan 
( ibismillaahir rahmaanir rahiim’pada awal dan akhir bacaan. ” 

5. Ruku’. Ruku’ hukumnya fardhu dan wajib dikerjakan dalam 
setiap shalat bagi orang yang mampu. Allah berfirman: 




“Hai orang-orangyang beriman ruku’lah dan sujudlah....’’ (Q5 
Al-hajj: 77) 


Juga berdasarkan hadits dari Khalad bin Rafi’ yang shalatnya 
rusak ketika Nabi #| bersabda kepadanya: “Kemudian 
rukul&h. hingga diam (sejenak) dalam keadaan ruku’." 
Ukuran minimal lamanya ruku' bagi orang yang shalat sambil 
berdiri adalah membungkukkan badan sekira kedua tangan- 
nya berhenti sejenak pada lutut tanpa menggenggamnya. 
Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka ruku' cukup 
dengan merendahkan kepala sekira badan menjadi condong 
sampai mendekati keadaan ruku’. Artinya, jika seseorang 
melakukan ruku’ seperti demikian, maka shalatnya sah. 
Namun sempurnanya ruku adalah sebagaimana yang telah 
diungkapkan ulama madzhab lainnya. 

Dalam ruku’ harus disertai thuma’niinah, yaitu berhenti 
sejenak setelah melakukan gerakan ruku'. Thuma’niinah 
adalah rukun yang menyatu dalam rukun shalat, yaitu dari 
ruku’, i’tidal, sujud, dan duduk antara dua sujud. Hal itu 
berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah m, dia berkata: 


f^~Ji & ^ ^ “f Ji-j Ji-S 

. JUi : jis f ibis Cft j* 


A 







mm 
















Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


213 


Jj b] : jb ilk js. Ik JjLl 3JJ&T (jJJlj 

^ S' r ^0 -A? hr & i corjji ^ ^ b !>| y 

f cj^ 27 (iP~ °£fj f diWC ^ lukd t Cs6 jaSj 

glr ibiC* j dUj dJ^L, ^ luAi 


-i4dicz seseorangyang masuk ke dalam masjid -yang namanya telah 
disebutkan sebelumnya yaitu Khalad bin Rafi’- kemudian shalat, 
lain dta datang kepada Nabi >§§ dan mengucapkan salam, maka 
beliau menjawab salamnya dan bersabda: ‘Kembalilah dan 
shalatlah karena engkau belum shalat'. Lelaki itu pun kembali. 
Dia melakukan hal itu sampai tiga kali. Lelaki itu berkata: ‘Demi 
Dzat Yang telah mengutusmu dengan haq, adakahyang lebih baik 
selain yang telah aku kerjakan tadi, maka ajarilah aku’. Rasul 
menjawab: ‘Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, 
kemudian bacalah sebagian ayat al-Qur’anyang engkau hafal dan 
mudah, lalu ruku lah sampai engkau thuma’niinah (berhenti 
sejenak) dalam keadaan ruku’, kemudian bangkit sampai engkau 
i tidal sambil berdiri. Lalu sujudlah hingga engkau thuma ’niinah 
dalam keadaan sujud. Lakukanlah hal itu dalam setiap shalatmu ” 
(HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad) 


Hadits tersebut adalah hadits mulia yang di dalamnya 
termuat beberapa rukun shalat. Kecuali ulama Hanafiyah, 
menurut mereka thuma’niinah bukanlah fardhu, tetapi salah 
satu wajib dari beberapa wajib shalat. 


6. Bangkit dari ruku’ dan i’tidal dalam keadaan berdiri dengan 
cara thuma niinah. Dalil tentang hal ini adalah hadits tentang 
rusaknya shalat seorang laki-laki yang telah kami sebutkan 
sebelumnya. Dalam hadits tersebut terdapat kalimat “Kemu¬ 
dian bangkit sampai i’tidal dalam keadaan berdiri.” Selain 
hadits tersebut, ada juga riwayat Abu Hamid tentang sifat 
shalat Rasulullah 


Dan ketika beliau mengangkat kepala dengan posisi tegak berdiri 
sampai tulang punggungnya mapan kembali pada posisinya.” 
(Muttafaqun 'alalh) 










214 


Fikih Shalai EMPAT MADZHAB 


Dari ‘Aisyah Wb , dia berkata: 

“Nabi |§| ketika mengangkat kepala dari ruku’ beliau tidaksujud 
kecuali setelah berdiri tegak. ” (MR. Muslim) 

Dari Abu Mas’ud Al-Badri, Nabi Ip bersabda: 


j * Jrjs\ ^ ’pk ^ isy 


“Tidak cukup shalat seseorang yang tidak meluruskan tulang 
punggungnya ketika ruku ’ dan sujud. ” (MR. Perawi yang lima. Imam 
Baihaqi berkata bahwa sanad badits ini shahih dan menurut imam 
Tirimidzi hasan shahih) 

Dari Abu Hurairah , Nabi ||§ bersabda: 




“Allah tidak melihat (tidak mempedulikan) shalat seseorang yang 
tulang punggungnya tidak tegak ketika berdiri ruku ’ dan sujudnya. ” 
(MR. Ahmad, Al-Mundziri berkata bahwa hadits tersebutsanadnya kuat) 

Dari Hudzaifah, dia berkata: 


“Suatu ketika dia melihat seorang laki-laki yang tidak menyem- 
purnakan ruku’dan sujudnya. Maka dia berkata: “Engkau (sama 
saja) tidak pernah shalat sampai rnati dan engkau mati di luar 
fitrahyang telah difitrahkan oleh Allah kepada Muhammad ip.'” 
(MR. Bukhari) 

7. Sujud. Allah berfirman: 


o } ^ o ^ 


iJJi 


“Hai orang-orangyang beriman ruku’lah dan sujudlah....” (Q5, 
Al-Majj: 77) 

Juga berdasarkan hadits Nabi #| tentang orang yang rusak 
shalatnya, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. 
Dalam hadits tersebut ada kalimat “Kemudian sujudlah 
sampai engkau thuma’niinah dalam keadaan sujud.” Dalam 
sujud terdapat syarat, yaitu sujudnya dilakukan dengan 













215 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


bertumpu di atas tujuh anggota badan sebagaimana terang- 
kum dalarn hadits dari Ibnu ‘Abbas it , Nabi H§ bersabda: 

* o ? f / 0 l 

Aw JLp JLAc^m 01 iSJ 

^jiJl J c££% 

“Aku diperintah untuk sujud (dengan bertumpu) pada tujuh tulang; 
di atas kening, -sembari memberi isyarat pada hidung dengan 
tangannya-, dua tangan, dua lutut, dan ujung telapak kaki. ” 
(Muttafaqun 'alaih) 




-4jijf jliSj— 


Ulama Hanabilah menerapkan syarat, yaitu dengan menya- 
tukan wajibnya bertumpu pada kening dan hidung sekaligus. 
Sedangkan menurut ulama selainnya bertumpu pada hidung 
adalah sunnah. Dalam masalah dalil, merekajugaberpegang 
pada hadits yang barn saja kami sebutkan di atas. Di samping 
itu mereka juga bexhujjah dengan riwayat: 


Jiitj &J\ L-^si % 'pj\ dJf\% of cfj 




‘Aku diperintah untuk sujud (dengan bertumpu) pada tujuh 
(anggota tubuh) -dan tidak (terhalang dengan) rambut dan tidak 
pulapakaian; kening dan hidung, dua tangan, dua lutut, dan dua 
ujung telapak kaki. ” (HR. Muslim dan Masa'i) 

Dari Abu Hamid, dia berkata: 


“Nabi ||§ ketika sujud meletakkan hidung dan keningnya ke 
tanah.” ( MR, Abu Dawud dan Tirmidzl yang juga menshahihkannya) 

Ulama Syafi’iyah dalam masalah sujud memberikan syarat 
bahwa sujud harus bertumpu pada ujung jari telapak kaki. 
Hal tersebut berdasarkan beberapa jalur riwayat hadits yang 
di dalamnya terdapat kalimat “dan bagian dalam jemari kaki.” 
Ada juga riwayat dari Abu Hamid yang menggambarkan 
sifat shalat Rasulullah i|§, dia berkata:: 

“...dan menghadapkan ujung jari kakinya ke arah kiblat. ” 





















216 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB. 


Ulama Syafi’iyah juga memberikan syarat bahwa keningnya 
dalam keadaan terbuka (tanpa penghalang). Sementara itu 
ulama Hanafiyah tidak menerapkan syarat dalam hal sujud 
kecuali meletakkan sebagian kening ke tanah, salah satu 
tangan, salah satu lutut, dan sebagian dari ujung jari kaki. 
Namun demikian beliau menegaskan bahwa sujud yang 
sempuma adalah dengan meletakkan kening dan hidung, 
dua tangan, dua lutut, dan ujung telapak kaki. 

Ulama Malikiyah juga tidak menerapkan syarat selain 
meletakkan kening sejenak ke tanah dan disunnahkan 
bersamaan dengan meletakkan hidungnya juga. Adapun 
sujud yang dilakukan dengan bertumpu pada dua lutut, dua 
tangan, dan dua telapak kaki adalah sunnah, Pendapat ini 
berdasarkan riwayat beberapa jalur hadits yang menceritakan 
tentang rusaknya shalat seseorang. Di dalamnya terdapat 
kalimat “Kemudian letakkanlah keningmu di tanah” dan 
tidak diperintahkan selain meletakkan kening. 

8. Duduk antara dua sujud dan thuma ’niinah di dalamnya. Hal 
ini berdasarkan sabda Nabi H§ terhadap orang yang rusak 
shalatnya: “Kemudian bangkit sampai engkau i’tidal sambil 
berdiri. Lalu sujudlah hingga engkau thuma’niinah dalam 
keadaan sujud.” Kecuali ulama Hanafiyah yang berpendapat 
bahwa duduk antara dua sujud adalah sunnah. 

9. Duduk terakhir seukuran tasyahhud. Sebagaimana riwayat 
dari ‘Amru bin Ash ml, Nabi J§§ bersabda kepadanya: 


. ^ /■ I . s / s 9 

/ p • »* m ✓ S* * * m + o ✓ U " "t \" v 0 •" t" l 

OJT Ails JlgJuiM jJj j 


“Jika engkau mengangkat kepalamu dari sujud yang terakhir dan 
engkau duduk seukuran membaca tasyahhud, maka sempurnalah 
shalatmu.” 

Hadits ini telah diketahui umum berdasarkan perbuatan 
Nabi m. 
















*1 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


217 


10. Tasyahhud Akhir. Sebagaimana riwayat dari ‘Abdullah bin 
Mas’ud W ®., dia berkata: 

“Sebelum tasyahhud difardhukan kepada kami, kami membaca 
‘Assalaamu ‘alallaah, assalaamu ‘alaa Jibriil, assalaamu ‘alaa 
Miikaa-iV. Kemudian Rasulullah H§ bersabda: ‘Jangan kalian 
mengucapkanbacaanini, tetapiucapkanlah ‘AttahiyyaatuHllaahi 
... sampai akhir.’” (MR. Masa'i, Daruquthni, dan Baihaqi. Kedua rawi 
terakhir yang menshahihkannya) 

Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Mas’ud 0 $., disebutkan 
bahwa hadits tersebut adalah cerita tentang Nabi s§§ yang 
telah mengajarinya bacaan tasyahhud dan menyuruhnya agar 
mengajarkan kepada orang lain. 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tasyahhud ak hir adalah 
wajib shalat dan bukan fardhu shalat. Sementara menurut 
ulama Malikiyah tasyahhud akhir adalah sunnah shalat. 
Ulama Malikiyah mengambil dalil dari hadits Abdullah bin 
‘Umar yang telah kami sebutkan sebelumnya yang di da- 
lamnya tidak disebutkan adanya tasyahhud. Juga berdasarkan 
hadits tentang seseorang yang rusak shalatnya, yaitu kalimat 
‘ Jika engkau mengangkat kepalamu dari sujud yang terak hir 
dan engkau duduk seukuran membaca tasyahhud , maka 
sempumalah shalatmu.” 

Banyak shighat (bacaan) tasyahhud yang telah dipraktekkan 
oleh Rasulullah H§ dan orang yang shalat dengan membaca 
bacaan yang mana pun maka shalatnya sail. Dalam hal ini 
masing-masing imam mengatakan bahwa bacaan mereka 
adalah yang lebih bagus. Terkadang bacaan tersebut menurut 
mereka lebih shahih atau lebih afdhal satu dengan lainnya. 
Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat berdasarkan 
riwayat dari Abdullah bin Mas’ud Wt, Nabi *§§ bersabda: 




















218 


Flkih Shalat EM PAT MADZHAB 


°ti *" 0 f , £ I, ^ ^ f o ' T J ^ >.» &'*■ z>£>*oi* *„ 

jJI <ustp| tlf-Jj! ^ jvS jj-l ^ t<u sJup IxLsJ- 01 caJII 

is/' 

4 j ^P’wL »3 


“Apabila salah seorang kalian telah duduk (tasyahhud) maka 
ucapkanlah: ‘Attahiyyaatu lillaah wash shalawaatu wath thay- 
yibaat. Assalaamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi 
wa barakaatuh. Assalaamu *alainaa wa ‘alaa Hbaadillaahish 
shaalihiitt. Asyhadu attlaa ilaaha ittallaah wa asyhadu anna 
Muhammadan ‘abduhu wa Rasuuluhd Kemudian pilihlah do‘a 
yang menurut kalian paling bagus dan berdo‘alah dengannya’.” 
(HR. Jama'ah) 

Dalam hal ini ulama Hanabilah menambahkan bacaannya 
dengan “Asyhadu anlaa ilaaha illallaahu wahdahu laa 
syariikalah. n 


Sementara itu ulama Syafi’iyah mempraktekkan bacaan 
tasyahhud berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas W , dia 
berkata: 


:jj4; ooT^ii ^ ?jJj i \dJ:d nr 4r3i dn; M oir 

aJsI jj ^Jjl Lgjl okip oLlJaJt o!jLiil oC>J3l 

of 4kfyiii % 4 v of 4if iii ^ dn fdJi 

* . "*l ■* -• ,i* fii ^ J 

<0ii J j**j 


“Rasulullah telah mengajari kami bacaan tasyahhudsebagaimana 
al-Qur’an telah mengajarkan kepada kami, beliau berkata: 
‘Attahiyyaatul mubaarkaatush shalawaatuth thayyibaatu 
lillaah. Assalaamu ‘alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullaahi 
wa baraakatuh, assalaamu ‘alainaa wa ‘alaa Hbaadillaahish 
shaalihiin. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna 
Muhammadar Rasuulullaah*.” (HR. Syafi'i, Muslim, Abu Dawud, 
dan lalnnya) 

Bacaan tasyahhud ulama Malikiyah berangkat dari riwayat 
Abdurrahman bin Abdul Qari, dia berkata: 


“‘Umar bin Khaththab ketika berada di mimbar mengajari 















Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


orang-orang bacaan tasyahhud, dia berkata: “Attahiyyaatu 
lillaah, azzaakiyyaatu lillaah, aththayyibaatush shalawaatu 
lillaah. Asyhadu anlaa ilaaha illattaahu wa asyhadu anna 
Muhammadan ‘abduhu wa Rasuuluh.” (HR. Malik dalam kitab 
Muwaththa') 

11. Bershalawat kepada Nabi |§§ pada tasyahhud akhir. Allah 
berfirman: 


l ^oJ L a i j A.JX IjiyO ] 


\^J* I 


y„jji 


“Hai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuk Nabi 
dan ucapkanlah salam dengan pernghormatan kepadanya. ’’ (Q5. 
Al-Ahzab- 56) 


Juga hadits Nabi |fg dari Abu Mas’ud Al-Badri , dia 
berkata: 


“Basyirbin Sa’dpernah bertanya: ‘WahaiRasulullah, Allah telah 
menyuruh kami untuk bershalawat kepadamu, maka bagaimana 
kami bershalawat kepadamu?. ” Beliau diam, lalu bersabda: 
‘Ucapkanlah: ‘Allaahumma shalli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa 
aali Muhammad, kamaashallaita ‘alaaaalilbrahiim, wabaarik 
*alaa Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad kamaa baarakta 
1 alaa aali Ibraahim fit *aalamiina innaka hamiidum majiid. Dan 
salam sebagaimana kalian telah mengetahui.” (MR. Ahmad dan 
Muslim) 

Kecuali ulama Hanafiyah dan Malikiyah, menurut mereka 
shalawat kepada Nabi |§| adalah sunnah bukan fardhu shalat. 


12. Salam sekali. Berdasarkan riwayat dari AJi m, Nabi <§§ 
bersabda: 


jxiii glikf, J-iij 


“Kunci shalat adalah bersuci pembukaannya adalah takbir dan 
penutupnya adalah salam. ” (MR. Perawi yang lima dan Syafi'i kecuali 
hasa'I dan dishahihkan oleh Tirmidzi) 

Menurut ulama Hanabilah kedua salam dalam shalat adalah 










220 


( 

fardhu. Mereka berdalil dengan riwayat dari ‘Amir bin Sa’d 

dm ayahnya, dia berkata: 

‘Aku melihatNabi #§ salarn dari kanan dan kirinya hingga terlihat 
pipinyayangputih. ” (MR Ahmad, Muslim, Masa'I, dan Ibnu Majah) 

Dari Wa’il bin Hujr, dia berkata: 

“Suatu ketika aku shalat hersama Nabi Ig, maka beliau salam 
dari sisi kanannya ( Assalaamu ‘alaikum warahmatuttaahi wa 
barakaatuh ’dan darisisi kirinya ‘Assalaatnu *ialaikum warahma- 
tullaahi wa barakaatuh’.” (MR. Abu Dawud dengan sanad shahih) 

Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa salam 
adalah wajib shalat danbukan fardhu shalat. Mereka berdalil 
dengan hadits dari ‘Abdullah bin Mas’ud ggg, dia berkata: 

“Nabi H§ mengajarinya bacaan tasyahhud kemudian bersabda: 
“Apabila engkau telah mengucapkan (bacaan) ini, maka selesailah 
shalatmu. Jika engkau mau berdiri, berdirilah, dan jika engkau 
mau (tetap) duduk, duduklah.” (MR. Ahmad, Abu Dawud, dan 
Daruquthnl) 

Daruquthni berkata bahwa hadits tersebut adalah shahih, 
sebab kalimat “apabila engkau telah selesai ini, maka selesai¬ 
lah shalatmu” berasal dari Ibnu Mas’ud. 

13. Mengerjakan rukun-rukunnya secara berturut-turut, yaitu 
dengan mendahulukan berdiri daripada ruku’ dan menda- 
hulukan ruku’ daripada sujud, sebagaimana urutan yang 
tertera dalam hadits tentang seseorang yang rusak shalatnya 
yang telah lalu, yaitu: 

‘Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah, kemudian 
bacalah sebagian ayat al-Qur’an yang engkau hafal dan mudah, 
lalu ruku’lah sampai engkau thuma’niinah (berhenti sejenak) 
dalam keadaan ruku’, kemudian bangkit sampai engkau Vtidal 
ketika berdiri. Lalu sujudlah hingga engkau thuma’niinah dalam 
keadaan sujud. Lakukanlah hal itu dalam setiap shalatmu ” (MR. 
Bukhari Muslim) 









221 


__Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

■ SUNNAH-SUNNAH SHALAT 

Dalam shalat ada beberapa sunnah yang menurut pendapat 
sebagian ulama termasuk wajib. Wajib adalah sesuatu yang 
derajatnya berada di atas sunnah tetapi bukan rukun atau fardhu 
yang harus dikerjakan. Akan tetapi jika terlupakan, maka harus 
diganti dengan sujud sahwi (sujud karena lupa). Orang yang shalat 
sebaiknya harus tetap mengerjakan sunnah-sunnah shalat agar 
tidak kehilangan pahala dari mengerjakannya. Sunnah-sunnah 
shalat tersebut adalah: 

1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiiratul ihraam, ruku\ 
dan i’tidal dari ruku'. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu 
Hurairah , dia berkata: 

“Ketika Rasulullah «g§ shalat, maka beliau mengangkat kedua 
tangannya dengan cara membentangkannya. ” (HR Perawi yang lima) 

Dari Ibnu ‘Umar , dia berkata: 

“Apabila Rasulullah ||| berdiri untuk shalat, maka beliau meng¬ 
angkat tangannya hingga kedua tangannya berada di hadapan 
kedua bahunya kemudian takbir.” (Muttafaqun 'alaih) 

Dari Ibnu ‘Umar 15 , dia berkata: 

“Apabila Rasulullah «§§ berdiri untuk shalat maka beliau mengang¬ 
kat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahu, kemudian 
beliau takbir. Ketika akan ruku’, beliau juga mengangkat kedua 
tangannya seperti sebelumnya. Begitu pula ketika bangkit dari ruku ’, 
beliau juga mengangkat kedua tangannya dan berkata: ‘Sami- 
*allaahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal hamd’.” (HR. 
Bukhari, Muslim, dan Baihaqi) 

Hadits yang mengatakan bahwa beliau mengangkat kedua 
tangan seperti tersebut dalam hadits di atas juga telah 
diriwayatkan oleh 22 orang shahabat. 

Dalam hal ini ulama Syafi’iyah menambahkan mengangkat 
tangan ketika bangkit dari ruku' untuk mengerjakan raka’at 








222 Fikih Shalat EMPAT MADZHAB ___ 

ketiga. Mereka berpegang pada riwayat dari Nafi’ dari Ibnu 
‘Umar it , dia berkata: 

'■Apabila dia bangkit dari raka’at kedua, maka dia mengangkat 
kedua tangannya karena menirukan Nabi H§. ” (MR. Bukhari, Abu 
Dawud, dan tiasa'i) 

Dari ‘All HI, dia berkata dalam mensifati shalat Rasulullah H§: 

“Apabila beliau bangkit dari sujud keduanya, maka beliau meng¬ 
angkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya kemudian 
takbir. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yangjuga menshahihkannya) 

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak 
ada mengangkat tangan kecuali ketika takbiratul ihram saja. 
Mereka berdalil dengan riwayat dari ‘Abdullah bin Mas’ud 
, dia berkata: 

“Maukah kalian kutunjukkan shalatnya Rasulullah m maka dia 
shalat dan tidak mengangkat tangannya kecuali hanya sekali saja. ” 
(Dishahihkan oleh Ibnu hibban) 

2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan mengikat 
pergelangan tangan dengan ibu jari dan kelingking serta 
meletakkannnya dibawah pusar. Hal iniberdasarkan riwayat 
dari Jabir bin ‘Abdullah 0s>., dia berkata: 

“Suatu ketika Rasulullah Hf berpapasan dengan seorang laki-laki 
yang sedang shalat dengan meletakkan tangan kirinya di atas 
tangan kanannya. Maka beliau melepaskannya dan meletakkan 
tangan kanannya di atas tangan kirinya. ” (HR. Ahmad dan lainnya. 
Imam Mawawi berkata bahwa sanadnya shahih) 

Menurut ulama Syafi’iyah menempatkan tangannya adalah 
di bawah dada dan di atas pusar. Mereka berpegang pada 
riwayat dari Halab Ath-Tha-i, dia berkata: 

“Aku telah melihat Rasulullah $§§ meletakkan tangan kanannya 
di atas tangan kirinya dan (posisinya) di dada di atas pusar. ” (MR. 
Ahmad dan dihasankan oieh Tirmidzi) 









Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


223 


Hadits sejenis juga telah diriwayatkan oleh 18 shahabat dan 
tabi’in dari Nabi g§§. 

Sementara itu menurut ulama Malikiyah makruh hukumnya 
melakukan hal itu pada shalat fardhu, bahkan sunnah 
hukumnya meluruskan kedua tangan. Sedangkan dalam 
shalat sunnah mengangkat tangan seperti tersebut di atas 
adalah mandub (sunnah). 


3. Tawajjuh atau membaca do‘a istiftaah. Ulama Syafi’iyah 
berkata bahwa banyak pilihan bacaan dalam memuji Allah, 
dan dalam hal ini mereka memilih do‘a tawajjuh dengan 
bersandar pada riwayat dari ‘Ali W >., dia berkata: 


: f 2£ Jl ^13 lit Hf J 

k ^ Of Gj CXJ. \%£ 


“Apabila Rasulullah J§§ berdiri untuk mengerjakan shalat, maka 
beliau takbir kemudian membaca: ‘Wajjahtu wajhiya lilladzii 
fatharas samaawaati wal ardha haniifam muslimaw wa tnaa 
ana minal musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya 
wa mamaatii lillaahi rabbit *aalamiin, laa syariika lahu wa 
bidzaalika umirtu wa ana minal muslitniin ” (MR Ahmad, Muslim, 
Tlrmidzi, Abu Dawud dan lainnya) 


Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 
sunnah membuka shalat dengan memuji Allah dengan do‘a 
yang biasa disebut do‘a istiftaah. Mereka bersandar pada 
riwayat dari ‘Umar bin Khaththab m : 


i±U“l p-gUl ijftd oL Jli ill 

di y} 


Bahwa sesungguhnyaia berkata: “Setelah takbiratul ihram, beliau 
membaca ‘Subhaanakatlaahumma wa bihamdika, wa tabaa- 
rakasmuka, wata’aalaajadduka, wa laa ilaahaghairuka (HR 
Muslim dengan sanad munqathi') 








224 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Dalam riwayat Daruquthni hadits tersebut sanadnya maushul 
dan terhadap Ali sanadnya mauquf. Ashhaabus Sunan (para 
penyusun kitab Sunan) juga telah meriwayatkan hadits sejenis 
dari Abu Sa’id Al-Khudri m dengan sanad tnarfu’. Ulama 
Malikiyah adalah pengecualian dalam masalah ini. Menurut 
mereka makruh hukumnya membaca lafazh tersebut. 
Mereka bersandar pada dalil dari ‘Aisyah , dia berkata: 

Rasulullah «y§ membuka shalatnya dengan takbir dan membaca 
Alhamdulillaahi rabbit ‘aalamiin. ” (MR. Muslim) 

Diantara bacaan tawajjuh adalah sebagaimana riwayat dari 
Abu Hurairah m , dia berkata: “Bila Rasulullah || takbir 
dalam shalat, maka beliau diam sejenak sebelum membaca 
(surat al-faatihah), kemudian aku bertanya: ‘ Wahai Rasulullah 
aku melihat engkau diam diantara takbir dan bacaan (surat 
al-faatihah), apakah yang engkau ucapkan?’. Beliau menjawab: 
‘Aku membaca: 



flUlj gtkJlj 


‘Allaahumma baa’id bainii wa baina khathaayaaya kamaa 
baa’adta bainalmasyriqi walmaghribi, Allaahumma naqqinii 
min khathaayaaya kamaa yunaqqats tsaubul abyadhu minad 
danasi. Allaahummaghsilnii min khathaayaaya bits tsalji wal 
maa-i wal baradi’.” (MR. Bukhari, Muslim, dan Ashhaabus Sunan 


selain Tirmidzi) 


4. Isti adzah (membaca a’uudzu billaahi minasy syaithaanir 
rajiim) pada raka’at pertama. Allah berfirman: 


Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca A-Qur’an 
maka mohonlah perlindungan ke J ’ ’ * 
terkutuk. ” (Q5 An-Mahl: 98) 




























Fikih Shalot EMPAT MADZHAB 


225 


5. 


Ada juga riwayat dari Naff bin Jubair bin Muth’im dari 
ayahnya, dia berkata: 

“Aku mendengar Rasulullah j|§ dalam shalat sunnahnya meng- 
ucapkan: ‘Attaahumma innii a’uudzu bika minasy syaithaanir 
rajiim’.” 

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa sunnah hukumnya 
membaca isti’aadzah dalam setiap raka’at shalat fardhu mau- 
pun shalat sunnah. Sementara menurut ulama Malikiyah 
makruh membaca ta ’awwudz d alam shalat fardhu dan diper- 
bolehkan membacanya secara sirri dalam shalat sunnah. Hal 
itu berdasarkan hadits ‘Asiyah terdahulu yang di dalamnya 
terdapat kalimat ‘Rasulullah |§§ membuka shalatnya dengan 
takbir dan membaca ‘Alhamdulillaahi rabbit ‘aalamiin’. 

Begitulah, bacaan tersebut sunnah hukumnya dibaca secara 
sirri. Kecuali ulama Syafi’iyah yang mengatakan bahwa 
terdapat pilihan untuk membacanya secara pelan atau keras 
dalam shalat yang bacaannya keras. Riwayat tentang hal ini 
dari Abu Hurairah dari jalur yang dha’if{lemah). 

Ta’miin (membaca aamiin). Disunnahkan bagi orang yang 
shalat, baik sebagai imam maupun makmum untuk mem¬ 
baca ta’miin {aamiin) setelah membaca surat al-faatihah dan 
membacanya dikeraskan untuk shalat yang bacaanya keras 
dan diucapkan secara sirri dalam shalat yang bacaan shalat¬ 
nya sirri. Hal tersebut berdasarkan riwayat Dari Abu Hurairah 
dia berkata bahwa 

“Rasulullah s|§ ketika membaca ‘Ghairil maghdhuubi ( alaihim 
waladhdhaalliin’ maka beliau mengucapkan ‘aamiin’ sampai 
terdengar oleh orang yang mengirinya di shaffpertama. ” (HR. Abu 
Dawud dan ibnu Majah) 

Dalam lafazh lain disebutkan: 



“Hingga bacaannya terdengar oleh orang yang berada di shaff 
pertama dan masjid menjadi bergema dengan suara tersebut. ” (HR. 






Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


hakim, Baihaqi, dan dtehahihkan oleh Daruquthni dan berkata sanadnya 
hasan) 

Dari Wa’il bin Hujr, dia berkata: 

“Aku mendengar Rasulullah Hg membaca ‘Ghairil maghdhuubi 
‘alaihim waladhdhaalliin ’ kemudian beliau mengucapkan 
‘aamiin’ dengan memanjangkan suaranya.” (HR Ahmad, Abu 
Dawud dan dihasankan oieh Tirmidzi) 


Ketika makmum membaca ‘ aamiin ’ disunnahkan untuk 
bersamaan dengan imam, tidak mendahuhii dan tidak pula 
mengucapkannya belakangan. Dalilnya adalah riwayat dari 
Abu Hurairah , Rasulullah <§g bersabda: 




at r 


J-jC C* aJ 






“Apabila imam mengucapkan ‘aamiin’makaucapkanpula ‘aamiin’ 
sebab orang yang mengucapkannya bersamaan dengan para 
Malikat, maka diampuni dosanyayang telah lalu. ” (MR. Jama'ah) 


Lafazh ‘ aamiin ’ adalah do‘a yang berarti ‘Ya Allah kabul- 
kanlah’. 


Kecuali ulama Hanaliyah, menurut mereka kata ‘ aamiin ’ 
seharusnya diucapkan secara sirri, baik dalam shalat yang 
bacaannya keras (jahr) atau sirri. 

6. Membaca ayat al-Qur’an yang mudah setelah membaca surat 
Al-Fatihah. Bacaan tersebut walaupun satu ayat atau po- 
tongan dari ayat yang panjang pada dua raka’at pertama 
dalam shalat fardhu. Dan dalam setiap raka’at pada shalat 
sunnah. 

Dalam pandangan ulama Hanafiyah membaca ayat al- 
Qur’an setelah surat Al-Fatihah adalah wajib. Bacaan tersebut 
minimal tiga ayat yang pendek, atau dua ayat yang sedang, 
atau satu ayat panjang yang ukurannya sepadan dengan tiga 
ayat pendek. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam 
riwayat dari Abu Qatadah , dia berkata: 


jSSILjyi 







Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


227 


“Nabi H| dalam shalat zhuhurpada dua raka ’atpertama membaca 
al-fatiihah serta dua surat dan dalam dua raka ’at terakhir membaca 
ummul kitaab (Al-Fatihah). Dan terkadang kamijuga mendengar 
beliau membaca satu ayat. Beliau juga membaca surat yang 
panjang pada raka’at pertama dan tidak membaca surat yang 
panjangpada raka’at kedua. Begitu pula pada shalat ‘ashar dan 
shalatshubuh.” (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud) 


7. Mengeraskan bacaan pada dua raka’at shalat shubuh dan 
shalat Jum’at. Begitu pula pada dua raka’at pertama shalat 
maghrib, ‘isya’, dua shalat hariraya, shalat gerhana, dan shalat 
istitsqa'. Sedangkan bacaan pada shalat zhuhur dan ‘ashar 
membacanya secara sirri dalam setiap raka’at. Begitu pula 
pada satu raka’at terakhir shalat maghrib dan dua raka’at ter¬ 
akhir shalat ‘isya’. Adapun seluruh shalat sunnah selain yang 
tersebut, maka jika shalat sunnahnya pada siang hari maka 
bacaannya adalah sirri dan boleh memilih antara sirri atau 
jahr\ jika shalat sunnahnya pada malam hari, dan yang paling 
afdhal adalah tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu pelan. 
Hal tersebut berdasarkan riwayat bahwa pada suatu malam 
Rasulullah |g bertemu dengan Abu Bakar yang sedang shalat 
dengan melirihkan suaranya. Beliau juga bertemu dengan 
‘Umar yang sedang shalat dan mengeraskan suaranya. Ketika 
mereka berdua berkumpul bersama Rasulullah ||| beliau 
berkata: 


oS si jb cibdb 01 jy 4b bt b 
: Jlii cdb> tyj JU ci } db 0 ^ : Jli'j cAlbb ^ 

}Sj\ Jkj L? b JUiS .jUa4jl idlUjil C-laijI Ajjl b 

• y*i Jllj .bA 


“Wahai Abu Bakar, aku telah bertemu denganmu ketika engkau 
shalat dengan melirihkan suaramu?. ” Abu Bakar menjawab; 
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperdengarkan kepada 
Dzat Yang telah menyelamatkanku (Allah). ” Kemudian beliau 
berkata kepada ‘Umar: “Aku telah bertemu denganmu ketika 






uM3i 
gai 














228 


Fikih Shalcl EMPAT MADZHAB. 


engkaushalatdengan mengeraskan suaramu?” ‘Umarmenjawab: 
“Aku menghilangkan kantuk dan mengusir setan.” Kemudian 
Rasulullah jg| bersabda kepada Abu Bakar: “Wahai AbuBakar, 
keraskanlah sedikit suaramuDan berkata kepada ‘Umar: 
“Wahai ‘Umar pelankanlah sedikit suaramu." (HR Ahmad dan 

Abu Dawud) 

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka bacaan/b/'/r clan 
sirri mempunyai tempat tersendiri. Dan penempatan bacaan 
jahr pada shalat yang jahr dan sirri pada shalat yang sirn 
hukumnya wajib bagi imam dan sunnah bagi selain imam. 

8. Mengucapkan Takbiiratul Intiqaal (takbir perpindahan dari 
satu gerakan shalat kepada gerakan lainnya) setiap kali 
bangkit, turun, berdiri, dan duduk. Kecuali ketika bangkit 
dari ruku’ maka mengucapkan ‘sami’allaahu liman hamidah, 
rabbanaa wa lakal hamdU Hal ini berdasarkan riwayat dari 
Abu Hurairah , dia berkata: 

“Apabila Rasulullah 0, berdiri untuk shalat, maka beliau takbir 
ketika akan berdiri, kemudian takbir ketika akan ruku’, kemudian 
mengucapkan ‘SamVallaahuliman hamidah’ ketika mengangkat 
bahunya dari ruku’. Kemudian setelah dalam keadaan berdiri 
beliau mengucapkan 'Rabanaa lakal hamd’ sebelum sujud, lalu 
beliau mengucapkan ‘Allaahu Akbar ’ ketika bergerak menuju 
sujud, kemudian takbir ketika mengangkat kepalanya, lalu takbir 
ketika bangkit dari duduk (untuk mengerjakan) raka’at kedua. 
Beliau melakukan hal itu sampai selesai shalat. Abu Hurairah 
berkata: Beginilah shalat beliau sampai beliau berpisah dengan 
dunia (wafat).” { HR. Ahmad, Buhhari, Muslim, dan Abu Dawud) 

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud m, dia berkata: 

“Aku telah melihat Rasulullah H takbir pada setiap kali turun, 
bangkit, berdiri, dan duduk." (HR. Ahmad, Hasa'I, dan Tirmidzi yang 
juga menshahlhhannya) 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa takbiratul intiqaal 
seluruhnya adalah wajib, selain takbir yang dilakukan oleh 








229 


____Rkih Shalat EMPAT MADZHAB 

masbuq (orang yang datang belakang dalam shalat jama ’ah) 
yang menemui imam dalam keadaan ruku’, maka takbimya 
sunnah. 

9. Tatacara ruku' . Yang wajib dalam ruku' adalah sekedar 
mencondongkan badan, sekira kedua tangan sampai pada 
kedua lutut. Akan tetapi sunnah di dalamnya mensejajarkan 
kepala, memegang lutut dengan kedua tangan sembari me- 
renggangkan kedua sisinya, merenggangkan jemari tangan 
di atas lutut dan betis, serta meratakan posisi punggung. Dari 
‘Uqbah bin ‘Amr W >., dia berkata bahwa dia ruku ! dengan 
merentangkan kedua tangannya dan meletakkannya di atas 
kedua lututnya, merentangkan jemari tangannya dari bentuk 
lututnya, kemudian berkata: “BeginilahakumelihatRasulullah 
j|| shalat.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan tlasa'i) 

Dari Aisyah , dia berkata: 

“Apabila Nabi H§ ruku’ maka beliau tidak meninggikan kepala 
dan tidak pula merendahkanya, tetapi diantara keduanya. (HR. 
Muslim) 

Dari ‘Ali , dia berkata: 

“Bila Rasulullah 5§§ ruku’, jika diletakkan segelas air di atas 
punggungnya maka air itu tidak tumpah. ’’ (HR. Ahmad dan Abu 
Dawud) 

10. Dzikir ketika ruku' . Ketika ruku' disunnahkan berdzikir 
dengan lafzh * subhaana rabbiyal ‘azhiim ’ bisa juga ditambah 
‘wa bihamdih'. Hal ini berdasarkan riwayat dari ‘Uqbah bin 
‘Amir, dia berkata: 

“Ketika turun ay at Jasabbih bismi rabbikal ‘azhiim’ (QS. Al- 
Waaqi’ah: 96) maka Nabi |f§ berkata kepada kami: ‘Letakkanlah 
(bacalah tasbih itu)pada ruku’kalian’.” (MR. Ahmad, Abu Dawud, 
dan lainnya dengan sanad yang kuat) 

Dari Hudzaifah, dia berkata: 














230 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Suatu ketika aku shalat bersama Rasulullah H| maka beliau 
mengucapkanpada ruku’nya ( subhaana rabiyal ( azhiim’.” (MR. 
Muslim dan Ashhabus 5unan) 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa membaca bacaan 
tasbih tersebut pada ruku’ hukumnya wajib, sesuai dengan 
perintah yang terdapat dalam hadits ‘Uqbah di atas. 

11. Membaca dzikir ketika bangkit dari ruku’ dan i’tidal. Bagi 
orang yang shalat, baik sebagai imam ataupun shalat 
sendirian disunnahkan mengucapkan ‘ sami’allaahu liman 
hamidah' ketika sedang bangkit dari ruku’ dan mengucapkan 
‘rabanaa wa lakal hamd atari 'Allaahumma rabanaa wa lakal 
hamd’ ketika telah berdiri tegak dari ruku'. Demikian pula 
bagi makmum disunnahkan melakukan hal yang sama 
menurut ulama Syafi’iyah. Hal ini berdasarkan riwayat dari 
Abu Hurairah 03 , dia berkata: 

“Nabi *§§ mengucapkan ‘Sami’allaahu liman hamidah’ ketika 
mengangkatpunggungnya dari ruku’, kemudian ketika telah berdiri 
mengucapkan ‘Rabbanaa wa lakal hamd’. (HR. Ahmad, Bukhari, 
dan Muslim) 

Dari Anas W>. dari Nabi 3|§ bahwa beliau bersabda: 


“Apabila imam mengucapkan ‘Sami’allaahu liman hamidah’ 
maka ucapkanlah ‘Allaahumma rabbanaa wa lakal hamd’. ” (MR. 
Bukhari) 


Dari Abu Hurairah 03, Nabi $1! bersabda: 

jiij fe iij ifj J4L1 -jjji iif- y- fey jii di 

fe 1) 'jA£, aSdbUi jy 


“Apabila imam mengucapkan ‘Sami’allaahu liman hamidah’ 
maka ucapkanlah ‘Allaahumma rabbanaa wa lakal hamd’, sebab 
orang yang ucapannya berbarengan dengan ucapan Malaikat maka 
diampuni dosanyayang telah lalu. ” (MR, Ahmad dan lainnya) 

Boleh juga menambahkan bacaan yang bacaan tersebut 


, fialfcl 




- xt \-§p 















231 


__Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB 

memangberangkat dari Rasulullah Ifgjika shalatnya munfarid 
(sendiri), atau sebagai imam dalam shaiat herjama’ah. Berikut 
ini kami jelaskan sebagian diantara bacaan tambahan tersebut. 

Dari Rifa’ah bin Rafi’, dia berkata: 

“Suatu hari kami shaiat di belakang Rasulullah HI, ketika 
Rasulullah Hg mengangkatkepala dari ruku’maka beliau meng- 
ucapkan ‘Sami’allaahu liman hamidahKemudian seseorang di 
belakangnya mengucapkan: ‘Rabbanaa wa lakal hamdu hamdan 
katsiiran thayyiban mubaarakan fiih Ketika Rasulullah selesai 
beliau bertanya: ‘Siapa yang mengucapkan kalimat tadi?’. Laki- 
laki tersebut menjawab: ‘Saya wahai Rasulullah’. Kemudian 
Rasulullah H| bersabda: ‘Sesungguhnya aku telah melihat sekitar 
30 Malaikat yang berebut untuk menjadi yang pertama kali 
menulisnya’.” (MR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, dan Malik) 

Dari ‘Ali W >, dia berkata: 

‘‘Rasulullah |jj§ apabila bangkit dari ruku ’nya beliau mengucapkan 

‘Sami’allaahu liman hamidah rabbanaa wa lakal hamdu mil- 
us samaawaati wal ardhi wa maa bainahumaa wa mil-u maa 
syi’taminsyai’in ba’d’. (MR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi) 

Dari Abu Sa’id Al-Khudri all, dia berkata: 

“Apabila Rasulullah s|§ mengucapkan ‘Sami’allaahu liman 
hamidah ’ beliau mengucapkan ‘Rabbanaa wa lakal hamdu mil- 
us samaawaati wa mil-ulardh maa syi’ta min syai’in ba’d, ahluts 
tsanaa-i wal majdi ahaqqu maa qaalal ( abdu wa kullunaa laka 
‘abdun. Laa maani’a litnaa a’thaita wa laa mu’thii limaa mana’- 
ta, wa laayanfa’u dzaljaddu minkaljadd’. ” (MR. Muslim, Ahmad, 
dan Abu Dawud) 

Hadits Abu Sa’id tersebut dipandang sebagai yang terbaik 
oleh ulama Syafi’iyah. 

12. Posisi ketika turun menuju sujud dan bangkit dari sujud. 
Disunnahkan ketika turun menuju sujud dengan bertumpu 
pada lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan barn 











232 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


kemudian wajah. Hal tersebut sebagaimana riwayat dari 
Wa’il bin Hujr, dia berkata: 

“Aku melihatNabi ||§ ketika sujud maka beliau meletakkan kedua 
lutut beliau terlebih dahulu baru kedua tangan. ” (MR. Ashhaabus 
5unan) 


Dari Anas ggfo, dia berkata: 

“Aku melihatRasulullah H§ turun (ketika sujud) sarnbil mengucap- 
kan takbirhingga mendahulukan kedua lututnya daripada kedua 
tangannya. ” (HR Daruquthni, Baihaqi, dan HaKim) 

Kecuali ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa disunnah- 
kan mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut ketika 
turun untuk sujud. Mereka bersandar pada dalil dari Abu 
Hurairah W >, dia berkata: “Rasulullah ||g bersabda: 


£4 jJ\ U % US' 3^ % \l[ 


Apabila salah seorang kalian sujud maka jangan menderum seperti 
unta yang menderum, maka letakkanlah kedua tangan sebelum 
kedua lutut’.” (MR. Ashhaabus 5unan) 

Adapun ketika bangkit dari sujud, maka menurut ulama 
Hanafiyah dan Hanabilah mengangkat wajah terlebih 
dahulu, kemudian kedua tangan selanjutnya kedua lutut 
sebagai kebalikan dari ketika turun menuju sujud. Sementara 
itu ulama Syafi’iyah dan Malikiyah mengatakan bahwa 
ketika bangkit dari sujud dengan mendahulukan kedua lutut 
daripada kedua tangan dan berdiri dengan bertumpu pada 
kedua telapak tangan. 

13. Tatacara sujud. Bagi orang yang sujud disunnahkan untuk 
memperhatikan beberapa hal berikut: 

Pertama, meletakkan hidung, kening, dan kedua tangannya 
di tanah sembari merentangkan kedua tangan pada kedua 
sisi. Hal tersebut sebagaimana tertera dalam riwayat dari Wa¬ 
il bin Hujr: 






















233 


__Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

“Nabi ketika sujud beliau meletakkan keningnya di antara 
kedua tangannya sembari merenggangkan kedua ketiaknya. ” (HR. 
Abu Dawud) 

Sebagai tindak lanjut dari hadits ini, maka ulama Malikiyah 
dan Hanafiyah berpendapat bahwa ketika sujud sunnah 
meletakkan kening di antara kedua tangan. 

Adapun menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah sunnah- 
nya adalah kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu 
ketika sujud. Mereka mendasarkan pendapat pada dalil dari 
Abu Hamid, (dia berkata): 

“Nabi j|§ ketika sujud meletakkan hidung dan keningnya ke tanah 
dan menjauhkan kedua tangannya dari keningnya serta meletak¬ 
kan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. ” (HR. 
Ibnu Khuzaimah dan Tlrmidzi. Dia mengatakan hadits ini hasan shahih) 

Kedua, membuka telapak tangan dan merapatkan jemari 
tangan. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Hakim dan Ibnu 
Hibban: “Bahwa Nabi H§ ketika ruku’ merentangkanjemari- 
nya dan ketika sujud merapatkan jemarinya. 

Ketiga, menghadapkan ujung jemari tangan ke arah kiblat 
dari Abu Humaid (dia berkata): 

“Nabi •§§ ketika meletakkan kedua tangannya tidak merentangkan 
dan tidak pula merapatkannya dan beliau menghadapkan ujung 
jemari kedua kakinya ke arah kiblat. ” 

14. Ukuranlama sujud dan dzikir-dzikir di dalamnya. Ketika sujud 
disunnahkan mengucapkan 'Subhaana rabbiyal a’laa'. Hal 
ini berdasarkan riwayat dari ‘Uqbahbin Amir ’Mk , dia berkata: 

“Ketika turun ay at ‘Sabbihisma rabbikal a’laa’ (QS. Al-A’la: 1) 
Rasulullah sg berkata kepada kami: “Letakkanlah (bacalah tasbih 
itu)pada sujud kalian.” (MR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan 
hakim, sanadnya kuat) 

Dari Hudzaifah, dia berkata: A 






















234 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

“Nabi H§ dalam sujudnya mengucapkan ‘Subhaana rabbiyal 
a’laa’. (MR. Jarna'ah seiain BuKhari. imam Tirmidzi mengatakan hadits 
ini hasan shahih) 

Lafazh tasbih sebaiknya diucapkan minimal tiga kali ketika 
ruku' dan sujud. Kecuali nlama Hanabilah yang berpendapat 
bahwa membaca lafzh tasbih tersebut hukumnya wajib. 

15. Sifat duduk antara dua sujud. Ketika duduk antara dua sujud 
disunnahkan duduknya dengan membentangkan kaki, yaitu 
menekuk kaki kiri dan membentangkannya kemudian duduk 
di atas kaki tersebut serta menegakkan telapak dan tumit 
kaki kanannya serta menghadapkan ujung jari kaki ke arah 
kiblat. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari ‘Aisyah !®g, 
dia berkata: 

“Nabi H§ membentangkan telapak kaki kirinya dan menegakkan 
telapak kaki kanannya. ” (Muttafaqun 'aiaih) 

Dalam hadits Abu Hamid yang bercerita tentang sifat shalat 
Nabi H§juga disebutkan ‘kemudian beliau membentangkan 
telapak kaki kirinya dan duduk di atasnya, kemudian beliau 
duduk hingga setiap tulang kembali pada posisinya, lalu 
beliau bergerak menuju sujud.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan 
Tirmidzi yangjuga menshahihkannya). 

Kecuali ulama Malikiyah, menurut pendapat mereka disun¬ 
nahkan duduk iq’a, yaitu duduk dengan membentangkan 
kedua telapak kaki dan duduk di atas tumitnya. Hal tersebut 
berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu ‘Abbas 
ditanya tentang duduk iq’a di atas kedua tumit, maka dia 
menjawab: “Duduk tersdbut adalah sunnah Nabimu.” (MR. 
Musiim). Dalam riwayat lain disebutkan dari Thawus, dia 
berkata: 

“Aku melihat ‘Ubadalah -yaitu ‘Abdullah bin ‘Abbas, Abdullah 
bin ‘Umar, dan Abdullah bin Zubair- melakukan duduk iq’a.” 
(MR. Baihaqi Al-Mafizh berkata hadits ini sanadnya shahih) 



il a 

















235 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

16. Berdo'a di antara dua sujud menurut ulama Syafi’iyah dan 
Hanabilah, bahkan menurut ulama Hanabilah membacanya 
adalah wajib. Lafazhnya adalah ‘ rabhighfirlii’ dan boleh pula 
dibaca lebih dari satu kali. Sebagaimana disebutkan dalam 
riwayat dari Hudzaifah 3 ®: 

“Nabi ketika beroda diantora dua sujud mengucapkan ! Rabhigh¬ 
firlii, rabbighjirUi’ (Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku; 
wahai Rabbku ampunilah dosa-dosaku). ” (NR Nasa'i dan Ibnu Majah) 

Dari Ibnu ‘Abbas 1®, dia berkata: 

“Nabi j|§ ketika berada diantara dm sujud mengucapkan ‘Allaahutn- 
maghfirlii warhatnnii wa ‘aafinii wahdinii warzuqnii’ (Ya Allah, 
ampunilah dosa-dosaku, sayangilah aku, maafkanlah kesalahan- 
ku, berilah akupetunjuk, dan berilah aku rezeki). ” (MR Abu Dawud) 

Dalam riwayat Tirmidzi terdapat kata ‘ wajbumii ’ mengganti- 
kan posisi kata ‘wa Aafinii' pada hadits di atas. Dalam 
pandangan ulama Syafi’iyah lafazh ini adalah yang terbaik. 

17. Duduk istiraahah menurut ulama Syafi’iyah. Duduk istiraahah 
adalah duduk sejenak yang dilakukan oleh orang yang shalat 
setelah selesai melakukan sujud kedua pada raka’at pertama 
sebelum bangkit menuju raka’at kedua. Begitu pula sebelum 
bangkit menuju raka’at yang keempat. Mereka berpegang 
pada riwayat dari Abu Hamid As-Sa’idi W >., dia berkata 
dalam mensifati shalat Rasulullah ||§ setelah menyebutkan 
dua sujud, dia berkata: 

“Beliau takbir dan mengangkat kepalanya lalu membentangkan 
telapak kaki kirinya kemudian duduk di atasnya hingga seluruh 
mas tulang belakang kembali mapan, kemudian melakukan pada 
(raka’at)yang lain seperti halyang demikian.” (MR. Abu Dawud 
dan Tirmidzi) 

Sehubungan dengan duduk istiraahah juga terdapat dalam 
riwayat dari Malik bin Huwairits yang menyebutkan adanya 
duduk istiraahah. Hadits tentang duduk istiraahah tersebut 





236 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


masuk dalam hadits tentang shalat tasbih. Oleh karena itu 
kami akan menjelaskannya pada bab shalat tasbih. 

18. Sifat duduk tasyahhud. Ketika duduk pada tasyahhud awal 
disunnnahkan melakukan duduk iftirasy seperti ketika duduk 
antara dua sujud. Duduk iftirasy adalah duduk dengan 
menegakkan telapak kaki kanan dan duduk di atas telapak 
kaki kiri. Dan melakukan duduk tawarruk pada duduk 
tasyahhud akhir, kecuali dia akan melakukan sujud sahwi, 
maka duduknya adalah duduk iftirasy. Duduk tawarruk adalah 
duduk dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menge- 
luarkan ujung telapak kaki kiri dari bawah tulang kering kaki 
kanan serta duduk di atas pantat kirinya. Hal ini sebagaimana 
disebutkan dalam riwayat dari Abu Hamid, dia berkata 
dalam mensifati shalat Rasulullah 0: 

“Ketika beliau duduk pada dua raka’at (duduk tasyahhud awal) 
maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan telapak 
kaki kanannya, dan bila duduk pada raka’at terakhir, (telapak) 
kaki kirinya dimasukkan (ke bawah tulang kering kaki kanannya) 
dan beliau duduk dengan pantatnya. ’’ (MR. Bukhari) 

Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa disun- 
nahkan duduk iftirasy pads, setiap duduk dalam shalat. Mereka 
menyandarkan pendapat pada riwayat dari ‘Abdullah bin 
‘Umar US: 

“Dia telah ditanya tentang bagaimana engkau melihat Rasulullah 
melakukan (duduk dalam shalat)?. Diamenjawab: “Begini sembari 
menegakkan telapak kaki kanan dan membaringkan telapak kaki 
kirinya, meletakkan tangan kanan ke atas paha kaki kanan dan 
tangan kiri di atas paha kiri, serta memberi isyarat (menunjuk) 
dengan telunjuknya. ” (HR. Muslim) 

Disunnahkan pula meletakkan kedua tangan di atas kedua 
paha sembari meratakati ujung jemari tangan dengan kedua 
lutut. Mengepalkan jemari tangan kanan dan meluruskan 
telunjuk untuk berisyarat (mengacung) ketika membaca 
















237 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

syahadat. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara 
para ulama madzhab. Menurut ulama Hanafiyah jemari 
tangan kanan tidak digenggamkan ketika duduk dan meng- 
angkat telunjuknya dilakukan ketika mengucapkan huruf 
‘nafi’ (peniadaan). Yaitu ketika mengucapkan "laa” pada 
kalimat ‘laa ilaaha illallaah' . Mereka berpegang pada dalil 
hadits dari ‘Abdullah bin ‘Umar yang telah kami sebutkan 
sebelumnya. Di samping itu mereka juga berdalil dengan 
riwayat dari ‘Abdullah bin Zubair ^, dia berkata: 

“Apabila Rasulullah duduk tasyahhud maka beliau meletakkan 
tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya di 
ataspaha kirinya serta memberikan isyarat dengan telunjuknya 
danpandangan beliau tidak melampaui isyarat (telunjuk) itu.” 
(HR. Ahmad, Muslim, dan Masa'i) 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa j emari tangan dikepal- 
kan kecuali telunjuk dan ibu jari serta memberi isyarat 
dengan telunjuk sembari terus menggerakkannya ke kanan 
dan ke kiri dengan gerakan sedang. Mereka mendasarkan 
pendapat pada riwayat dari Wa’il bin Hujr: 

“Nabi mengepalkanjemarinya dan membentuk lingkaran (dengan 
jari tengah dan ibu jari) serta memberikan isyarat dengan telunjuknya 
kemudian mengangkat telunjuknya seraya berdo'a. ” (MR. Ahmad) 

Sementara itu menurut ulama Syafi’iyah adalah dengan 
mengepalkan tangannya dan meluruskan telunjuknya serta 
mengangkat telunjuknya ketika penetapan syahadah, yaitu 
ketika mengucapkan “ 1110 ” pada kalimat “ illallaah ” dantetap 
mengangkatnya tanpa menggerakkannya sampai berdiri ketika 
yang dilakukan adalah tasyahhud awal dan sampai salam 
ketika duduknya adalah tasyahhud akhir. Mereka berpedom- 
an pada riwayat dari Numair Al-Khaza’i W>., dia berkata: 

‘Aku melihat Rasulullah s|§ mengangkat jari telunjuknya dan 
membengkokkannya sedikit seraya berdo'a.” (MR. Ahmad, Abu 
Dawud, dan selainnya dengan sanad yang kuat) 








238 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Menurut ulama Hanabilah harus berisyarat dengan telunjuk- 
nya setiap menyebut Iqfzhul jalaalah (Allah) tanpa menggeiak- 
gerakkannya. Mereka bersandar pada riwayat Ibnu Zubair W >.: 

“Nabi 5§| berisyarat dengan telunjuknya apabila berdo'a tanpa 
menggerak-gerakkanya. ” (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih) 

19. Tasyahhud awal. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah 
tasyahhud awal adalah wajib. Mereka berdalil dengan riwayat 
dari ‘Abdullah bin Buhainah : 

“Nabi jl§ bangkit untuk shalat zhuhur yang di dalamnya ada 
beberapa kali duduk, ketika shalatnya selesai maka beliau sujud 
dua kali dengan bertakbir dalam setiap sujudnya dan beliau duduk 
sebelum salam. Orang-orang kemudian sujud bersamanya di tempat 
dia lupa duduk. ” (HR. Jama'ah) 

Disunnahkan pula mempercepat duduk pada tasyahhud 
awal, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari ‘Abdullah 
bin Mas’ud W >, dia berkata: 


“Apabila Nabi «§g duduk pada dua raka’at pertama seolah-olah 
beliau (sedang duduk) dia atas bara yangpanas. ” (MR. Perawi yang 
iima dan dihasanhan oleh Tirmidzi) 


20. Bershalawat kepada Nabi ||§ pada tasyahhud akhir. Menurut 
ulama Hanabilah dan Syafi’iyah bershalawat kepada Nabi H§ 
pada tasyahhud akhir adalah fardhu, sebagaimana telah kami 
sebutkan terdahulu pada bab fardhu-fardhu shalat. Sedang- 
kan bershalawat kepada keluarga Nabi Jg§ adalah sunnah. 
Ulama Syafi’iyah juga mengatakan bahwa shalawat kepada 
Nabi j§§ pada tasyahhud awal adalah sunnah juga. Dalil mereka 
tentang hal ini telah kami ungkapkan pada bab fardhu-fardhu 
shalat. berikut ini beberapa tambahan dari hadits yang telah 
lalu tersebut. Dari Ka’b bin ‘Ujrah ^, dia berkata: 


ijii 3^ tUli- jl 5 <dJ! Jll bis 

Jmo* dlit y) JT c~JU« llif J7 















Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


ji\ J1 C*ijlj £sT -t-i*-* JT -U^t. 4 iJjlj 


* - a ✓ 


i •**« 

dh 


“Kami bertanya: ‘Wahai Rasulullah sungguh engkau telah meng- 
ajarkan kepada kami bagaimana kami mendo ‘akan keselamatan 
kepadamu, lalu bagaimana caranya bershalawat kepadamu?. ” 
Beliau menjawab: “Ucapkanlah: ‘Allaahumtna shalli ‘alaa 
Muhammad wa ‘alaa aali Muhammad, kamaa shallaita { alaa 
aali Ibraahiitn, innaka hamiidun majtid. Allaahumma baarik 
‘alaa Muhammadin wa ‘alaa aali Muhammad, kamaa baarakta 
‘alaa aali Ibraahiim, innaka hamiidun tnajiid* (Ya Allah, 
limpahkanlah rahmat dan ampunan kepada Muhammad dan 
keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah melimpahkan 
rahmat dan ampunan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya 
Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia; Ya Allah, limpahkanlah 
berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, 
sebagaimana Engkau telah melimpahkan berkah kepada keluarga 
Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia).” 
(MR. Jama'ah) 


Dari Fudhalah bin ‘Ubaid, dia berkata: “Rasulullah #§ 
mendengar seorang laki-laki yang berdo'a dalam shalatnya 
dan tidak bershalawat kepada Nabi 5 g§, maka Nabi Hg 
bersabda: “Diaterburu-buru.” Kemudian beliau memanggil 
laki-laki tersebut, kemudian beliau berkata kepadanya dan 
kepada lainnya: 


^ i*-) dl p Ajsi i_Qj bl 

L>. 


“Apabila salah seorang dari kalian shalat, maka mulailah dengan 
memuji Allah dan memuja-Nya, kemudian bershalawatlah kepada 
Nabi kemudian berdo’alah dengan do ‘a yang dia kehendaki’. ” 
(MR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yangjuga menshahihkannya) 

Hadits tersebut adalah sebagian dari hadits yang dijadikan 
dalil oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah terhadap tidak 
adanya fardhu bershalawat kepada Nabi i§ karena beliau ti- 













240 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


dak menyuruh laki-laki tersebut untuk mengulangi shalatnya. 


Selain itu dalil mereka diperkuat lagi dengan hadits Ibnu Mas’ud 
yang telah lalu yang di dalamnya setelah tasyahhud terdapat 
“kemudian pilihlah do‘a yang dikehendaki.” (MR. Jama'ah) 

21. Berdo'a setelah tasyahhud akhir sebelum salam dengan do‘a 
yang disukai untuk kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini 
berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas’ud : 

“Nabi ^ mengajarinya tasyahhud kemudian berkatapada akhir 
(kalimat)nya: “kemudian pilihlah do‘a yang dikehendaki.” (MR. 
Jama'ah) 

Do’a yang lebih afdhal adalah do‘a yang bersumber dari Nabi 
i|. Diantara do‘a-do‘a tersebut adalah riwayat dari Abu 
Hurairah ^, dia berkata: “Rasululah |g bersabda: 



Apabila salah seorang kalian selesai tasyahhud akhir, maka mohon 
perlindunganlah kepada Allah dari empat hal; beliau berkata: 
( Allaahumma innii a’uudzu bika min ( adzaabi jahannam, wa 
min f adzaabil qabri, wa min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa 
min syarri fitnatil masiihid dajjaal’ (Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepadamu dari siksa neraka Jahannam, dari siksa 
kubur, dari fitnah ketika hidup dan menjelang mati, dan dari 
buruknya fitnah Dajjal). ” (MR. Muslim) 

Dari ‘Aisyah @ (dia berkata): 



“Nabi IH berdo ‘a dalam shalatnya: “Allaahumma innii a’uudzu bika 
min f adzaabil qabri, wa a’uudzu bika min fitnatid dajjaali, 
wa a’uudzu bika minfitnatil mahyaa wal mamaati, Allaahumma 










Fikih Shalat EMPAi MADZHAB 


241 


a’uudzu bika mined ma’tsami wal maghratn (Ya Allah, sesungguh- 
nya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, aku. berlindung 
kepadamu darifitnah Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dati 
fitnah ketika hidup dan menjelang mati. Ya Allah, sesungguhnya 
aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan lilitan utang. 
(Muttafaqun 'alaih) 


Dari Ali 0i >, dia berkata: 

jJiSt Sjz Ci dp. 6Cd\ Ji fU \*l ® Ard air 
£!f % ^ # A ^ 


“Apabila Rasulullah 0 berdiri untuk shalat maka kalimat terakhir 
yang diucapkan diantara tasyahhud dan salam adalah: ‘Allaahutn- 
maghfirlii maa qaddamtu, wa tnaa akhkhartui, wa maa asrartu, wa 
maa a f lantu } wa maa asraftu, wa maa anta a’lamu bihii minnii, 
antal muqadd m, wa antal mu’akhkh r, laa ilaaha illaa anta 
(Ya Allah, ampunilahsemuadosaku, baikyang telah lain maupun 
yang kemudian, baik yang aku kerjakan secara sembunyi-sembunyi 
maupun terang-terangan, danyangEngkau lebih mengetahui dari- 
pada diriku sendiri; Engkaulah Dzat Yang Maha Menyegerakan 
danMahaMengakhirkan, tidak ada tuhanselain Engkau). ” (MR. Muslim) 

Dari Abdullah bin Arrir (dia berkata): 


J4UI ji : Jii t J % jiSi t&i gjJi : M J** ^ a' 

*5jIp j* dA*^ ^1 d*. JA\ jaL yj ult ollis (j) 


£c/zvwz Bakar telah berkata kepada Rasulullah 0: “Ajarilah 

aku sebuah do ‘ayang akupanjatkan dalam shalatku. ’’Rasul0 men- 
jawab: “Katakanlah: ‘Allaahumma imuizhalamtu nafsii zhulman 
katsiiran wa laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta , faghfirlii 
maghfiratan min Hndika warhatnnii innaka antal ghafuurur 
rahiim ’ (Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim kepada 
diriku sendiri, sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa 
kecuali harry a Engkau; maka berikanlah ampunan kepadaku dari 










242 


Fikih Shalai EMPAT MADZHAB 


sisi-Mu dan berilah aku rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang). ’’ (Muttafaqun 'alaih) 

22. Mengucap salam ketika berpaling ke kiri. Kecuali ulama 
Hanabilah, menurut mereka kedua salam adalah fardhu, 
sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. 

23. Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam hingga bisa 
melihat pundaknya Hal ini berdasarkan riwayat ‘Amir bin 
Sa’d dari ayahnya, dia berkata: 

‘‘Sesungguhnya aku melihat Nabi s§§ mengucap salam ketika 
berpaling ke kanan dan kirinya hingga nampak pipinya yang 
putih.” (HR. Ahmad, Muslim, dan lainnya) 

Setelah salam disunnahkan pula untuk berdzikir dengan 
dzikir-dzikir berikut ini: 


a. Istighfar tiga kali dan mengucapkan ‘ AUaahumma antas 
salaam. ... dst’. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Tsauban 
, dia berkata: 


c-jl ^isl jiiw-l 4 j5C» ^ Ei lil Aiil dj -**j Oli' 

r ij$&i cf-ydJi 


“Apabila Raslulullah ||§ selesai dari shalatnya maka beliau istighfar 
(memohon ampun) kepada Allah tiga kali lalu mengucapkan 
‘Allaahumma antas salaam, waminkas salaam, tabaaraktayaa 
dzal jalaali wal ikraam’ (Ya Allah, Engkaulah Dzat Pemberi 
keselamatan, dan dari-Mu-lah keselamatan; wahai Dzat Yang 
memiliki kebesaran dan kemuliaan). ” (MR. Jama'ah seiain Bukhari) 


Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan bahwa Walid ber¬ 
kata: “Aku bertanya kepada Al-Auza’i: ‘Bagaimana istighfar 
itu?’ Walid berkata: ‘Dia menjawab: ‘ Astaghfirullaah, astagh- 
firullaah’. 

b. Membaca ayat Kursi dan ayat Mu’awwidzaat (al-Ikhlas, an- 
Naas, dan al-Falaq) sebagaimana tersebut dalam hadits dari 
Abu Umamah W >., Nabi |§§ bersabda: 












B 


Fiklh Sholat EMPAT MADZHAB 


243 


o >Ji of $1 °o* P*° lP S* ^Slr^ 'j 5 Or* 

“Siapa yapg membaca ayatKursipada setiap selesai shalat, maka 
setelah mati diapasti masuksurga.” (HR. Hasa'i dan Thabarani) 

Dari ‘Ali m, Nabi it bersabda: 

“Siapa yang membaca ayat Kursi setiap kali selesai shalat wajib 
maka dia senantiasa berada dalam lindungan Allah sampai 
bertemu waktu shalat yang lainnya.” (HR. Thabarani dengan 5anad 

hasan) 

Dari ‘Uqbalibin Amir, dia berkata: 

“Rasulullah 0 pernah menyuruhku membaca mu’awwidzaat 
(surah al-Ikhlash, an-Naas, dan al-Falaq).” (m. Ahmad, Abu Dawud 
dan selainnya) 

c. Membaca Tasbih, Tahmid, Takbir, dan selainnya yang diterang- 
kan oleh hadits dari Abu Hurairah W >, Nabi it bersabda: 

iii <pr f </>> 'ir p 

\ yi iii s «LJi (-CJ JiSj Ojiljj oyjtij 

oij oyi ^ JS' j* yj ^ ^ ^ ^-r 

>4 -iD & 

“Siapa yang bertasbih kepada Allah (Subhaanallaah) setiap kali 
selesai shalat sebanyak 33 kali, memuji Allah (AlhamduliUaah ) 
33 kali, takbiir kepada Allah (Allaahu akbar) 33 kali maka. 
semuanya berjumlah 99 kali kemudian disempurnakan menjadi 
100 dengan mengucapkan: ‘Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa 
syariikalah, lahul mulku wa lahulhamdu wa huwa e alaa kulli 
syaiHn qadiir’, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya 
sebanyak buih dilautan’.” (MR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud) 

Dari Ka’b bin ‘Ujrah dari Rasulullah 0, beliau bersabda: 

bjyij IaA py£* & £ Or^^ vyN ^ cACZA 

i'jjfc o JStj g°Jj lAAA jpAj 


P^NlfP 


»• w « 11 «!■ 


ffvfil 










244 


Fikih Shalot EMPAT MADZHAB 


“Berbagai siksa tidak akan mengenai orang yang mengucapkan 
atau orang yang melakukannya setiap kali selesai shalat fardhu, 
(yaitu mengucapkan); tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 
33 kali. ” (HR. Muslim) 

d. Membaca: Allaahumma a’innii ‘alaa dzikrika wa syukrika 
wa husni Hbaadatik’. 

Dari Mu’adz bin Jabal 03 : 


f *1'-' h-' (l * , ■?.' si - '■ - l at « a, " i 

.iU* <u Jus c L :JU ^ oJu Jlpi g|i -III 01 

JS' -5 iOi L' dJL^f :J15 ,d4' ^ ill 3^0 G , % 


i-XoCp- jj—iijiri ^ps 01 o*>C» 

* * * - * # 


“Suatu ketikaNabi #§ meraih tangannya kemudian bersabda: “Wahai 
Mu ’adz, Aku menyayangimu. ”Mu ’adz menjawab: “Demi ayahku, 
engkau, dan Ibuku wahai Rasulullah aku juga menyayangimu. ” 
Rasulullah |f§ bersabda: ‘Aku berpesan kepadamu wahai Mu ’adz, 
setiap selesai shalat jangan engkau lewatkan untuk membaca: 
Attaahumma aHnnii ‘alaa dzikrika wa syukrika wa husni Hbaa- 
datik”. (MR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya dengan sanad hasan) 


e. Membaca: ‘Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah ... 
dst’, dan *Allaahumma laa maani’a Hmaa a’thaita ... dst’. 
Sebagaimana tertera dalam hadits dari Mughirah bin 
Syu’bah 

iljj-i Si a&I ill S jOH JY ^ Jji 1 015"ill "..ill of 
Hj c-Iks H Si j^fUl jiJj JS" Js- y>j ilkll dillil aJ ia! 

-bsJl db> AsJl li C-JC-* 111 


“■Setiap kali Nabi |§§ selesai shalat wajib, beliau membaca ‘Laa 
ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahulmulku wa lahul 
hamdu, wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir, Allaahumma laa 
maani’a limaa a’thaita, wa laa mu’thiya limaa mana’ta, wa 
laa yanfa’u dzal jaddu minkal jadd’ (Tiada tuhan selain Allah 
semata, tiada sekutu bagi-Nya, kepunyaan-Nya lah segala kerajaan 
danpujian, danDia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak 








Fikih Sholat EMPAT MADZHAB 


245 


ada sesuatu pun yang dapat menahan apa yang Engkau beri, dan 
tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi apa yang Engkau tahan. 
Tidak akan bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya 
(kecuali iman dan amal shalih), karena hanya dari-Mu lah 
kekayaan itu berasal).” (HR. Ahmad, BuKhari, dan Muslim) 

f. Menambah H?ikir tersebut di atas khusus pada waktu setelah 
shalat shubuh danmaghiib. Diantara tambahan tersebut adalah. 

Pertama, membaca ‘Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa 
syariikalah ... dst. sepuluh kali. 

Dari ‘Abdurrahman bin Ghanm, bahwa Nabi j|§ bersabda. 
asi! *§1 ill N ilri ^-> 01 J 

'K- Vp'. J, dj£-\ ZX\ % £$ A<i Z&J 

> & <oud > i-o & Si Ur *£ > > .p 

« 0>J o* 

SCJ> ^iSl Jiaif ^ StjX ^) s UU 

Jii Lf Jj4> j 

“Siapa yang sebelum beranjak dan menggerakkan kakinya setelah 
shalat maghrib dan shubuh membaca ‘Laa ilaaha illallaahu wahdahu 
laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hatnd, biyadihil khaiir, 
yuhyii wayutniitu, wa huwa *alaa kulli syaiHn qadiit (Tidak ada 
tuhan selain Dia semata, tiada sekutu baginya; milik-Nya lah segala 
kerajaan danpujian, ditangan-Nya lah segala kebaikan, Yangmeng- 
hidupkan dan Yang mematikan; dan Dia berkuasa atas segala sesuatu) 
sepuluh kali, maka dalam setiap kali bacaan akan ditulis sepuluh 
kebaikan dan dihapuskan sepuluh keburukan, diangkat derajatnya 
sepuluh kali, dipelihara dan segala halyangdibencinya, dipelihara 
dari (keburukan) setan yang terkutuk, dan tidak ada satu dosapun 
yang akan didapatinya selain dosa syirik. Dia termasuk tnanusia 
yangpaling utama, dan tidak ada orang lain yang telah lebih utama 
darinya kecuali orang yang membaca dzikir tersebut dengan 
bilangan yang lebih banyak lagi. ” (HR. Ahmad. Dalam riwayatTirrnidzi 
ada hadits sejenis dengan tidaK memasuKKan Kata 'biyadihil Khaiir) 




7 W 


jjj vsi. 
















246 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Kedua, mohon perlindungan dari siksa neraka dan mohon 
dimasukkan ke dalam surga, masing-masing tujuh kali. Dari 
Muslim bin Harits dari ayahnya, dia berkata: “Rasulullah 
pernah berkata kepadaku: 


°ca i csi ^ j 2 * (yA ij»i 

'Mj O? 'j'jP? ib Ji-} JP 4^ ibi &>ji D? ii 

si*.,";*, f *! s>f,s., . ^ r -f -r.; »ir ,«.?- 

p^ill <uiJl 4JC.I p-fUl tai-( j*i>j 01 j_4 Jjb i— >jYA\ c-J-^ 5 

iU L5T ilL; ihU ^ Ot ^ o»> £. j& a* jA 

<yi b'jpr 


‘Apabila engkau selesai shalat shubuh, maka sebelum engkau berbicara 
dengan orang lain bacalah ‘Allaahumma ajirnii tninan naar (Ya 
Allah, selamatkanlah aku dari siksa api neraka)’tujuh kali, maka 
jika engkau mati pada hari itujuga, Allah akan menetapkanmu 
(sebagai orangyang) selamat dari api neraka. Dan apabila engkau 
shalat maghrib maka sebelum engkau berbicara dengan orang lain 
bacalah Allaahumma innii as-alukal jannah, Allaahumma 
ajirnii minan naar (Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepadamu (kenikmatan) surga. Ya Allah, selamatkanlah aku dari 
siksa api neraka)’, tujuh kali. Maka jika engkau mati pada malam 
itu juga, Allah akan menetapkanmu (sebagai orang yang) selamat 
dari api neraka’.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 

Bila ingin mendapat tambahan dzikir yang lebih banyak lagi, 
maka pembaca saya sarankan untuk membaca buku ‘Al- 
Adzkaad karya Imam Nawawi. 

24. Membaca qunut pada shalat shubuh menurut ulama MaliM- 
yah dan Syafi’iyah. Mereka berdalil dengan riwayat dari Ibnu 
‘Abbas H!, dia berkata: 











247 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

“Rasulullah <§§ telah mengajari kami sebrnh do ‘a yang kami baca- 
kan ketika qunutpada shalat shubuh: ‘Allaahumtmhdiniifii man 
hadait, wa ‘aafiniifiiman f aafait, wa tawallaniifii man tawal- 
lait, wa baarikliifiimaa a’thait, wa qiniisyarra maa qaadhait, 
fa’innakataqdhiiwalaayuqdhaa ‘alaik, wainnahuulaayadzittu 
man waalait, wa laaya’izzu man ‘aadait, tabaarakta rabbanaa 
wa ta’aalait, wa shallattaahu ‘alan nabiyyiMuhammadin’(Ya 
Allah, berikanlah akupetunjuk, sebagaimana Engkau telah mem- 
beripetunjukkepada hamba-hamba-Mu; berikanlah aku kesehatan 
sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan kepada hamba- 
hamba-Mu; berikanlah kepadaku perlindungan, sebagaimana 
Engkau telah memberikan perlindungan kepada hamba-hamba- 
Mu; berikanlah berkah atas apa yang telah Engkau berikan 
kepadaku; lindungilah aku dart kejahatan yang telah Engkau 
tetapkan, karena hanya Engkaulah yang dapat menetapkan 
sesuatu, tidak ada yang berkuasa selain Engkau; sesungguhnya 
tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, dan 
tidak akan mulia orang yang telah Engkau musuhi; Maha suci 
Engkau wahai Rabb-ku, lagi Mahatinggi; semoga rahmat selalu 
dilimpahkan kepada nabiMuhammad).” (HR. Balhaqi) 

Hadits sejenis juga ada dalam riwayat Hakim dari Abu 
Hurairah dari Anas, dia berkata: 

“Rasulullah s|§ tidak pernah meninggalkan qunut pada shalat 
shubuh hingga beliau wafat. "(HR. Ahmad, Bazzar, Daruquthni, Baihaqi, 
dan Hakim yangjuga menshahihkannya) 

Waktu membaeanya adalah setelah ruku’ pada raka’at 
terakhir. Berdasarkan riwayat: 

Dari Anas, ketika dia ditanya apakah Nabi i|| membaca qunut 
pada shalat shubuh. Diamenjawab: “Ya.” Ditanya lagi: “Setelah 
ruku’atausebelum ruku’?.’’Anasmenjawab: “Setelahruku’.” (HR. 
Jama'ah selain Tirmidzi) 

■ HAL HAL YANG MAKRUH DALAM SHALAT 

Hal-hal yang makruh dalam shalat adalah meninggalkan 















Fiklh Shalat EMPAT MADZHAB 


sunnah-sunnah dan dzikir-dzikir yang telah kami sebutkan 
sebelumnya dan ditambah dengan hal berikut ini: 

1. Bermain-main kecil dengan pakaiannya atau badannya 
kecuali karena keadaan mendesak, maka melakukannya 
ketika itu tidak makruh. Dari Mu’aiqib, dia berkata: 

“Aku bertanya kepada Nabi H§ tentang mengusap-usap kerikil 
ketika shalat. Beliau menjawab: “Jangan engkau mengusap-usap 
kerikil ketika shalat, jika engkau harus melakukannya, maka 
usaplah sekali saja. ” (MR. Jama'ah) 

2. Menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa ada kepentingan. Dari 
‘Aisyah , dia berkata: 

“Aku bertanya kepada Rasulullah j§§ tentang menoleh ketika 
shalat. Beliau menjawab: ‘Hal itu termasuksalah satu dari banyak 
tipuan setan dalam shalat seorang hamba ’. ” (HR. BuKhari) 

3. Tergesa-gesa dalam shalat. Dari Abu Hurairah W >., dia berkata: 


“Rasulullah j§g melarang perbuatan tergesa-gesa dalam shalat. ” 
(MR. Abu Dawud) 


4. Menjalinkan jemari ketika shalat. Larangan tersebut berdasar- 
kan peristiwa bahwa Nabi j|§ pernah melihat seorang laki- 
laki yang menjalinkan jemarinya dalam shalat, maka beliau 
melepaskan (jalinan) jemarinya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

5. Memandang ke atas. Dari Abu Hurairah W>. bahwa Nabi 
S§§ bersabda: 


°^JC4 jf j flllJl Jl °^jd4 'o flyf £23 


“Hendaknya berhentilah merekayangselalu mengangkatpandang- 
annya ke langit ketika shalat, atau akan kami hilangkanpandang- 
an mereka (dibutakan)." (MR Ahmad, Muslim, dan tlasa'l) 


6. Melihat sesuatu yang menyita perhatian dan melalaikan hati. 
Dari ‘Aisyah ggg: 









Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


249 


yang bergambar, maka beliau bersabda: “Gambargatnbar ini menyita 
perhatianku, bawalah kain ini kepada Abu Jahm dan bawakanlah 
kepadakupakaianpolostanpagambar.” (HR. Buhhari dan Muslim) 

7. Menutupi mulut dan menjulurkan selendang pada kedua 
pundak hingga kedua tangan tertutupi. Dan Abu Hurairah 
W >., dia berkata: 

“Rasulullah #g melarang menjulurkan selendang pada kedua 
pundak hingga tangannya tertutupi dalam shalat dan (beliau juga 
melarang) seseorang menutupi mulutnya (ketika shalat) " (MR. 
Perawi yang lima, hakim berkata hadits ini shahih dari jaiur Muslim) 

Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka menjulurkan 
selendang pada kedua pundak adalah sunnah, bahkan sun- 
nah mu ’akkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) bagi imam 
masjid. Sementara itu ulama Syafi’iyah tidak memasukkan 
menjulurkan selendang pada kedua pundak sebagai salah 
satu hal yang makruh dalam shalat. 

8. Shalat ketika hidangan telah tersaji. Dari ‘Aisyah m , Nabi 
«§§ bersabda: 

IjjJbU j 5 1^1 

“Apabila hidangan telah tersaji dan waktu shalat telah tiba, maka 
dahulukanlah menyantap makanan.” (MR. Ahmad dan Muslim) 

Juga berdasarkan hadits (sekaligus menjadi dalil hal yang 
makruh pada nomor ke sembilan): 

9. Shalat sembari menahan buang air dan sejenisnya yang 
menggelisahkan hati. Dari ‘Aisyah gg§, dia berkata: ‘Aku 
mendengar Rasulullah ig bersabda: 

o£i)5i ilslaj jij ^j ^ 

“Janganlah salah seorang kalian shalat ketika hidangan telah terspji 
danjanganpula sambilmenahan buang air.” (HR. Ahmad, Muslim, 
dan Abu Dawud) 




Pj[<2 


J—i 


: H - rj i VI Ir II 














250 


Fikih Shalaf EMPAT MADZHAB 


10. Shalat ketika sangat mengantuk. Dari ‘Aisyah , Nabi H§ 
bersabda: 

I ■ , 0 " f f O >0^ ■» * °m S &S O io ^ I , .0 * f * * * , . | 

ol ,*5 Jl?“ 1 jU ^4JLP 4--^^ 0vw2jt ^ p-S 

> s°.* T ** ' 

i _-&-L) 4a*j 


“Apabila salah seorang kalian mengantuk, maka tidurlah sampai 
rasa kantuk itu hilang. Maka sesungguhnya apabila dia shalat 
dalam keadaan mengantuk bisa jadi dia bermaksud istighfar 
padahal mencaci dirinya sendiri. ” (MR. Jama'ah) 

Dari Abu Hurairah W >., Nabi 3gg bersabda: 


j_jJL j-i i jJL* <0lU ^Js- OTjiJl JJJl ^ ^Ss-\ ^15 ISI 


‘Apabila salah seorang kalian mengerjakan shalat malam lalu 
ternyata bacaan al-Qur’annya terbata-bata (karena mengantuk) 
sehingga tidak mengerti apa yang diucapkannya, maka sebaiknya 
ia tidur terlebih dahulu. ” (HR. Ahmad dan Muslim) 

11. Shalat di tempat sampah, di tempat penyembelihan, di 
tengah jalan, di kamar mandi, di kandang unta, dan di 
kuburan. Dari Ibnu ‘Umar H, dia berkata: 


“Nabi H§ melarang shalat di tujuh tempat; di tempat sampah, di 
tempat penyembelihan, di kuburan, di tengah jalan, di kamar 
mandi, di kandang unta, dan di atas atap Baitullah. ” (HR. Tirmidzi 
dan dia yang mendha'ifhannya) 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa diperbolehkan shalat 
di tempat tersebut asalkan terjamin aman dari najis kecuali 
di kuburan dan kamar mandi. Mereka berdalil dengan 
riwayat dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Nabi |g§ 
bersabda: 


f CUJlj ydl \ J,$\ 


“Bumi ini semuanya adalah masjid kecuali kuburan dan tempat 
mandi.” (UK Tirmidzi) 







Fikih Shalat EMPAT MADZHAB i * 251 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa shalat di tempat 
tersebut adalah haram dan batil kecuali karena ‘udzur, seperti 
ketika dia terkurung di dalamnya. Kecuali shalat jenazah, 
maka sah dilakukan di atas kuburan. 

12. Shalatnya berada di belakang shaff yang masih ada celah 
Dari Abu Bakrah m , dia berkata: 

“Suatu ketika dia sampai kepada Nabi H ketika beliau sedang 
ruku maka dia ruku ’ sebelum sampaipada shaff. Kemudian dia 
menceritakan hal itu kapada Nabi Hg , maka beliau bersabda: 
“Semoga Allah menambahkan kegigihanmu dan jangan engkau 
ulangi. ” (MR Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, dan tlasa'i) 

Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka jika seseorang 
shalat satu raka’at penuh di belakang shaff sendirian, maka 
shalatnya batal. Pendapat mereka berdasarkan riwayat dari 
Wabishah W >., dia berkata: 

“Nabi fApernah melihatseorang laki-lakiyang shalat di belakang 
shaff sendirian, maka beliau menyuruh mengulangi shalatnya. (HR. 
Perawi yang lima selain tlasa'i) 

Dalam riwayat Ahmad disebutkan: 

Rasulullah fdpernah ditanya tentang seorang laki-lakiyang shalat 
di belakang shaff sendirian. Beliau menjawab: “Dia harus 
mengulangi shalatnya (Dihasankan oieh Tirmidzi) 

Dari Ali bin Syaiban, Rasulullah bersabda: 

51 ° " * " x * * 

i fflil 

/ 

“Tidak sah shalat seseorang yang berada sendirian di belakang 
shaff.” (MR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaqi) 

■ HALrHAL YANG MEMBATALKAN SHALAT 

Shalat akan batal apabila melakukan beberapa hal berikut 






252 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB___ 

l&2.Makan dan minum dengan sengaja. Jika makannya karena 
lupa atau tidak sadar, maka tidak membatalkan shalat. Ke- 
cuali ulama Hanafiyah, menurut mereka batal shalat orang 
yang makan dan minum, baik dengan sengaja atau tidak. 

Menurut pendapat Ibnul Mundzir, para ahli ilmu sepakat 
bahwa siapa yang makan dan minum dengan sengaja pada 
shalat fardhu harus mengulangi shalatnya. 

3. Berbicara dengan sengaja. Ukuran perkataan yang dapat 
membatalkan shalat adalah jika mengandung sebagian hari 
huruf hijaiyah , walaupun satu huruf yang menimbulkan 
pemahaman. Dari Zaid bin Arqam W >., dia berkata: 


“(Dahulu) kami sering berbicara ketika sedang shalat. Salah 
seorang shahabat kami mengajak bicara teman yang berada di 
sampingnya ketika shalat, hingga turunlah ayat: “Dan laksana- 
kanlah shalat karena Allah dengan khusyu ’. ” (QS. Al-Baqarah: 
238) maka kami diperintahkan untuk diam dan melarang kami 
berbicara (ketika sedang shalat). ” (HR. Jama'ah) 

Dari Ibnu Mas’ud ggg, dia berkata: 


“Suatu ketika kami memberi salam kepada Nabi j§§, dan beliau 
tidak membalas salam kepada kami. Maka kami berkata kepada- 
nya: ‘Wahai Rasulullah, kami memberi salam kepadamu ketika 
shalat, dan apakah engkau membalas salam kepada kami?’Beliau 
menjawab: ‘Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan’.” 
(Muttafaqun 'alaih) 

Jika seseorang berbicara karena lupa atau tidak menyadari- 
nya, maka hal itu tetap membatalkan shalat menurut ulama 
Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut ulama 
Malikiyah dan Syafi’iyah tidak batal dengan syarat perkata- 
annya sedikit. Ukuran perkataan yang membatalkan shalat 
menurut ulama Syafi’iyah adalah enam kata yang bisa 
dimengerti. Pendapat tersebut berdasarkan dalil dari Mu’awi- 
yah bin Hikam As-Silmi, dia berkata: 





" ; 1 - • 




. 


~ 








253 


_______ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

“Suatu ketika aku shalat bersama Nabi #§, tiba-tiba ada seorang 
laki-laki dari suatu kaumyang bersin, kemudian aku berkata: ‘Yar- 
hamukattaah ’, maka seluruh mata tertuju padaku. Aku berkata: 
‘Ada apa dengankalian, mengapa kalian memandangiaku?’. Lain 
mereka memukulkan tangan kepaha mereka, Ketika aku melihat 
mereka, mereka menyuruhku untuk diam, aku pun diam. Ketika 
Rasulullah H§ selesai shalat, maka demi ayah dan ibuku, aku tidak 
pernah melihat seorang pengajar yang lebih baik mengajarnya 
sebelum dan sesudahnya. Demi Allah, beliau tidak memarahiku, 
tidak memukulku, dan tidak pula mencaciku. beliau bersabda: 
‘Sesungguhnya dalam shalat tidak baik bila ada percakapan apa 
pun. Sesunggunya shalat adalah tasbih, takbir, dan membaca al- 
Qur’an’.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan hasa'i) 

Mu’awiyah juga pernah berbicara ketika shalat (di luar 
bacaan shalat) dengan tidak mengetahui hukum bahwa hal 
itu dilarang, maka Nabi 5§g tidak menyuruh mengulangi 
shalatnya.Ulama Malikiyah berkata bahwa demikian pula 
bila bicaranya adalah untuk memperbaiki shalat, maka hal 
itu tidak membatalkan shalat, dengan dua syarat; pertama, 
bicaranya tidakbanyak, dan kedua, dilakukannya ketika imam 
tidak paham dengan maksud tasbih (sebagai peringatan karena 
imam melakukan kesalahan). Pendapat ini berdasarkan dalil 
dari Abu Hurairah , dia berkata: 

"Suatu ketika Rasulullah |l§ shalat zhuhur atau ‘ashar bersama 
kami. Setelah beliau salam, Dzul Yadain berkata: “Apakah engkau 
telah mengqashar shalat atau karena lupa wahai Rasulullah?. ” 
Rasulullah #§ berkata kepada mereka: “Aku tidak meringkas shalat 
dan aku juga tidak lupa. ” Dzul Yadain berkata lagi: “Engkau lupa, 
wahai Rasulullah. ’’Maka Nabi bersabda: “Apakah benar apa yang 
diucapkan Dzul Yadain?.’’Mereka menajwab: “Ya.’’Maka Nabi 
H§ shalat dua raka’at terakhir kemudian sujud dua kali.’’ (HR. 
Bukhari Muslim) 

4. Diantara perkataan yang membatalkan shalat adalah berde- 
hem jika mengandung dua huruf atau lebih tanpa ‘udzuf, 







254 


II Ffkih Shalot EMPAT MADIHAB 

mengeluh, bercanda, dan tertawa bila semua itu mengandung 
beberapa huruf dan bisa didengar. Kecuali jika hal itu terjadi 
karena rasa takut kepada Allah M atau karena sakit dan dia 
tidak mampu menahan untuk tidak mengucapkannya. 

5. Banyakbergerakyangbukanmerupakangerakanshalat,yaitu 
melakukan gerakan yang dilihat oleh orang bahwa gerakan 
yang dilakukannya bukan gerakan shalat. Baik gerakan tersebut 
dilakukan dengan sengaja atau tanpa disengaja, maka tetap 
membatalkan shalat. Jika gerakan tersebut hanya sedikit, 
maka tidak membatalkan shalat. Ukuran banyaknya gerakan 
adalah tiga kali berturut-turut yang dilakukan oleh satu ang- 
gota tubuh secara utuh serta dilakukan dalam satu rukun shalat. 

6. Sengaja meninggalkan rukun atau syarat tanpa ‘udzur yang 
diperbolehkan oleh syara\ seperti dengan sengaja memaling- 
kan dadanya dari menghadap kiblat, sengaja membatalkan 
wudhu, tayammum, mengusap khuff, dan lain-lain. Sebagai- 
mana terdapat dalam riwayat tentang orang yang rusak 
shalatnya, yaitu ketika Nabi berkata kepadanya: 

“Kembalilah dan kerjakan shalat, sesungguhnya engkau belum 
shalat. ” (HR. Bukhari Muslim) 

Perintah Rasul ifg kepada orang tersebut untuk mengulangi 
shalatnya adalah karena dia tidak mengerjakan rukun- 
rukunya dengan sempurna. 

7. Tertawa terbahak dalam shalat, yaitu tertawa dengan suara 
yang bisa didengar oleh orang yang berada di sampingnya. 
Ibnul Mundzir menyandarkan pendapatnya terhadap ijma' 
tentang batalnya shalat karena tertawa. Imam Nawawi 
berkata bahwa ertawa yang membatalkan shalat adalah jika 
terdengar dan terdiri dari minimal dua huruf, jika hanya 
tersenyum maka tidak membatalkan shalat. 

Ulama Syafi’iyahberpendapat bahwa jika ada seseorang ter- 
goda untuk tertawa dan tertawanya banyak, maka shalatnya 






j- : 

- - i So ;L~ 
















255 


___Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

batal. Akan tetapi apabila hanya tertawa kecil, maka 
shalatnya tidak batal. 

8. Makmum yang dengan sengaja mendahului imam hingga 
tidak berbarengan dengan imam pada satu rukun, seperti 
makmum yang ruku’ kemudian bangkit sebelum imamnya 
bangkit. Apabila melakukannya tidak sengaja, maka dia 
harus kembali mengikuti imamnya dan shalatnya tidak batal. 
Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka batal shalatnya 
seorang makmum yang menadahului imam, baik dilakukan- 
nya dengan sengaja atau tidak sengaja, meskipun dia kembali 
lagi mengikuti imam atau menunggu imam sampai bertemu 
pada rukun berikutnya dan salam bersama imam. 

9. Teringat pada shalat-shalat yang tertinggal, jika dia termasuk 
orang yang harus mengerjakan shalat secara berurutan. Yaitu 
mereka yang ketinggalan shalat sebanyak lima waktu atau 
kurang. Jika hal itu terjadi maka harus tetap mengerjakan 
shalat tersebut secara berurutan sebelum mengerjakan shalat 
yang sedang masuk waktunya, selama dia tidak khawatir 
akan kehabisan waktu. 

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa teringat shalat yang 
tertinggal tidak membatalkan shalat meskipun shalat tersebut 
menuntut adanya urutan shalat yang satu dengan lainnya. 

10. Sengaja salam sebelum shalatnya selesai dengan sempurna. 
Apabila salam yang dilakukan karena lupa dan mengira bahwa 
shalatnya telah sempurna sesuai syari’at, maka shalatnya 
tidak batal. Dengan syarat belum banyak melakukan perbu- 
atan, percakapan, dan jaraknya belum lama. Ukuran lama- 
nya jarak adalah sekira melakukan shalat dua raka’at. Bila 
sudah melakukan semua syarat tersebut, maka shalatnya 
batal. 

11. Bila matahari terbit ketika sedang shalat. Jika seseorang, 
mengerjakan shalat dan di tengah-tengah shalat tiba waktu- 












256 



Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


nya matahari terbit, maka shalatnya batal menurut pendapat 
ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Sebab adanya larangan 
shalat pada waktu itu. Pembahasan seputar masalah ini telah 
kami jelaskan pada bab waktu-waktu yang haram menger- 
jakan shalat. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan 
Syafi’iyah shalatnya tidak batal. 














SHALAT 

BAGI ORANG SAKIT 


HjjH agi orang yang sedang sakit dan tidak sanggup mengerjakan 
^Pshalat fardhu dengan berdiri, maka boleh shalat sambil 
duduk. Begitu juga dengan orang yang sanggup berdiri tetapi 
khawatir jika melakukan shalat sambil berdiri akan menyebabkan 
timbulnya penyakit baru, memperparah penyakit yang sedang 
diderita, atau memperlambat proses penyembuhan penyakitnya, 
maka diperbolehkan melakukan shalat sambil duduk. Sedang- 
kan bagi orang yang tidak sanggup berdiri sendiri tetapi mampu 
berdiri dengan menggunakan alat bantu, seperti menyandar pada 
tembok dan lainnya, maka shalatnya harus dilakukan sambil 
berdiri dengan alat bantu tersebut dan tidak diperbolehkan shalat 
sambil duduk. Bagi orang yang mampu berdiri sampai takbiratul 
ihraam , maka dia harus berdiri semampunya dan meneruskan 
rukun shalat selanjutnya sambil duduk. Jika seseorang tidak 
mampu duduk, maka shalatnya sambil berbaring miring ke sisi 
kanan dengan wajah menghadap kiblat. Kecuali ulama Hana- 
fiyah, menurut mereka yang lebih afdhal adalah shalat sambil 
terlentang dengan kaki mengarah ke kiblat, menegakkan kedua 
betis, dan sedikit mengangkat kepala agar wajahnya bisa meng¬ 
hadap ke kiblat. 

Apabila tidak sanggup berbaring miring, maka shalat sambil 
terlentang. Dalam segala keterbatasan kemampuan ini, jika dia 
sanggup melakukan ruku’ dan sujud, maka dia harus melakukan 
keduanya. Tetapi bila hanya mampu melakukan salah satunya 
saja, maka bagian yang mampu dikerjakan harus dikerjakan dan 
















258 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


selainnya menyesuaikan kemampuan. Jika tidak mampu melaku- 
kan gerakan ruku’ dan sujud, maka shalatnya dengan isyarat 
dimana sujudnya lebih rendah ketimbang ruku’nya. Hal tersebut 
sebagaimana firman Allah: 


Lttj. 3 jJj! !j^== ili 


“...Ingatlah Allah ketika kamu berdiri, duduk, dan ketika berba- 
ring....” (Q5. An-hisa': 103) 


'ill LiLis 


m-r * 


“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ” (Q5„ Al-Baqarah: 286) 


Rasulullah Hg juga bersabda dari ‘Imran bin Hushain, dia 
berkata: “Suatu ketika aku terkena penyakit “bawasir”, maka aku 
bertanya kepada Nabi Ig tentang shalat (dalam keadaan 
demikian). Beliau manjawab: 


jj Oti lapUi 'gZJ p llfli 


“Shalatlah sambil berdiri, jika engkau tidak mampu, maka sambil 
duduk, jika engkau tidak mampu juga, maka sambil berbaring ke 
sampingmu ” (HR Jama'ah seiain Muslim) 


Dalam riwayat Nasa’i terdapat tambahan: “Jika engkau tidak 
mampu, maka sambil terlentang.” 

Bagi orang yang sakit, makruh hukumnya shalat dengan 
meningggikan sesuatu yang dijadikan tempat sujud, sebagaimana 
riwayat dari Jabir ^, dia berkata: “(Suatu ketika) Rasulullah 
5 §| mengunjungi orang yang sedang sakit, ketika beliau melihat 
orang tersebut sedang shalat di atas bantal, maka beliau 
melemparkan bantal itu lalu bersabda: 


at Jii-lj wLcJ Vlj d\ ja’Jj\ Jy 




dfe J.i* 











259 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

“Shalatlah di atas tanah jika engkau mampu, bila tidak sanggup 
maka berisyaratlah dan jadikan (dalam isyarat itu)sujudmu lebih 
rendah daripada ruku’mu’,” (HR. Baihaqi dan dishahihKan oleh Abu 
hatim) 

Jika tidak mampu melakukan semua itu, maka shalatnya 
dengan menggunakan isyarat mata selama masih sadar. Berbeda 
dengan ulama Hanafiyah, menurut mereka dalam keadaan 
demikian gugurlah kewajiban shalat darinya. Dalam keadaan 
tersebut tidak sah shalat yang dilakukan meskipun masih sadar 
ataupun tidak. Shalatnya juga tidak wajib di qadha jika yang 
terlewatkan kurang dari lima waktu. 



















260 


Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB 


SHALAT SUNNAH 


shaiat tathawwu’ (sunnah) adalah shaiat yang diperintahkan 
^kepada setiap mukallaf sebagai tambahan dari shaiat fardhu, 
tetapi perintah tersebut bukan menjadi kewajiban. Shaiat sunnah 
disyari’atkan sebagai antisipasibila seseorang mempunyai keku- 
rangan dalam shaiat fardhunya. Juga karena shaiat merupakan 
ibadah yang memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh 
ibadah lain. Dari Abu Hurairah 0 $, Nabi bersabda: 

fA lij J.ji' Jis It 'CYA\ "ff ^ Jj' 

lsJ& id </. ~r^' Sat ^*^4 



“Sesungguhnya amal perbuatan yang pertatna kali dihisab 
(diperhitungkan) bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah 

shaiat. TuhankamiberkatakepadaparaMalaikat-Nya(Allah Yang 

Maha Tahu): Teriksalah shaiat hamba-Ku, apakah dia telah 
menyempurnakan shalatnya atau ada yang kurang?. Jika 
shalatnya sempurna, maka akan dicatatshalatnya sempurna. Jika 
adakekurangan dari shalatnya, maka Allah betfirman: Periksalah 
apakah hamba-Kupernah mengerjakan shaiat sunnah?’. Bila dia 
pernah mengerjakan shaiat sunnah, Allah berfirman lagi: Sempur- 
nakanlah shaiat fardhu hamba-Ku dengan shaiat sunnahnya . 
Kemudian amal-amal (lainnya) juga akan diperlakukan demi- 
kian’. ” (MR- Abu Dawud) 


















261 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Dari Abu Umamah gH , Nabi Hg bersabda: 


'Sji jjJ djj ^ fgr 1 (/» •£} ^ 

aj 5C« ^ ^iS \S 


“Allah tidak menilai amal seorang hatnba yang lebih utama dari 
shalat sunnah dua raka’at yang dikerjakannya. Sesungguhnya 
kebajikan akan selalu tumbuh di atas kepala seorang hamba selama 
dia sedang mengerjakan shalat. ” (MR. Ahmad dan Tirmidzi) 

■ MACAM-MACAM SHALAT SUNNAH 

1. Shalat sunnah dibagi menjadi dua bagian, yaitu shalat 
sunnah muthlaq dan shalat sunnah muqayyad (mengikat). 
Shalat sunnah muthlaq tergantung pada niat shalatnya. Bila 
ada perintah untuk shalat sunnah namun tidak disebut 
jumlah raka’atnya, maka dia boleh salam (menyelesaikan 
shalatnya) setelah satu raka’at atau lebih, serta boleh suatu 
waktu dikerjakan dengan jumlah raka’at genap dan pada 
kesempatan lain dikerjakan dengan jumlah raka’at ganjil. 
Dari Abu Dzar fgg: 

“(Suatu waktu) dia shalat dengan jumlah raka’at yang banyak. 
KetikaAhnaf bin Qaysrahimahullah berkata kepadanya: “Apakah 
engkau tahupada raka’atkeberapa engkau menyelesaikan shalat- 
mu, apakah padajumlah genap atau ganjil?. ’’Abu Dzarmenjawab: 
“Kalau aku tidak mengetahuinya pasti Allah mengetahuinya. 
Sesungguhnya aku mendengar Abul Qasim (Rasulullah) j|§ 
bersabda: 'Tidaklah seorang hamba sujud sekali saja kecuali Allah 
akan mengangkatnya satu derajat dan menghapuskan darinya satu 
keburukan’. (HR. Baihaqi dan Darami dalam kttab Musnadnya dengan 
sanad yang shahih, kecuali ada seorang laki-iakl yang dipersellslhkan 
kejujurannya) 

2. Shalat sunnah muqayyad. Shalat sunnah muqayyad dibagi 
menjadi dua bagian; yaitu shalat sunnah yang diperintahkan 
karena mengiringi shalat fardhu yang dinamakan shalat 















262 



Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


sunnah rawatib dan shalat sunnah yang diperintahkan 
berdasarkan waktu, seperti shalat sunnah dhuha , witir, dan 
lainnya yang akan kami jelaskan satu persatu. 


Shalat sunna h rawatib dibagi menjadi dua; yaitu shalat sunnah 
rawatib yang mu ’akkadah danghairu mu ’akkadah. Shalat sunnah 
rawatib mu ’akkadah adalah shalat sunnah rawatib yang sering 
sekali dikerjakan oleh Rasul |g dan jarang beliau tinggalkan. 
Sedangkan shalat sunnah rawatib ghairu mu’akkadah adalah 
shalat sunnah rawatib yang lebih banyak ditinggalkan daripada 
dikerjakan oleh Rasul Ig. Shalat sunnah rawatib mu ’akkadah 
terdiri dari sepuluh raka’at; yaitu dua raka’at sebelum shubuh, 
dua raka’at (Hanafiyah: empat raka’at) sebelum zhuhur, dua 
raka’at setelah zhuhur, dua raka’at setelah maghrib, dan dua 
raka’at setelah ‘isya’. Sedangkan shalat rawatib selain yang 
tersebut adalah shalat sunnah yang disukai. Berikut ini kami 
jelaskan secara berturut-turut berdasarkan waktunya: 

a. Shalat sunnah fajar. Shalat sunnah fajar adalah shalat sunnah 
mu’akkadah yang dikerjakan sebelum shalat fardhu. Shalat 
sunnah fajar merupakan shalat sunnah rawatib yang paling 
mu ’akkadah (ditekankan). Hingga ulama Hanafiyah mengata- 
kan tidak boleh mengerjakannya sambil duduk atau sambil 
berkendara tanpa ‘udzur. Dari Abu Hurairah ISI?, bahwa 
Nabi s|g bersabda: 


'JX * 


“Jangan kalian meninggalkan dua raka’at (shalat sunnah) fajar 
meskipun engkau dikejar oleh pasukan berkuda. ” (MR. Ahmad, Abu 
Dawud, dan selainnya) 

Dari ‘Aisyah sgf, dia berkata: 


‘‘Tidak ada satu shalat sunnah (rawatib) yang lebih diperhatikan 
oleh Rasul jjH daripada shalat sunnah dua raka ’at sebelum shalat 
shubuh." (j\T\. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud) 





























263 


Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB 


Dari Aisyah m dari Nabi ||g tentang shaiat dua raka’at 
sebelum shaiat shubuh, beliau bersabda: 


“Keduanya (dua raka’at) itu lebih aku sukai daripada dunia 
sesisinya. ” (HR. Ahmad dan Muslim) 


b. Shaiat sunnah zhuhur. Jumlah raka’atnya adalah empat 
raka’at sebelumnya dan empat raka’at sesudahnya. Hal itu 
berdasarkan riwayat dari Ummu Habibah , dia berkata: 
“Rasulullah H§ bersabda: 


jiSii Jp zjJ & ujJj crjj JL ^ 


“Siapa yang selalu mengerjakan shaiat empat raka’at sebelum 
shaiat zhuhur dan empat raka’at sesudahnya, rnaka Allah akan 
menghindarkannya dari neraka. ” (HR. Perawi yang iima) 

Namun demikian yang masuk dalam kategori sunnah 
mu’akkadah adalah dua raka’at sebelum zhuhur dan dua 
raka’at sesudahnya, sebagaimana telah kami sebutkan 
sebelumnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin 
‘Umar H§, dia berkata: 

“Aku memelihara sepuluh raka ’at dari Nabi H§; dua raka ’at sebe¬ 
lum zhuhur dan dua raka’at sesudahnya, dua raka’at sesudah shaiat 
maghrib (yang dikerjakan) di rumah, dua raka’at sesudah ‘isya ’ 
(yang dikerjakan) di rumah, dan dua raka’at sebelum shubuh.” 
(HR. Bukhari dan Ahmad dengan sanad yang kuat) 

Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapatbahwa yang 
mu’akkadah adalah empat raka’at sebelumnya. Mereka 
menyandarkan pendapat pada riwayat dari Abdullah bin 
Syaqiq, dia berkata: 

“Akupernahbertanyakepada Aisyah ggi tentang shaiat (sunnah) 
Raslulullah s§§. ” Dia menjawab: “Beliau shaiat sebelum zhuhur 
empat raka’at dan dua raka’at sesudahnya.” (HR. Ahmad, Muslim, 
dan lainnya) 

c. Shaiat sunnah pada waktu ‘ashar, yaitu empat raka’at ghairu 









264 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

mu’akkadah. Dari Ibnu ‘Umar H, diaberkata: “Rasulullah 
g§| bersabda: 

“Allah menyayangi seseorang yang mengerjakan shalat empat 
raka’atsebelum ‘ashar’. ” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang 
juga menghasankannya) 

d. Shalat sunnah maghrib, yaitu enam raka’at setelah shalat 
maghrib. Akan tetapi yang mu ’akkadah adalah dua raka’at- 
nya, sebagaimana telahkami sebutkan sebelumnya. Ulama 
Syafi’iyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa disun- 
nahkan pula shalat dua raka’at sebelum shalat maghrib. 
Pendapat mereka berdasarlcan riwayat dari ‘Abdullah bin 
Mughaffal Al-Mazani W >., dia berkata: “Rasulullah |§ 
bersabda: 


“Shalatlah dua raka’at sebelum shalat maghrib, shalatlah dua 
raka’at sebelum shalat maghrib bagi orang yang mau, (beliau 
mengatakan itu karena) khawatirjika orang-orang menjadikannya 
sebagaisunnah (yang diwajibkan)” (HR Bukhari, Muslim, dan Abu 
Dawud) 

Dari Ibnu ‘Abbas H, dia berkata: 

“Kamipernah shalat dua raka ’at sebelum matahari terbenam dan 
Rasulullah |§§ melihat yang kami lakukan, maka beliau tidak 
memerintahkan dan tidak pula melarang kami. ’’ (HR. Muslim) 

Dari ‘Abdullah bin Mughaffal 0k, Rasulullah |§§ bersabda: 

“Diantara setiap dua adzan ada shalat, diantara setiap dua adzan 
ada shalat. ”Pada kali ketiganya beliau berkata: “Bagi orang yang 
mau. ” (HR. Jama'ah) 

Dari ‘Abdullah bin Zubair 0k , Nabi g§ bersabda: 




“Tidaklah dalam setiap shalat fardhu kecuali sebelumnya ada 
shalat (sunnah) dua raka ’at. ” (HR. ibnu Hibban) 







Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


265 


e. Shalat sunnah ‘isya’. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pen- 
dapat di kalangan ulama madzhab bahwa yang mu’akkadah 
adalah dua raka’at sesudahnya. Akan tetapi perbedaan 
terjadi pada jumlah raka’at yang ghairu mu’akkadah. 

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa disunnahkan shalat 
empat raka’at sebelum dan sesudahnya. Pendapat mereka 
berdasarkan riwayat dari ‘Aisyah @§ bahwa Rasulullah §f| 
pernah shalat empat raka’at sebelum shalat ‘isya’ dan empat 
raka’at sesudahnya, kemudian beliau berbanng. Ulama 
Hanabilah sepakat bahwa shalatnya empat raka’at sebelum 
‘isya’. Adapun sesudahnya menurut mereka dua raka’at. 
Sementara itu menurut ulama Syafi’iyah disunnahkan shalat 
dua raka’at sebelum dan sesudahnya. Sedangkan menurut 
ulama Malikiyah semua shalat sunnah rawatib adalah mandub 
(disunnahkan) selain shalat shubuh yang sangat dianjurkan 
dan sebisa mungkin jangan meninggalkannya. 

■ SHALAT WTTTR 

Diantara shalat sunnah muqayyad (tertentu karena waktu) 
adalah shalat witir. Dalam riwayat dari ‘Ali , dia berkata: 
“Shalat witir bukanlah kewajiban seperti shalat fardhu, tetapi 
Rasulullah #1 pernah bersabda: 

Olyill jJ-'l h I jjJ jti Jj jll j j ail ol 

“Sesungguhnya Allah li (witr) ganjil dan Allah menyukai yang 
ganjil, maka shalat witirlah kalian wahaipengemban al-Qur’an. ” 

Menurut ulama Hanafiyah shalat witir adalah wajib. Wajib 
dalam hal ini adalah fardhu yang bersifat amali (wajib secara 
perbuatan) bukan wajib i’tiqadi (wajib secara keyakinan) yang 
tidak menyebabkan kafir apabila diingkari. Pendapat mereka 
berdasarkan riwayat dari Buraidah , dia berkata: “Rasulullah 
H! bersabda: 


J fn $ 






' TD!}! 


-> ■- If -U I— 









266 


Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB 


s - "l- i * ' • *2 li 

u? (.rA* Jiji (*-> j* 3 CP- y^' 


“Shaiat witir adalah haq (sangat dianjurkan), siapa yang tidak 
mengerjakan shaiat witir maka tidak termasuk dari golongan 
kami’.” Beliau mengucapkannya tiga kali. (HR, Abu Dawud) 


Dari ‘Amr bin Al-‘Ash m, Abu Bashrah menceritakan 
kepadanya bahwa Rasulullah bersabda: 


j2xJ&\ IS-i* J4 (j y. La pS"2>\j 


'in Si 


“Sesungguhnya Allah menambahkan satu shaiat kepada kalian 
semua yaitu shaiat witir, maka shaiat witirlah kalian di antara 
waktu shaiat ‘isya’ sampai shaiat fajar (shubuh).” (HR. Ahmad 
dengan sanad shahlh) 


Waktu shaiat witir adalah setelah shaiat ‘isya’ sampai masuk 
waktu shubuh. Dasar penentuan waktu tersebut adalah hadits 
‘Amr bin ‘Ash tersebut di atas. Dalam riwayat lain dari Abu 
Mas’ud Al-Anshari W>., dia berkata: 


“Rasulullah H§ mengerjakan shaiat witir terkadang pada awal 
malam, pertengahan malam, dan pada akhirmalam. ” (HR Ahmad 
dengan sanad shahih) 

Jumlah raka’at shaiat witir maksimal 11 raka’at dan minimal 
satu raka’at. Caranya adalah dengan shaiat dua raka’at dua raka’at 
dan saiam dalam setiap dua raka’at serta salam pula pada satu 
raka’at terakhir. Bisa juga dengan dua raka’at kemudian duduk 
tasyahhud tanpa salam lalu berdiri lagi untuk mengerjakan dua 
raka’atberikutnyabarukemudian salam. Ataubisajuga shalatterus 
menerus tanpa duduk tasyahhud kecuali setelah raka’at terakhir 
dan diakhiri dengan salam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat: 

Dari Ummu Salamah Hfi: 


“Nabi s§| melakukan shaiat witir 13 raka’at. Ketika beliau takbir 
lalu merasa lemah, maka beliau shaiat witir dengan tujuh raka ’at. 
(HR Tirmidzl dan iiasa'i) 



















267 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Dari Ibnu ‘Umar ©, dia berkata: Rasulullah #§ bersabda: 


“Shalat sunnah pada malam dan siang adalah dua (raka’at) dua 
raka’at.” (HR. Perawi yang empat). Imam Bukhari menambah- 
kan: “Apabila engkau menghendaki untuk menyelesaikannya, maka 
shalat witirlah satu raka ’at sebagai penutup shalat shalatmu. ” 


Menurut ulama Hanafiyah shalat witir adalah tiga raka’at 
dan tatacaranya sama dengan shalat maghrib, yaitu dua kali tasyah- 
hud dengan satu salam. Dalam pandangan ulama Hanafiyah dan 
Hanabilah disunnahkan membaca qunut pada shalat witir. l) Seba- 
gaimana terdapat riwayat dari Hasan bin ‘Ali W &., dia berkata: 


tcJai q,Xi>S 

* * ' f * ^ o o ^ o' * 0x0 

i L« jJ* CstJ U;# ^ iijlij i 

cc-jSli cr* yy. tc-Jlj cdUp ^1* 

Jui 15)1 u£~JUjj bjj fid 


“Rasulullah 3§§ telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat 
yang aku bacakanpada shalat witir: ‘Allaahummahdinii fii man 
hadait, wa ‘aafinii fiiman *aafait , wa tawalllanii fii man tawal- 
lait , wa baarikliifiimaa a’thait, wa qiniisyarra maa qaadhait, 
faHnnaka taqdhiiwa laayuqdhaa ( alaik, wa innahuu laayadzil- 
lu man waalait, wa laayaHzzu man *aadait; tabaarakta rabba- 
naa wa ta’aalait, washallallaahu ‘alan nabiyyiMuhammadin* 
(Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, sebagaimana Engkau telah 
memberi petunjuk kepada hamba-hamba-Mu; berikanlah aku 
kesehatan sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan 
kepada hamba-hamba-Mu; berikanlah kepadaku perlindungan, 
sebagaimana Engkau telah memberikan perlindungan kepada 
hamba-hamba-Mu; berikanlah berkah atas apa-apa yang telah 
Engkau berikan kepadaku; lindungilah aku dari kejahatan yang 
telah Engkau tetapkan, karena hanya Engkaulah yang dapat mene- 
tapkan sesuatu, tidak adayang berkuasa selain Engkau; sesungguh- 


*) Daiam hal ini ulama Syafi’iyah sepakat, akan tetapi hanya shalat witir pada separuh 
terakhir bulan Ramadhan. Menurut mereka qunut juga disunnahkan pada setiap shalat 
shubuh, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. 













268 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


nya tidak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, 
dan tidak akan mulia orang yang telah Engkau musuhi; Maha 
suciEngkau wahai Rabb-ku, lagi Mahatinggi; dan semoga rahmat 
selalu dilimpahkan kepada nabi Muhammad). ” (HR. Perawi yang 
lima. Tirmidzi mengatahan hadits ini hasan) 


Ulama Syafl’iyah menegaskan bagusnya kalimat tersebut 
sebagai bacaan qunut. Mereka menambahkan di dalamnya 4 Wa 
aalihi wa shahbihii wa sallam'. Ulama Hanafiyah mengatakan 
bahwa yang lebih afdhal adalah bacaan yang berasal dari riwayat 
‘Abdullah bin Mas’ud , yaitu: 


dJuii- JS'Aj dk SfiYM di p-gbl 

aUi p) am 

ol dJjl-lp ^ J j2r Ji >—y»J oj dbj 

'JE'j dlj yI am Ji- ai' iblap 


Allaahumma innaa nasta'iinuka, wa nastahdiika, wa nastaghfiruka, 
wa nu'minu bika, wa natawakkal 'alaika, wa nutsnii 'alaikal khaira 
kullah, nasykuruka wa laa nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man 
yafjuruk. Allaahumma iyyaaka na'budu, wa laka nushallii wa nasjud, 
wa ilaika nas'aa wa nahfid, narjuu rahmataka, wa nakhsyaa 'adzaa- 
bak, inna 'adzaabakal jidda bil kuffaari mulhiq, wa shallallaahu 
'alaa Muhammadin nabiyyi wa aalihii wa shahbihii wa sallam. 


“Ya Allah, sesungguhnya kami mohon pertolongan, hidayah, dan 
ampunan kepada-Mu; kami beriman kepada-Mu, kami bertawakkal 
kepada-Mu, dan kami memanjatkan semuapujianyang baik kepada- 
Mu; kami bersyukur kepada-Mu dan tidak kujur kepada-Mu, kami 
berlepas diri dan meninggalkan orang yang durhaka kepada-Mu. Ya 
Allah, hanya kepada-Mu lah kami menyembah, mengerjakan shalat, 
dan bersujud; hanya kepada-Mu kami beramal dan mengabdikan 
diri, kami mengharapkan rahmatMu, dan kami takut akan adzab- 
Mu, sebab sesungguhnya adzab-Mu yang keras pasti akan menimpa 
orang-orang kafir. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat 
dan salamkepada nabi Muhammad, keluarga, dan para shahabatnya.” 


Adapun waktu membacanya menurut mereka adalah setelah 







269 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


membaca ayat al-Qur’an sebelum ruku’ pada raka’at terakhir. Ketika 
membaca tangan diangkat seperti ketika sedang takbiiratul ihraam 
lalu tangannya kembali secara perlahan sembari membaca do‘a 
tersebut baru kemudian ruku’. Pendapat mereka bersandar pada 
riwayat dari Anas W>. ketika dia ditanya tentang qunut, maka dia 
menjawab: “Setelah selesai membaca (sebagian) ayat al-Qur’an.” 

Menurut ulama Hanabilah waktu membaca qunut pada 
shalat witir adalah setelah ruku’ pada raka’at terakhir. Pendapat 
tersebut berangkat dari riwayat: 


Dari Anas , dia berkata ketika ditanya tentang qunut apakah 
sebelum atausesudah ruku’, dia menjawab: “Kamimelakukannya 
(terkadang) sebelum dan (terkadang) sesudahnya. ”(t1R. Ibnu Majah) 

Menurut mereka bacaan qunut dimulai dengan lafazh pada 
riwayat Ibnu Mas’ud terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan 
lafazh Hasan terdahulu dan ditambah dengan lafazh berdasarkan 
riwayat dari ‘Ali , bahwa Nabi jg| pada raka’at terakhir shalat 
witirnya membaca: 


ik dhjjAP y> ihUlkc. i jsi y yt liQs Sjp\ jj,i 

illJs i^r 'cJf iOi ;i3 <i2& 


'Allaahumma innoi a'uudzu biridhaaka min sakhathik, wa 
a'uudzu bimu'aafaatika min 'uquubatik, wa a'uudzu bika laa 
ubshii tsanaa'an 'alaika anta kamaa atsnaita alaa nafsik (YaAllah, 
sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari murka-Mu, aku 
berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung 
kepada-Mu dari (adzab)-Mu. Sungguh aku tak mampu menghitung 
banyaknya pujianyangdipanjatkan kepada-Mu; (pujian untukjEngkau 
adalah sebagaimana pujian yang Engkau panjatkan untuk diri-Mu 
sendiri).' (HR. Perawi yang empat) 

Lalu ditambahi dengan shalawat kepada Nabi para 
keluarga, dan shahabatnya. Bagi orang yang tidak hafal lafazh 
qunut tersebut maka dapat diganti dengan do‘a-do‘a yang berda- 





























270 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB __ 

sarkan hadits dan dilanjutkan dengan shalawat serta salam kepada 
Nabi |jg, keluarganya, dan para shahabatnya. Do’a yang paling 
mudah adalah: ‘Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanataw wafil 
aakhirati hasanataw wa qinaa *adzaaban naar, wa shallallaahu 
‘alaa sayyidinaa Muhammadin Nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aalihii 
wa shahbihii wa salaam 

U QUNUT NAZILAH 

Qunut juga disyari’atkan untuk dibaca dengan keras pada 
shalat lima waktu ketika sedang terjadi bencana. Hal tersebut 
berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas H, dia berkata: 

“Rasulullah «§§pernah membaca qunut selama satu bulan berturut- 
turutpada shalatzhuhur, ‘ashar, rmghrib, ‘isya dan shubuhpada 
akhir setiap shalat ketika beliau membaca ‘samPallaahu liman 
hamidah’ pada raka’at terakhir, maka beliau berdo‘a untuk 
kebinasaan bani Sulaim, Ra’l dan Dzakwan serta ‘Ushyah yang 
diaminkan oleh orang-orang yang ada di belakang beliau, ” (HR. 
Ahmad dan Abu Dawud) 

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka qunut hanya 
dibaca pada shalat shubuh. Mereka mendasarkan pendapat pada 
riwayat dari Abu Hurairah W >., dia berkata: 

“Nabi #§ membaca qunut pada shalat shubuh, beliau mendo ‘akan 
sebagian shabatnya, mendo'akan kehancuran bani Mudhar dan 
dua kabilah Arab lainnya. Hingga Allah menurunkan ayat: (QS. 
Ali ‘Imran: 128) (HR. Ahmad dan Bukhari) 

■ SHALAT TARAWIH 

Shalat tarawih atau yang biasa disebut ‘ Qiyaamu Ramadhan’ 
adalah shalat sunnah bagi laki-laki dan perempuan yang 
dikerjakan setelah shalat ‘isya’ sebelum shalat witir pada bulan 
Ramadhan, mengerjakannya dengan dua raka’at dua raka’at. 
Shalat tarawih boleh juga dikerjakan setelah shalat witir, tetapi 
kurang afdhal, dan waktunya sampai malam berakhir. Dari Abu 














271 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Hurairah Wk , dia berkata: “Sesungguhnya Pvasulullah jk sangat 
memperhatikan shalat malambulan Ramadhan dengan perintah 
yang tidak mewajibkan. Beliau bersabda: 



fJJS L '/> <J jki- j bCcj (jj* 


“Siapa yang mengerjakan shalat malam bulan Ramadhan 
(tarawih) dengan penuh keimanan dan pengharapan (akan ridha 
Allah), maka diampuni dosanya yang telah lain. ” (HR Jama'ah) 

Jumlah raka’at dalam shalat tarawih adalah dua puluh. Jum- 
lah tersebut sebagaimana dijelaskan oleh ‘Umar bin Khaththab 
melalui perbuatannya ketika terakhir kali berkumpul dengan para 
shahabat yang shalat di belakang seorang imam. Para shahabat 
sepakat terhadap yang demikian, begitu pula sepeninggal beliau, 
para Khulafaa-ur Raasyidiin tidak ada yang mempermasalah- 
kannya. Rasulullah Ig bersabda: 


.wrpL. i Lk ^ 


“Peganglah Sunnahku dan Sunnah Khulafa-ur Rasyidin Al- 
Mahdiyyiin dengan pegangang yang erat.” (HR. Abu Dawud) 

Shalat tarawih disunnahkan dikerjakan secara beijama’ah 
dan boleh pula dikerjakan sendiri. Dari ‘Aisyah ns, dia berkata: 


“(Suatu ketika) Rasulullah 3 fg shalat di masjid, kemudian orang 
banyak juga ikut melaksanakan shalat bersama beliau, lalu shalat 
pula para kabilah yang membuatjumlah orangyang shalat menjadi 
banyak. Kemudianpada hari ketiga mereka berkumpul dan beliau 
tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda: 
‘Sungguh aku telah menyaksikan apa yang kalian lakukan dan 
tidak ada yang mencegahku untuk keluar (shalat) bersama kalian 
selain aku khawatir kalau (shalat tarawih) difardhukan kepada 
kalian. Peristiwa itu terjadipada bulan Ramadhan’.” (HR. Perawi 
yang enam selain Tirmidzi) 

Tidak keluarnya Rasulullah ||§ untuk melaksanakan shalat 
bersama para shahabat pada waktu itu karena beliau khawatir 

















272 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB___ 

dengan terus menerusnya beliau mengerjakan shalat bersama 
mereka menyebabkan shalat tersebut menjadi wajib. Sepeninggal 
Rasulullah |g , ‘Umar kemudian mengumpulkan shalat para 
shahabat di bawah satu orang imam. Abdurrahaman bin Abdul 
Qari berkata: “Suatu ketika aku keluar menuju masjid bersama 
‘Umar bin Khaththab pada malam bulan Ramadahan. Tiba-tiba 
kami menemukan orang terpencar-pencar, ada orang yang shalat 
sendiri, ada pula yang shalat kemudian diikuti oleh orang lain. 
Kemudian ‘Umar berkata: “Menurutkujika aku mengumpulkan 
mereka di atas satu pembaca (imam) niscaya akan lebih ideal.” 
Kemudian dia bermaksud mengumpulkan mereka dengan imam 
Ubay bin Ka’b. Pada hari yang lain, aku keluar lagi bersamanya 
dan melihat orang-orang shalat di bawah bacaan seorang dari 
(imam) mereka. Kemudian ‘Umar berkata: “Alangkah indahnya 
bid’ah ini, tetapi mereka yang tidur (untuk mengerjakannya 
tengah malam) lebih baik daripada mereka yang mengerjakannya 
(saat ini). Dia bermaksud untuk mengerjakan shalatnya pada 
akhir malam, sementara orang-orang mengerjakannya pada awal 
malam.” 01R. Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, dan lainnya) 

■ SHALAT 'EDAIN pUA HARI RAYA) 

Shalat dua hari raya (‘ IidulFitri dan ‘lidulAdhha) termasuk 
shalat sunnah mu’akkadah menurut ulama Malikiyah dan 
Syafi’iyah. Sementara menurut ulama Hanafiyah adalah wajib. 
Sedangkan menurut ulama Hanabilah adalah fardhu kifayah bagi 
orang yang wajib mengerjakan shalat Jum’at. Tatacara shalat 
l iid sama seperti shalat Jum’at dalam hal rukun dan syaratnya 
selain khutbah, karena khutbah adalah sunnah dalam shalat l iid, 
sesuai firman Allah: 



“Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah 
(sebagai ibadah dan mendekatkan din kepada Allah). ” (Q5 Ai-Kauisar. Z) 












273 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud 
dengan shalat pada firman Allah tersebut adalah shalat ‘Iidul 
Adha. Karena Allah juga berfirman: 



Cfj! (Jjj Cr° ^ 


“Sungguh beruntung orang-orang yang mensudkan diri (dengan 
beriman), dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia shalat. ” (Q5. 
Al-A'laa: 14 dan 15) 


Menurut rnereka yang dimaksud shalat dalam ayat di atas 
adalah shalat ‘IidulFitri. Rasul j§g, dan para Khalifah sesudahnya 
juga melaksanakannnya. 


Sebagian ulama mengatakan bahwa disyari’atkannya shalat 
dua hari raya adalah pada tahun pertama Hijriyah dan sebagian 
lagi mengatakan pada tahun kedua Hijriyah. Dari Anas bin Malik 
W >, dia berkata: 

“(Suatu ketika) Rasulullah H§ tiba di Madinah dan pada waktu 
itu masyarakat Madinah memiliki dua hari (raya) yang biasa 
mereka rayakan, maka Rasul s§§ bersabda: Ada apa dengan dua 
hari itu?’. Mereka menjawab: ‘Kami biasa merayakannya pada 
masa Jahiliyah’. Rasulullah |§| bersabda: ‘Sesungguhnya Allah 
telah menggantikan kepada kalian yang lebih baik danpadanya, 
yaitu; hari (raya) Adha dan hari (raya)Fitri’.” (HR Abu Dawud) 

Jumlah raka’at pada shalat ‘iid adalah dua dan waktunya 
dari terangkatnya matahari satu atau dua tombak -kira-kira 
sepertiga jam dari terbit matahari- hingga terbenam matahari. 
Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas W), dia berkata: 


“Nabi 5§§ shalat pada hari raya sebanyak dua raka’at, beliau tidak 
shalat sebelum dan sesudahnya. (tiR. Jama'ah) 

Dari Jundub, dia berkata: 

“Rasulullah Hg shalat ‘Iidul Fitri bersama kami ketika matahari 
tingginya dua tombak dan shalat ‘Iidul Adhha ketika matahari 
tingginya satu tombak. ” (HR. Ahmad bin Hasan Al-Bana) 







274 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Dalam shalat dua hari raya disunnahkan takbir pada raka’at 
pertama sebanyak enam kali dan bma kali pada raka’at kedua 
serta dilakukannya sebelum membaca sebagian ayat al-Qur’an. 
Menumt ulama Syafi’iyah takbirnya tujuh kali pada raka’at 
pertama dan lima kali pada raka’at kedua. Mereka bersandar 
para riwayat dari ‘Amr bin ayahnya dari neneknya, dia berkata: 


“Nabi takbir pada shalat 'lid sebanyak 12 kali, tujuh pada 
raka’at pertama dan lima pada raka’at terakhir. Beliau tidak shalat 
sebelum dan sesudahnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 


Dalam riwayat Abu Dawud dan Daruquthni disebutkan 
bahwa Rasululah 3§§ bersada: 


Utils' tag’A'I d llr^j Jai)I J, ^S3l 


"Takbir pada shalat Tidul Fitri tujuh kali pada raka’at pertama 
dan lima pada raka’at terakhir serta membaca (al-Fatihah) setelah 
kedua takbir tersebut. ” 


Dalam hal ini, ulama Hanabilah dan Hanafiyah seolah-olah 
menjadikan takbiratul ihram sebagai takbir pertama dalam tujuh 
takbir para raka’at pertama, sehingga jumlahnya menjadi tujuh 
bila ditambah dengan jumlah takbir yang enam seperti telab kami 
sebutkan sebelumnya. 

Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa pada raka’at pertama 
membaca takbir tiga kali setelah takbiratul ihram dan (tiga kali) 
sebelum membaca Al-Fatihah. Pada raka’at kedua membaca tak¬ 
bir tiga kali setelah membaca al-Fatihah dan tiga kali sebelum 
ruku’. 

Disunnahkan pula mengangkat tangan pada setiap takbir. 
Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa hal itu tidak disunnahkan. 
Diantara satu takbir dengan takbir yang lain disunnahkan meng- 
hubungkannya dengan membaca ( Subhaanallaah walhamdulil- 
laah, wa laa ilaaha illallaah f wallciahu akbar*. Kecuali ulama 
Malikiyah, menurut mereka tidak disunnahkan melakukannya. 


... m m mm * 

-liir , 


• ?jl£Ii^ 

















Fikih Shalat EM PAT MADZHAB 


275 


Apabila ketika shalat terjadi keraguan pada jumlah takbir, 
maka diambil jumlah minimal yang diyakininya. Pada shalat 
lui disyaiatkan sahnya dengan berjarna ’ah, kecuali bagi orang 
yang terlewatkan baginya waktu berjarna 'ah, maka berjarna ’ah 
- baginya menjadi sunnah karena sifat shalat ‘lid itu sendiri, 
sebagaimana telah kami jelasnya sebelumnya. Kecuali ulama 
Hanafiyah, menurut mereka wajib diganti dengan shalat empat 
raka at tanpa takbir tambahan. Ulama Syafi’iyah berpendapat 
bahwa berjarna’ah bukanlah syarat sahnya shalat lid , tetapi 
sunnah dilakukannya berjarna’ah. Dengan demikian shalat lid 
tetap disunnahkan walaupun dikerjakan secara munfarid (sendiri). 
Dalam shalat lid tidak disunnahkan adzan, tetapi disunnahkan 
memanggilnya dengan kalimat 1 Ash-shalaatu jaami’ah’. 

□ Sunnah-sunnah dalam Shalat lid 

Berikut ini adalah sunnah-sunnah dalam shalat lid: 

L Kuhtbah, yaitu khutbah dua kali yang dilakukan imam 
setelah shalat, keduanya seperti khutbah dalam shalat Jum’at 
dalam hal rukun, syarat, dan sunnah sunnahnya. Perbedaan 
khutbah shalat lid dengan khutbah Jum’at adalah kalau 
khutbah Jum’at dilaksanakan sebelum shalat, maka khutbah 
lid dilakukan setelah shalat. Perbedaan lainnya adalah kalau 
khutbah Jum’at diawali dengan memuji Allah ( hamdalah ), 
maka khutbah lid diawali dengan takbir yang dilakukan 
sebanyak enam kali pada raka’at pertama dan lima kali pada 
raka’at kedua. Dari Abu Sa’id Al-Khudri m , dia berkata: 

Pada. IidulFitn dan IidulAdha Rasuluilah %jjpergi ke lapangan. 
■Awalmulayang beliau kerjakan adalah shalat, setelah selesai shalat 
beliau berdiri menghadap ke arah orang-orang dan orang-orang duduk 
di barisan mereka. Kemudian beliau memberi nasehat, berwasiat, 
dan memerintahkan sesuatu kepada mereka. Apabila beliau 
memutuskan mengirim pasukan atau memerintahkan sesuatu 
maka saat itulah beliau lakukan, kemudian beliau beranjak.” 




.fiJ 










276 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Dari ‘Abdullah bin Sa’ib W $>., dia berkata: 


“Suatu ketika aku menyaksikan hari raya bersama Rasulullah 5§§, 
ketikabeliauselesai shalat, beliau bersabda: ‘Sesungguhnya kami ber- 
khutbah, siapa yang ingin tetap duduk maka duduklah, dan siapa 
yang inginpergi, pergilah’." (MR. Flasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah) 

Dari Sa’d, mu’adzdzin Nabi «§§, dia berkata bahwa beliau takbir 
diantara dm khutbah dan memperbanyak takbir pada khutbah 
dua hari raya. (HR. Ibnu Majah) 


2. Disunnahkan mengumandangkan takbir pada dua han raya 
dan pada tiga hari tasyriq yang mengiringi hari raya ‘Iidul 
Adhha, yaitu hari ke 11, 12, dan 13 bulan Dzul Hijjah. 
Kebanyakan ulama mengatakan bahwa untuk ‘ Iidul Fitri 
disunnahkan pula takbir sejak keluar dari rumah sampai 
dimulainya khutbah. Dalam takbir itu sendiri disunnahkan 
mengumandangkannya dengan suara keras. Sebagaimana 
Allah H berfirman: 


fJJX.3 fine. 'M i sjjJT I 


“Hendaklah kalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan 
Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu 
bersyukur. ” (Q5. Al-Baqarah: 185) 


Menurut ulama Hanafiyah takbir lebih afdhal dibacakan 
dengan suara pelan ketika keluar rumah menuju tempat 
shalat. 


Waktu takbir pada ‘Iidul Adha dimulai sejak shubuh hari 
‘Arafah, yaitu hari ke sembilan bulan Dzul Hijjah sampai 
waktu ‘ashar pada terakhir hari tasyriq. Kecuali ulama Mali- 
kiyah, menurut mereka takbir dimulai pada waktu zhuhur 
hari ‘lid dan diakhiri pada shalat shubuh hari keempat. 
Sebagaimana Allah H berfirman: 




& mm&smuu 


5 


=4 


' VriA-St 


tom 












277 


fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Dan berdzikirlah kepada Allah pada hanyang telah ditentukan 
jumlahnya. ” (QS. Al-Baqarah: 203) 

Ibnu ‘Abbas berkata (yang dimaksud dengan hari-hari) adalah 
hari tasyriq. (MR. Buhhari) 

Imam Bukhari mengatakan bahwa ‘Umar W >., pernah 
bertakbir pada sebuah kubah di Mina, kemudian didengar 
oleh orang-orang yang berada di masjid, mereka pun 
bertakbir yang kemudian diikuti pula oleh orang-orang 
yang berada di pasar, hingga Mina dipenuhi dengan gema 
takbir. Pada hari-hari itu pula Ibnu ‘Umar bertakbir di 
Mina. 

Bacaan takbir adalah ( Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu 
Akbar, laa ilaaha illallaah, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, 
wa lillaahil hamd. 


Boleh juga dengan ditambah bacaan: 

drsty&s vt aii v <.%Jr 3 V& in (p '& fjjr 'JIk i 

1^1 t®, •"»'» is O / / .S o J J ^ ° a $ / is Oy y s ss is o s s„s s 

44))l V{ 4JI V fjAJ toJ^>r j&’J tfi-Cp 

ip p ,p p\ a Jr % Ulii ai % & % 

\sjt JlJ Jij c££ £ljj( jkj cp* bp JT JZ.J p* 

\*j£ pp p iijbj jjp cp 


'Allaahu akbar kabiira, walhamdulillaahi katsiira, wa sub- 
haanallaahi bukrataw wa ashiilaa, laa ilaaha illallaahu wahdah, 
shadaqa wa'dah, wa nashara 'abdah, wa a'azza jundah, 
wahazamal ahzaaba wahdah, laa ilaaha illallaah, wa laa na'budu 
illaa iyyaah, mukhlishiiina lahuddiin walau karihal kaafiruun. 
Allaahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa aali 
sayyidinaa Muhammad, wa 'alaa ashhaabi sayyidinaa Muhammad, 
wa 'alaa azwaaji sayyidinaa Muhammad, wa 'alaa anshaari 
sayyidinaa Muhammad, wa sallim wa baarik 'alaihi wa 'alaihim 
katsiiran katsiiran'. 








278 


Fikih Shalat EM PAT MADZHAB_ 

3. Pada dua hari raya disunnahkan mandi, sebagaimana telah 
kami jelaskan pada bab mandi-mandi yang disunnahkan. 

4. Disunnahkan pula mengenakan pakaian terbaik dan mema- 
kai wangi-wangian, sebagaimana disebutkan dalam sebuah 
riwayat dari Hasan As-Sabth (Hasan bin ‘Ali bin Abi Thalib) 
W&., dia berkata: 

“Rasulullah ^ memerintahkan kami pada dua hari raya untuk 
mengenakan (pakaian) terbaik yang kami miliki dan memakai 
wewangian terbaik yang kami miliki serta merryembelih (hewan) 
terbaik yang kami miliki. ” (HR. hakim) 

Dari Ja’far bin Muhammad dari ayahnya dari neneknya, dia 
berkata: 

“Nabi ll§ memakai kain burdah (kain bergarisyang dililitkan di 
badan) yang baguspada setiap hari ‘lid. (HR. Syafi'i) 

5. Orang yang pergi ke tempat shalat disunnahkan untuk meng- 
gunakan jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulangnya. 

Dari Jabir , dia berkata: 

“Rasulullah |t§ ketika hari raya mengambil jalan berbeda (antara 
berangkat dan pulangnya).” (HR. Bukhari) 

Dari Abu Hurairah ®g| , dia berkata: 

“Rasulullah |§§ ketika pergi untuk mengerjakan shalat ‘lid 
kembalinya menggunakan jalan yang berbeda dengan yang 
dilaluinya ketika berangkat. ” (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi) 

6. Segera keluar ke tempat shalat setelah shalat shubuh, keeuali 
bagi imam, maka disunnahkan perginya paling terakhir. 
Shalat ‘lid boleh dilakukan di masjid, akan tetapi lebih afdhal 
dikerjakan di tempat terbuka, selama di tempat tersebut tidak 
ada ‘udzur, seperti hujan dan lainnya. Rasulullah H§ sendiri 
selalu mengerjakan shalat ‘ lid di tempat terbuka dan hanya 
sekali mengerjakannya di masjid Nabawi karena ketika itu 
ada ‘udzurberupa. hujan.Dari Abu Hurairah Ms>, dia berkata: 











____ Fikih Shalat EM PAT MADZHAB 8 279 

Suatu ketika telah terjadi hujan pada hari raya, maka para 
shahabat dan Nabi Hg mengerjakan shalat ‘Ed di masjid. ” 

7. Pada shalat ‘lidul Fitri dianjurkan untuk makan kurma 
dengan jumlah ganjil sebelum berangkat ke tempat shalat, 
dan tidak demikian dengan lidul Adha. Dari Anas W>. , dia 
berkata: 

Sesungguhnya Nabi H| tidak berangkatpagi hari ketika hari raya 
lidul Fitri hingga beliau makan kurma, beliau memakannya 
dengan jumlah ganjil. ” (HR Ahmad dan Bukhari) 

8. Disunnahkan menampakkan wajah ceria dan gembira ketika 
bertemu dengan saudaranya sesama mukmin, dan dian¬ 
jurkan pula untuk memperbanyak amal kebajikan. Pada hari 
raya diperbolehkan merayakannya dengan permainan yang 
mubah (diperbolehkan), bersenda gurau yang baik, dan 
bernyanyi dengan nyanyian yang baik pula. Dari ‘Aisyah 
®§, dia berkata: 

“Sesungguhnya bangsa Habsyah bermain-main di sisi Rasulullah 
‘Mpada hari raya. Maka aku menjulurkan kepala dari ataspundak 
beliau kemudian beliau menundukkan kedua pundaknya untukku, 
maka aku pun melihat mereka (bangsa Habsyah) dari ataspundak 
beliau hingga akupuas. ” (MR Bukhari Muslim) 

Dari Aisyah sg§, dia berkata: 

“(Suatu ketika) Rasulullah H§ datang kepadaku, ketika itu di 
sampingku ada dua orang sahaya perempuan yang sedang 
bernyanyi dengan nyanyian yang menggugah hati. Beliau terns 
masuk dan berbaring di atas tempat tidur sembari memalingkan 
wajahnya. Kemudian Abu Bakar masuk dan dia menegurku sem¬ 
bari berkata: ‘Kalian bemyanyi-nyanyi dengan nyanyian setan di 
sisi Nabi H §Lain Nabi |J| melihat ke arah Abu Bakar dan ber¬ 
kata: ‘Biarkanlah mereka berdua wahai Abu Bakar. Sesungguhnya 
setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya 
kita ’. ” (HR Bukhari) 

Dalam satu riwayat Aisyah berkata: 






280 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Maka ketika aku telah membuat beliau terlelap, aku pun memberi 
isyarat kepada mereka (dua orangsahaya perempuan), lalu mereka 
pun keluar.” 

9. Disunnahkan pula memberikan ucapan selamat pada hari 
raya. Dari Jabir bin Nufair, dia berkata: 

“Sesungguhnya para shahabat Nabi §§§ ketika mereka bertemu 
dengan hari raya, maka diantara mereka sating mengucapkan kata: 
( Taqabbalallaahu minnaa wa tninka*.” (Al-haflzh berkata sariad 
hadit5 ini hasan) 

■ SHALAT GERHANA MATAHARI DAN GERHANA 
BULAN 

Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan disunnahkan me- 
ngerjakan shalat dua raka’at sebagai shalat sunnah mu’akkadah 
bagi laki-laki dan perempuan. Mengerjakannya lebih afdhal secara 
berjama 'ah walaupun berjama ’ah sendiri bukan syarat sahnya 
shalat gerhana. Panggilan untuk mengerjakan shalat gerhana 
berjama ’ah adalah dengan kalimat ‘Ash-shalaatu jaami’ah*. 

Shalat gerhana sebanyak dua raka’at dan dalam setiap raka’at 
dua kali bangkit dan dua kali ruku’. Sebagaimana disebutkan 
dalam riwayat daii Ibnu ‘Abbas H!, dia berkata: 

“Suatu ketika telah terjadi gerhana matahari, maka Rasulullah 
fU melakukan shalat. Beliau berdiri hingga lama seukuran kira- 
kira membaca surat Al-Baqarah, kemudian beliau ruku’ dengan 
ruku ’yang lama pula, kemudian beliau berdiri lagi dengan berdiri 
yang lama tetapi tidak seperti lamanya berdiri yang pertama. 
Kemudian beliau ruku’ lagi dengan ruku’yang lama tetapi tidak 
seperti lamanya ruku’yang pertama, lalu beliau sujud. (Setelah 
itu) beliau berdiri dengan berdiri yang lama tetapi tidak seperti 
lamanya berdiri yang pertama, kemudian beliau ruku’ dengan 
ruku ’yang lama tetapi tidak seperti lamanya ruku ’yangpertama, 
lalu beliau sujud. (Setelah itu beliau beranjak dan matahari ketika 
itu telah muncul, kemudian beliau bersabda: ‘Sesungguhnya mata- 













281 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


hari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda Kebesaran Allah. 
Keduanya tidakgerhana karena kematian seseorang dan tidak pula 
karena kelahiran seseorang. Apabila kalian melihat kejadian itu, 
maka ingatlah kepada Allah’.” (MR. RuKhari Muslim) 

Kecuali Ulama Hanafiyah, menurut pendapat mereka tidak 
sah shalatnya jika dilakukan dengan duaberdiri dan dua ruku\ 
Akan tetapi harus dilakukan dengan sekali berdiri dan sekali 
ruku’, seperti shalat sunnahbiasa. Sebagaimana tersebut dalam 
riwayat dari Nu’man bin Basyir SH, dia berkata: 


“Suatu ketika Rasulullah s§| bersama kami mengerjakan shalat 
gerhana matahari seperti shalatnya kalian, beliau ruku’dan sujud, 
dua raka’at dua raka’at dan beliau berdo‘a kepada Allah hingga 
matahari muncul (kembali). ’’ 


Dalam hadits Qabishah Al-Hilaly disebutkan bahwa Nabi 
<§§ bersabda: 

Aj IS ytlS../! i'dda i jJUi23 till- lil 


“Apabila kalian menyaksikan hal itu (gerhana), maka shalat- 
lah seperti kalian mengerjakan shalat wajib. ” (HR. Ahmad dan 
Masa'i) 

Pendapat ulama Hanafiyah tersebut disepakati oleh ulama 
. Malikiyah ketika shalatnya adalah shalat gerhana bulan. 

Sehubungan dengan shalat gerhana yang dilakukan seperti 
shalat sunnah biasa, maka hal itu diperbolehkan tanpa ada ke- 
makruhan di dalamnya. Sebab yang fardhu dalam shalat gerhana 
adalah berdiri dan ruku’ yang pertama. Sedangkan berdiri dan 
ruku’ yang kedua adalah sunnah. Dengan demikian seorang 
makmum tidak dianggap tertinggal satu raka’at jika masuk dalam 
shalat jama ah ketika imam sudah dalam keadaan berdiri kedua 
atau ruku’ yang kedua. Kecuali menurut ulama Malikiyah, 
menurut mereka berdiri dan ruku’ yang kedua adalah fardhu, 
sedangkan berdiri dan ruku’ yang pertama adalah sunnah. 














282 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

Waktu shalat gerhana adalah sejak teijadinya gerhana bulan 
atau matahari sampai matahari atau bulan muncul kembali atau 
tenggelam (karena tiba waktu malam, untuk shalat gerhana 
matahari). Sedangkan untuk shalat gerhana bulan, maka 
waktunya dimulai sejak tertutupnya bulan sampai terbit 
matahari. Dan jangan melakukannya pada waktu-waktu yang 
makruh mengerjakan shalat. Kecuali menurut ulama Sya- 
fi’iyah, sebab menurut mereka shalat tersebut termasuk shalat 
yang dikerjakan karena adanya sebab sebagaimana telah kami 
jelaskan sebelumnya. Ulama Syafi’iyah juga berpandangan 
bah wa disunnahkan dilakukan khutbah dua kali seperti khutbah 
shalat ‘lid, yaitu dilakukan setelah shalat, dan mengganti takbir 
dengan istighfar karena disesuakan dengan keadaan yang 
terjadi. Dalam hal ini mereka menyandarkan pendapat pada 
riwayat dari ‘Aisyah ®, yang menceritakan shalat gerhana 
matahari seperti yang tercantum dalam hadits Ibnu Abbas yang 
lalu. 

‘Aisyah berkata: “Kemudian (Nabi H|) berdiri dan berkhutbah di 
hadapan orang banyak. Beliau memuji Allah dengan sesuatuyang 
beliau adalah ahlinya (dalam memuji). Lalu beliau berkata: 
‘Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda- 
tanda Kebesaran Allah. Keduanya tidakgerhana karena kematian 
seseorang dan tidak pula karena kelahiran seseorang. Maka apabila 
kalian melihat kejadian itu segeralah mengerjakan shalat’. ” (MR. 
Bukhari Muslim) 

Tatacara shalat gerhana bulan sama dengan shalat gerhana 
matahari. Perbedaannya adalah kalau shalat gerhana bulan 
membacanya dengan suara keras, karena kejadiannya pada 
malam hari. Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka shalat 
gerhana matahari juga dibacanya dengan suara keras. 

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak 
disyari’atkan mengerjakan shalat gerhana secara berjama 'ah, dan 
tidak ada pula kesunnahan mengerjakannya di masjid. Adapun 





















283 


-—---Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah tatacara shalat gerhana 
bulan sama dengan shalat gerhana matahari yang telah kami 
uraikan sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah 
riwayat dari Hasan Al-Bashri, dia berkata: 

“Suatu ketika terjadi gerhana bulan, ketika itu Ibnu ‘Abbas 
menjabat sebagai Gubemur Bashrah. Maka dia keluar dan shalat 
dua raka ’at bersama kami, dalam setiap raka ’at ruku ’nya dua kali. 
Kemudian dia naik ke atas kendaraannya dan berkata: ‘Sesungguh- 
nya aku shalat sebagaimana aku melihat Nabi ig shalat’.’’ (MR. 
5yafi'i dalam Kitab Musriadnya) 

■ SHALAT ISTITSQA' 

Istitsqa adalah memohon agar diturunkan hujan dari Allah 
St ketika terjadi kemarau atau tidak adanya hujan. Shalat istitsqa ’ 
adalah shalat sunnah mu’akkadah ketika masyarakat mem- 
butuhkan hujan. Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka 
bukan sunnah tetapi mandub (disukai). 

Shalat istitsqa’ dilakukan duaraka’at seperti shalat ‘Iidain (dua 
hari raya) dalam hal takbir, jama 'ah, bacaannya dengan suara 
keras, tempat, dan adanya khutbah sesudahnya. Kecuali ulama 
Hanabilah yang mengatakan bahwa khutbahnya hanya satu kali. 
Mereka menyandarkan pendapat pada riwayat dari ‘Abdullah 
bin Zaid Al-Mazani, bahwa 

“Nabi M,pernah keluar bersama orang-orang untuk mohon ditu¬ 
runkan hujan, maka beliau bersama para shahabat melakukan shalat 
dua raka at dengan mengeraskan bacaanpada kedua raka’atnya. 
(MR. Jama'ah) 

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak 
ada takbir tambahan dalam shalat istitsqa’ , kecuali takbir yang 
dibacakan ketika khutbah (dalam shalat ‘lid) digantikan dengan 
istighfat dalam shalat istitsqa’ . Disunnahkan pula khutbahnya 
dilakukan di atas tanah, bukan di atas mimbar. 







284 



Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Bagi imam dianjurkan untuk menghadap kiblat dan menyi- 
bakkan selendangnya kemudian berdo'a kepada Allah dengan 
do‘a istitsqa’ (mohon diturunkan hujan). Dari ‘Aisyah S ®, dia 
berkata: 

“(Suatu ketika) orang-orang mengadu kepada Nabi |f§ tentang 
tidak turunnya hujan. Kemudian beliau menyuruh orang-orang 
untuk menyediakan mimbar dan meletakkannya di tempat shalat, 
beliau berjanji kepada orang-orangpada hari tertentu akan keluar 
ke tempat itu. Kemudian beliau keluar ketika matahari mulai 
tinggi. Lalu beliau duduk di atas mimbar dan takbirserta memuji 
Allah kemudian bersabda: ‘Sesungguhnya kalian mengadu 
tentang kemarau di daerah kalian, dan sesungguhnya Allah 
memerintahkan kalian untuk berdo'a kepada-Nya. Dan Dia 
berjanji kepada kalian akan mengabulkan do‘a kalian’. Lalu 
beliau berkata: 



‘Alhamdulillaahi rabbit ( aalamiin, arrahmaanir rahiim, maaliki 
yautnid dim, laa ilaaha illallaahuyaf’alu maayuriid, Allaahumma 
laa ilaaha illaa anta, antalghaniyyu wa nahnulfuqaraa% anzil 
‘alainalghaits, waj’al maa anzaltahuu ‘alainaa quwwatan wa 

balaaghan ilaa hiind (Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang menguasai hari 
pembalasan, Tiada Tuhan selain Allah Yang melakukan segala 
yang dikehendaki-Nya. Ya Allah, Tiada Tuhan selain Engkau, 
Engkau Maha Kaya sedang kami orang-orangfakir, Turunkanlah 
hujan kepada kami dan jadikanlah hujan yang Engkau turunkan 
kepada kami sebagai kekuatan dan bekal selamanya). 

Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sembari tak henti- 
hentinya berdo ‘a hingga terlihat dua ketiaknya yangputih. Kemu¬ 
dian beliau membalikkan punggung beliau ke arah orang-orang 










285 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


dan menyihakkan selendangnya sembari mengangkat kedua 
tangan. Lalu beliau menghadap ke arah orang-orang dan turun 
(dari mimbar) kemudian mengerjakan shalat dua raka ’at. Kemu- 
dian Allah H berkenan mengabulkan, lalu terjadiguruh danpetir 
serta hujan pun turun dengan izin Allah Ta’alaa. Beliau belum 
sampai ke masjid dan air telah mengalir. Ketika beliau melihat 
(orang-orang) bergegas menuju rumah untuk berteduh, beliau 
tertawa hingga terlihatgigigrahamnya. Lalu beliau bersabda: Aku 
bersaksi bahwa Allah Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya 
aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya’.” (HR. Hahim dan 
dfehahihhan oieh Abu Dawud dengan sanad yang bagus) 


Diantara do‘a memohon diturunkan hujan yang berasal dari 
Nabi adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas US, bahwa 
Nabi |i§ pernah her do‘a mohon diturunkan hujan dengan do‘a: 


<6 

duSlj jik- ’^brlp liJP 1 *j y> UQ? uj j* bJt* bp bJLd 


(t Allaahummaasqinaaghaitsan, mughiitsan, marii-an, thabaqan, 
ghadaqan, ‘aajilan, ghaira raa-itsin.” (Yaa Allah turunkanlah 
kepada kami hujan yang menolong dan menyehatkan, menyubur- 
kan, merata, lebat, cepat dan tidak lambat).” (HR. Ibnu Majah dan 
Abu 'Awanah) 

Diriwayatkan pula dari Salim bin Abdullah dari ayahnya 
yang diambilnya dari Nabi |fg, sesungguhnya apabila Nabi |§|. 
berdo'a mohon diturunkan hujan beliau membaca: 


biLai p ^ I .1 . djb ULk Lalp l5.Jp jA l ZjA bab» bp bb^l 

s-ljbbl {j* jGUj iSbJ'j ul ja-fhl ^ bLc4 

ID Jotj b) <£_jf ja-fUi tvibii 'yi "9 b* dlltaJij 

j^Jrl bp p-fDl c^jNI olif j; 13 O-jIj fdjl cjjYji ^ bl^lj 

ii jhjc^Zi Ul tii jtf- auLiSy y ta jibbll ^ bp ^ydij 

IjljJ-a bjp ^La-kjl IjLip iZzS* dbl 


“A llaahumma asqinaa ghaitsan, mughiitsan, mariPan, mariPan, 
ghadaqan, mujallilan, ‘aamman, thabaqan, sahhan, daa-iman. 





I 




286 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Allaahumma asqinaa wa laa taj’alnaa minal qaanithiin. 
Allaahumma inna bil Hbaadi wal bilaadi wal bahaaHmi wal 
khalqi minal la’waa-i waljuhdi wadhdhanki maalaa nasykuuhu 
illaa ilaik. Allaahumma anbit lanaz zar’a wa adirra lanaadh 
dhar’a wasqinaa min barakaatis samaa-i wa anbit lanaa min 
barakaatilardhi. Allaahummarfa } ‘annaaljuhda waljuu’a wal 
e urya waksyif ‘annaa minal balaa-i maalaa yaksyifuhu ghairuka. 
Allaahumma innaa nastaghfiruka innaka kunta ghajfaaran fa- 
arsilissamaa-a ( alainaa midraaran.”(Ya Allah tumnkanlah kepada 
kami hujan yang menolong, menyuburkan, lebat, membersihkan, 
dan terns menerus. Ya Allah, tumnkanlah kepada kami hujan, 
danjanganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang 
putusasa. Ya Allah sesungguhnya selumh hamba, negeri, binatang, 
dan makhluk sedang ditimpa kesulitan, kepayahan, dankesempitan, 
sedangkan kami tidak memiliki tempat untuk mengadu selain Eng¬ 
kau. Ya Allah suburkanlah sawah ladang kami dan limpahkanlah 
susu temak kami, dan tumnkanlah kepada kami berkah langit 
dan tumbuhkanlah bagi kami keberhakahan dari bumi. Ya Allah 
jauhkanlah kami dari kesulitan, kelaparan, dan ketelanjangan. 
Lenyapkanlah dari kami bencana yang tidak bisa lenyap kecuali 
oleh-Mu, Yaa Allah kami memohan ampunan-Mu karena hanya 
Engkaulah Yang Maha Pengampun dan kirimkanlah untuk kami 
dari langit hujan yang lebat). ” (HR. byafi'i. Dia berkata bahwa lafazh 
tersebut adalah yang terbalk dibaca oleh imam) 

Waktu melaksanakan shalat istisqa' adalah setiap saat yang 
diperbolehkan mengeijakan shalat sunnah. Kecuali ulama Mali- 
kiyah, menurut mereka waktu shalat istisqa’ sama dengan waktu 
shalat ‘lid, yaitu pada waktu yang diperbolehkan shalat sunnah sejak 
terbit matahari sampai tenggelamnya. Pendapat mereka tersebut 
berdasarkan hadits ‘Aisyah yang telah lalu yang di dalamnya ter- 
dapat kalimat ‘maka beliau keluar ketika muncul tabir matahari*. 

Dalam shalat istisqa' dianjurkan untuk mengerjakannya di la- 
pangan dengan mengenakan pakaian yang telah usang dan dengan 
penuh tawadhu * serta khusyu' karena Allah. Dianjurkan pula mem- 
bawa serta anak-anak, orang tua, orang lemah, dan hewan serta 






















Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


287 


menjauhkan anak yang sedang menyusu dari ibunya agar 
bertambah banyak ratapan. Semua itu ditujukan untuk berdo‘a 
memohon rahmat Allah kemudian bersama mereka semua 
mengerjakan shalat istisqa'. 

Dianjurkan pula sebelum mengeijakan shalat istisqa' untuk 
bertobat, mengembalikan hak-hak orang yang dizhalimi, mengada- 
kan perdamaian dengan musuh, dan berpuasa tiga hari, kemudian 
pada hari keempatnya keluar bersama-sama untuk shalat istisqa’. 

Apabila hujan belum kunjung turun juga, maka dianjurkan 
untuk mengulangi shalat seperti demikian sampai hujan turun. 


■ SHALAT DHUHA 


Shalat dhuha termasuk salah satu shalat sunnah. Waktu 
mengerjakannya adalah sejak matahari terangkat satu tombak 
sampai tenggelam matahari. Akan tetapi yang paling afdhal 
dilakukan pada seperempat siang (pertama). Dari Zaid bin 
Arqam , dia berkata: “Rasulullah |§§ pernah pergi menemui 
penduduk Quba’, ketika itu mereka sedang mengeijakan shalat 
dhuha, maka Rasulullah |g bersabda: 






“Shalatnya orang-orang yang kembali (bertaubat) adalah ketika 
anak-anak unta telah merasa kepanasan yaitu pada waktu 
dhuha’.” (HR. Ahmad, Muslim, dan Tirimidzi) 


Jumlah minimal raka’at pada shalat dhuha adalah dua 
raka’at dan maksimal delapan raka’at. Sebagaimana Rasulullah 
it bersabda dari Abu Dzar m , dia berkata: “Rasululah 
bersabda: 


jrj 551^ -4^J jS' Jp ^44 

O* LS^J 4y,\j OjjJnJ ISJlLs 

<&&~j ihi 4 55ju» 







288 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Berilah sedekah pada setiap persendian kalian. Setiap ucapan 
tasbih adalah sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap 
ucapan tahlil adalah sedekah, setiap ucapan takbir adalah sedekah, 
amar ma’ruf adalah sedekah, mencegah dariyang munkar adalah 
sedekah, dan semua itu cukup dengan melakukan shalat dua raka ’at 
yang kalian kerjakan pada waktu dhuha’.” (MR. Ahmad, Muslim, 
dan Abu Dawud) 

Dari Abu Hurairah W >., dia berkata: 

“Kekasihku (Nabi) §ft telah berwasiat kepadaku dengan tiga 
wasiat, yaitu; berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, dua raka’at 
shalat dhuha, dan mengerjakan shalat witirsebelum tidur.” (MR. 
Buhhari Muslim) 

Dari Anas W >., dia berkata: 

“Aku pernah melihat Rasulullah g§ dalam sebuah perjalanan 
beliau mengerjakan shalat dhuha 8 raka’at. Ketika beranjak dari 
shalatnya beliau bersadba: ‘Sesungguhnya aku telah mengerjakan 
shalat yang sangat dianjurkan. Aku meminta kepada Tuhanku 
tiga hal dan Dia mengabulkan dua diantaranya dan menolak 
satunya. Aku memohon agarumatku tidak ditimpa bencana berupa 
paceklik berkepanjangan, maka Allah mengabulkannya. Aku 
memohon agarumatku tidak dikalahkan oleh musuh-musuhnya, 
maka Allah juga mengabulkannya. Aku juga memohon agar 
umatku tidak terpecah belah, maka Allah menolak do‘aku’. ” (MR. 
Ahmad, Mahim, dan ibnu Khuzaimah yangjuga menshahlhhannya) 

Dari ‘Aisyah @n, dia berkata: 


“Rasulullah #§ melaksanakan shalat dhuha empat raka’at dan 
menambahnya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. ” (HR. 
Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah) 


Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka jumlah raka’at 
shalat dhuha maksimal 16 raka’at. Mereka bersandar pada 
riwayat dari Anas , dia berkata: “Rasulullah ||| bersabda: 


a- “ . o ' tl . "t'S" • '»!. - t, ° ' 

I s&S 43 4iSl ^ A*S j a jZs- cr* 
























289 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Siapayangshalatdhuha 12 raka’at, maka Allah akan memba- 
ngunkan baginya istana dari emas disurga’. ” (HR. Tlnnidzi) 

■ SHALAT MALAM 

Disunnahkan pula mengeijakan shalat malam yang waktu- 
nya dimulai dari setelah shalat ‘isya’ sampai tiba waktu shubuh. 
Pada shalat malam tidak ada keterangan yang menjelaskan 
batasan-batasan tertentu. Oleh karena itu termasuk shalat malam 
bila mengerjakan satu raka’at shalat witir setelah shalat ‘isya’. 
Dari Samurah bin Jundub , dia berkata: 


“Rasulullah $|§ telah memerintahkan kami untuk mengerjakan 
shalat malam sedikit atau banyak dan menutupnya dengan shalat 
witir.” (HR. Thabarani dan Bazzar) 

Dari Ibnu ‘Abbas IS, dia berkata: 


“Rasulullah H§ telah memerintahkan kami untuk mengerjakan 
shalat malam. Beliau sangat menekankanpentingnya hal itu hingga 
bersabda: ‘Shalat malamlah kalian walaupun hanya satu raka ’at ’. ” 
(MR. Thabarani dalam Kitab ftl- Kabiir dan Al-Awsath) 

Waktu yang paling afdhal mengerjakannya adalah pada 
sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana Rasulullah 
bersabda dari Abu Hurairah : 


JZ J\ p 3'L \2 Jji 


“Tuhan kami turun ke langit dunia pada setiap malam ketika 
malam itu tinggal sepertiganya, kemudian Dia berkata: ‘Siapa yang 
berdo ‘a kepada-Ku maka Aku kabulkan, Siapa yang meminta 
pada-Ku maka Aku beri, Siapa yang mohon ampun kepada-Ku 
maka Aku ampuni’.” (MR. Jama'ah) 


■ SHALAT TAHTYYATUL MASJJD 


Shalat tahiyyatul masjid adalah shalat sunnah dua raka’at yang 

A 








290 


l 




Fikih Shalat EMPAT MADZHAB. 


dikerjakan di luar waktu yang makruh untuk shalat. Kecuali 
menurut ulama Syafi’iyah, karena shalat ini termasuk shalat yang 
dikerjakan karena ada sebab. Sebagaimana telah kami jelaskan 
sebelumnya bahwa menurut ulama Syafi’iyah diperbolehkan 
mengeijakan shalat kapan saja jika shalat tersebut dikerjakan 
karena ada penyebabnya. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari 
Abu Qatadah m>, bahwa Nabi |g bersabda: 


^4 of ^ 


“Apabila salah seorang kalian datang ke masjid, maka shalatlah 
dua raka’atsebelum duduk.” (HR. Jama'ah) 


Jika masuk ke masjidnya ketika imam sudah berada di atas 
mimbar, maka jangan melakukannya. Hal tersebut berdasarkan 
riwayat dari ‘Abdullah bin ‘Umar ®, bahwa Nabi |g bersabda: 


(9^ iwdaii ^s>-\ Jio til 


‘Apabila salah seorang kalian masuk ke masjid dan imam sedang 
berkhutbah maka jangan shalat dan jangan pula berbicara hingga 
imam selesai (berkhutbah). ” (HR Thabarani) 


Kecuali ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, dalam pandangan 
mereka orang tersebut tetap mengerjakan shalat dua raka’at yang 
ringan sebelum duduk. Hal tersebut berdasarkan hadits Abu 
Qatadah yang telah lalu. Juga berdasarkan riwayat dari Jabir 
, dia berkata: 

“Suatu ketika ada seorang laki-laki yang masuk (ke masjid) pada 
hari Jum ’at ketika Rasulullah sedang berkhutbah, maka beliau 
bersabda: ‘Apakah engkau sudah shalat?’Lelaki tersebut menjawab: 
‘Belum. ’Rasul jgg berkata lagi: ‘Shalatlah dua raka ’at’. ” (HR Jama'ah) 


Dalam riwayat lain disebutkan: 

“Apabila salah seorang kalian datang (ke masjid)pada hari Jum ’at 
ketika imam sedang berkhutbah, maka shalatlah dua raka’at dan 
ringkaskanlah dalam rrtengerjakannya. ” (HR. Ahmad, Muslim, dan 
Abu Dawud) 


















291 


_____ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

“Apabila salah seorang kalian datang (ke masjid)pada hari Jum ’at 
dan ketika itu imam sudah keluar (berada di atas mimbar) maka 
shalatlah dua raka ’at. ” (Muttafaqun 'alalh) 

Shalat tahiyyatul masjid bisa digantikan dengan shalat yang 
mengandung ruku’ dan sujud serta dikerjakannya ketika masuk 
ke masjid dan ketika mengerjakannya diniatkan sebagai shalat 
tahiyyatul masjid sekaligus, jika tidak diniatkan demikian maka tidak 
terhitung. Bila ketika masuk ke masjid sedang tidakboleh menger- 
jakan shalat karena berhadats dan lainnya, maka shalat tersebut 
bisa digantikan dengan membaca ‘Subhaanallaah walhamdulillaah 
wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbad. Kecuali menurut ulama 
Hanabilah, menurut pendapat mereka tidak ada larangan me- 
ngerjakan shalat tahiyyatul masjid setelah duduk, walaupun hal 
itu makruh. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, duduk dengan 
sengaja sebelum mengerjakan shalat tahiyyatul masjid mengaki- 
batkan gugurnya kesempatan mengerjakan shalat tersebut. 


■ SHALAT SUNNAH THAHARAH 


Setelah bersuci disunnahkan mengerjakan shalat dua raka’at. 
Waktu mengerjakannya yang paling afdhal adalah sebelum 
anggota wudhu yang dibasuh mengering, dan sebaiknya tidak 
dikerjakan pada waktu-waktu yang makruh mengerjakan shalat. 
Kecuali menurut ulama Syafi’iyah, sebab shalat sunnah thaharah 
termasuk shalat yang dikerjakan karena ada sebab. Dari ‘Uqbah 
bin ‘Amir m, diaberkata: “Rasulullah |§ bersabda: 


% ) yfk jX cd&'j i ^ 




“Siapa yang berwudhu dengan sempurna kemudian shalat dua 
raka ’at dengan menghadapkan hati dan wajahnya (khusyu j maka 
diapasti meraih surga’. ” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan lainnya) 


Dari Abu Hurairah m, dia berkata, Rasulullah |g§ pernah 
berkata kepada Bilal: 


/* 












292 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 



“Wahai Bilal maukah engkau memberitahuku amal apa yang 
engkau harapkan paling banyak pahalanyayang engkau kerjakan 
dalam Islam, sesungguhnya (dalam mimpiku) aku mendengar 
suara terompahmu ada di depanku disurga’. 

Bilal menjawab; Amal-amal itu adalah setiap kali aku bersuci, 
baik pada siang dan malam maka aku pasti mengerjakan shalat 
karenanyasemampuku ’.”(Muttafaqun 'alaih) 


■ SHALAT ISTIKHARAH 


Diantara shalat sunnah yang ada yaitu shalat istikharah. 
Shalat istikharah adalah shalat sunnah dua raka’at yang disunnah- 
kan bagi orang yang bermaksud memilih dan mencari tahu yang 
terbaik dari beberapa pilihan hal yang mubah. Tatacaranya adalah 
shalat dua raka’at dengan membaca sebagian ayat al-Qur’an yang 
dikehendakinya setelah membaca al-Fatihah. Setelah selesai 
kemudian memuji Allah dan bershalawat kepada Nabi H§ serta 
dilanjutkan dengan do* a sebagai berikut dari Jabir , dia 
berkata: 



“Rasulullah 3§§ telah mengajari kami shalat istikharah dalam 
(memilih) berbagai hal s&bagaimana beliau mengajarkan kepada 

















293 


-______ Fikrh Shaiat EMPAT MADZHAB 

kami tentang surat dari al-Qur’an, beliau bersabda: ‘Jika salah 
seorang kalian dibingungkan dengan suatu masalah maka shalat- 
lah dua raka’atyang bukan shaiatfardhu kemudian berdo'alah: 
Allaahumma innii astakhiiruka bi’ilmik, wa astaqdiruka bi 
qudartik, wa as-aluka min fadhlikal ‘azhiim, fa-innaka taqdiru 
wa laa aqdir, wa ta’lamu wa laa a’lam, wa anta ‘allaamul 
ghuyuub. Allaahumma inkunta ta’lamu anna haadzal amra - 
sebutkan keperluannya- khairullii fti diinii wa ma’aasyii wa 
‘aaqibati amrii -atau menggunakan lafazh; ‘aajili amrii wa 
aajilih-faqdurhu lii wayassirhu lii f tsumma baarik Hifiih, wa 
inkunta ta’lamu anna haadzal amru syarrallii fii diinii wa 
ma’aasyii wa ‘aaqibati amrii -atau menggunakan lafazh; * aajili 
amrii wa aajilih- fashrifhu ‘annii washrifnii ‘anhu, waqdur 
lilkhaira haitsu kaana, tsumma radhinii bih ’. ” (Ya Allah dengan 
ilmu-Mu aku mohon pilihan dari-Mu, dengan hekuasaan-Mu aku 
mohon keputusan-Mu, dan aku memohon kepada-Mu dengan 
karuma-Mu yang agung, karena Engkaulah Yang Maha Kuasa 
dan aku tidak memiliki kemampuan, Engkau Maha Mengetahui 
dan aku tidak tahu, dan Engkaulah Yang Maha Mengetahui hal- 
hal yang ghaib. Ya Allah jika Engkau tahu bahwa masalah ini - 
disebutkanmasalahnya-baikuntukku, untuk agamaku, kehidup- 
anku dan akibat dari semua itu - atau dengan membaca baik untuk- 
ku di dunia dan akhirat - maka putuskanlah masalah itu untukku 
dan mudahkanlah aku serta berkahilah aku. Dan jika Engkau tahu 
bahwa masalah ini buruk untukku, agamaku, kehidupanku dan 
akibat dari semua itu - atau membaca baik untukku di dunia dan 
akhirat - makajauhkanlah dia dariku dan jauhkanlah aku darinya, 
dan jadikanlah yang terbaik untukku di mana saja aku berada 
serta ridhailah aku).” (MR. Jama'ah selain Muslim) 


■ SHAIAT HAJAT 

Dari ‘Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata: “Rasulullah % 
bersabda: 


f ^ ^ ji iY\g. J] Jj v; 

'* % Si i w? sy ,-Ji Jdi * Ji 









294 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


ct!UL»i A JuSLl iji-jiijiSl 4>j At tjCjS^jt jvJJ-t 

g^i It? y. J** ^ slliitj dL'^-A* ^tjpj dl^-j 

dJJ ;> &-£- ^3 di % tfjk % Ql j. 


c^y p-jt l; 


‘Siapa yang memiliki keperluan kepada Allah atau kepada salah 
seorang manusia, maka berwudhu dan sempurnakanlah wudhunya, 
lain shalatlah dua raka ’at, kemudian hendaknya dia memuji Allah 
ta ’alaa dan bershalawat kepada Nabi $|| lain ucapkanlah: ‘Laa ilaaha 
illallaahul haliimul kariim, subhaanallaahu rabbul ‘arsyil *azhiitn, 
alhamdulillaahi rabbit ‘aalammiin, as-aluka muujibaati rahmatik, 
wa { azaa-ima maghfiratik, wal ghaniimata min kulli birr, was 
salaamata min kulli itsmin, laa tada’lii dzanban illaaghafartah, 
wa laa hamman illaa farrajtah, wa laa haajatan hiya laka ridhan 
illaa qadhaitahaayaa arhamar raahimiin\ ” (Tiada Tuhan selain 
Allah YangMahaLembut dan MahaMulia, Maha Suti, Allahpemilik 
Arasy yang agung, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alatn. Aku 
memohon kepada-Mu segala halyangdapatmendatangkan rahmat- 
Mu dan ampunan-Mu serta hasil dari setiap kebaikan, dan 
keselamatan dari setiap dosa. Janganlah Engkau biarkan dosa ada 
padaku kecuali Engkau mengampuninya, jangan pula Engkau 
biarkan kegelisahan padaku kecuali Engkau lapangkan, tidak pula 
segala kebutuhanku kecuali Engkau ridhai dan Engkau penuhi, 
wahaiDzat Yang Maha Pengasih). ” (SIR Tirmidzi) 


Dari Abu Darda’ , Nabi |jg bersabda: 

Jt»> tailii fllkgf J (fr* Opjjj* 


s jryy 


“Siapa yang menyempurnakan wudhunya kemudian shalat dua 
raka ’at dan menyempurnakan kedua raka ’at terse but, maka Allah 
akan memberi apa yang dimintanya cepat atau lambat.” (MR. 
Ahmad dengan sanad shahih) 


■ SHALAT TASBIH 

Shalat tasbih disunnahkan walaupun hanya sekali seumur 















295 


_____ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

hidup, Hal ituberdasarkan riwayat dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas 
©, dia berkata: 

“Rasulullah 5§§ pernah berkata kepada ‘Abbas bin AbdulMuthalib: 
'Wahai Abbas, wahaipaman, maukah engkau aku beri sesuatu, 
maukah engkau aku anugerahi sesuatu, maukah engkau aku beri 
wasiat, maukah engkau mengerjakan lOhalyang dapatmenghapus 
dosamu. Bila engkau melakukannya, maka Allah akan mengam- 
puni dosamu yang awal dan yang akhir, yang telah lalu dan yang 
akan datang, yang tidak sengaja dan yang sengaja, yang kecil dan 
yang besar, yang tersembunyi dan yang nyata, sepuluh macam... 
dst. Engkau shalatlah empat raka ’at, dalam setiap raka ’at engkau 
baca surat al-Fatihah dan satu surat al-Qur’an, bila engkau selesai 
membaca (sebagian ay at al-Qur’an) pada raka’at pertama maka 
bacalah ketika engkau masih berdiri: ‘ Subhaanallaah, walham- 
dulillaah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar* 50 kali. 
Kemudian kau ruku’dan bacalah (bacaan tersebut) sepuluh kali. 
Lalu kau angkat kepalamu dari ruku’ dan ucapkanlah (bacaan 
tersebut) sepuluh kali. Kemudian kau bergerak menuju sujud dan 
bacalah (bacaan tersebut) sambil sujud sepuluh kali. Lalu kau 
angkat kepalamu dari sujud dan bacalah sepuluh kali, kemudian 
kau sujud lagi dan bacalah sepuluh kali. Kemudian kau bangkit 
dan sujud dan bacalah sepuluh kali (dalam keadaan duduk 
istirahah). Dengan demikian bacaan tersebut dibaca sebanyak 75 
kali dalam setiap raka ’at dan engkau melakukannya sebanyak empat 
raka’at. Jika engkau sanggup, maka kerjakanlah setiap harisatu 
kali. Jika tidak sanggup maka setiap satu Jum’at sekali. Jikaengkau 
tidak melakukannya (sepekan sekali), maka lakukanlah setahun 
sekali. Bila tidak dilakukan setahun sekali, maka lakukanlah 
seumur hidupmu sekali’.” (MR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Thabarani, 
dan Ibnu Khuzaimah dalam hitab 5hahihnya) 

Tatacara shalat tasbih tersebut adalah menurut ulama 
Syafi’iyah yang di dalamnya terdapat duduk istirahah. Hadits 
tersebut adalah dasar bagi ulama Syafi’iyah dalam hal adanya 
ketentuan tentang duduk istirahah. 

Sedangkan menurut ulama selain Syafi’iyah tidak ada kesun- 










296 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_. 

nahan dalam duduk istirahah. Oleh karena itu, tatacara shalat 
tasbih menurut mereka adalah membaca tasbih 10 kali sebelum 
membaca sebagian ayat al-Qur’an dan sesudahnya dibaca 50 kali. 
Maka jumlah bacaan tasbih yang dibaca ketika posisi berdiri 
adalah 25 kali. Kemudian dilanjutkan dalam setiap rukunnya dibaca 
masing-masing 10 kali. Dalam hal ini tasbih tidak dibaca ketika 
duduk istirahah dan tidak pula sebelum taysahhud sebagaimana 
yang diutarakan ulama Syafi’iyah. Dengan demikian jumlah 
bacaan tasbih yang dibaca dalam shalat tasbih adalah 300 kali 
dan setiap raka’at terdiri dari 75 bacaan tasbih. Jika terjadi 
keraguan tentang jumlah tasbih yang telah dibaca, maka yang 
diambil adalah jumlah minimal bacaan yang diyakininya. 


A. *»=• 

. 




qy 













297 


SHALAT BERJAMA’AH 


Uialat berjama 'ah adalah sunnah mu’akkadah bagi laki-laki 
1 dan perempuan pada shalat lima waktu. Kecuali ulama 
Malikiyah dan Hanabilah, menurut mereka shalat become'ah 
adalah wajib. Mereka menyandarkan pendapat pada riwayat dari 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah |g bersabda: 

** ^ * *'V| *** t| * *7 ^ 2> ' | ° T f - ’*' ■■ J 1 — * * / o ^ x g '"f ^ ^ / 

(., 4 JJLl oJ^j 

ffr’. ( * 6JUr j ,_J| tJlJli-i j»j ^iSl j»jl* *>UrJ y.T L^j 


“DemiDzat Yangjiwaku berada dalam Kekuasan-Nya, sungguh 
aku ingin menyuruh orang-orang membawa kayu bakar lalu 
tnengumpulkannya, kemudian aku perintahkan seseorang untuk 
mengumandangkan adzan, kemudian aku menyuruh seseorang 
untuk menjadi imam. Lalu aku akan menemui orang-orang yang 
tidak shalat berjama ’ah lalu aku bakar rumah-rumah mereka. ’’ 
(Muttafaqun 'aiaih) 

Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama sehubungan 
dengan hukum shalat yang harus dikerjakan secara berjama’ah. 
Pada suatu saat berjama 'ah menjadi fardhu bagi shalat itu sendiri, 
seperti ketika tertinggal satu raka’at pada shalat Jum’at. Pada 
saat lainnya berjama 'ah itu sendiri menjadi syarat sahnya shalat 
yang bersangkutan, seperti ketika tidak dapat mengerjakannya 
secara berjama 'ah karena hujan. Begitu juga shalat dua hari raya 
menurut ulama yang menerapkan berjama 'ah sebagai syarat 
sahnya. Adakalanya shalatnya adalah shalat sunnah, seperti 
shalat tarawih dan shalat witir pada bulan Ramadhan, serta shalat 
gerhana. Adakalanya pula berjama 'ah adalah mubah (boleh) 















298 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


seperti dalam shalat sunnahbiasa. Dalil tentang disyari’atkannya 
shalat berjama 'ah datang dari al-Qur’an dan Sunnah Rasul <§§. 
Adapun dalil al-Qur’annya adalah firman Allah: 

ojl^ajT lilj 


“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), 
lain kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama dengan 
mereka....” (Q5 An-bisa': 102) 

Berikut ini adalah sebagian dalil dari Sunnah, yaitu riwayat 
dari Ibnu ‘Umar H, Rasulullah jp bersabda: 


4s* 


T jS QijtS; J £-~~J ijill 4*>0 ^ 

“Shalat berjama ’ah lebih afdhal daripada shalat sendirian dengan 
27 derajat. ” (Muttafaqun 'alaih) 

Dari AbuHurairah gp, diaberkata: “Rasulullah ^bersabda: 

‘Shalatseoranglaki-lakidalam jama’ahnya digandakan (pahala- 
nya) daripada shalat di pasar dan di rumahnya dengan 25 kali 
lipat. Bila berwudhu dengan menyempurnakan wudhunya kemu- 
dian keluarmenuju masjid yang tidak keluar kecuali harry a untuk 
shalat. Dia tidak dicatat selain dengan catatan (kebaikan) itu dia 
diangkat satu derajat dan dihilangkan darinya satu keburukan 
(dosajnya. Ketika dia shalat maka para Malaikat tak henti-henti- 
nya mendo‘akannya (dengan do‘a) ‘Allaahumma shalli ‘alaih, 
Allaahummarhamhu’ selama dia masih dalam keadaan shalat 
dan selama belum berhadats. Dan para Malaikat terns mendo ‘a- 
kannya selama dia menunggu waktu shalat (berjama’ah)’ 
(Muttafaqun 'alaih dengan lafazh dari Bukhari) 

Termasuk sebagai shalat berjama ’ah meskipun hanya ada 
satu makmum dan seorang imam, walaupun salah satunya 
adalah anak kecil atau seorang perempuan. Kecuali ulama 
Malikiyah, menurut mereka tidak terhitung sebagai shalat 
berjama ’ah bila hanya ada satu orang imam dan seorang 
makmum anak kecil. Dari Ibnu ‘Abbas H, dia berkata: 






















Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


299 


“Suatu ketika aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. 
Kemudian aku menjumpai Nabi •§§ melakukan shalat, maka aku 
berdiri untuk ikut shalat bersamanya dan aku berdiri di sisi kiri 
beliau. Maka beliau menarik kepalaku dan meletakkan aku di sisi 
kanannya. ” (MR. Jama'ah) 

Dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah gH, mereka berkata: 
“Rasulullah |g| bersabda: 

‘Siapa yang bangun pada malam hari dan membangunkan pula 
keluarganya untuk melakukan shalat sunnah dua raka ’at berjama ’ah, 
maka Allah mencatat mereka sebagai laki-laki dan perempuanyang 
banyak berdzikir kepada Allah ’. ” 

Dari Abu Sa’id Al-Khudri , dia berkata: 

‘Ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid ketika Rasulullah 
H§ sedang shalat bersama shahabatnya. (Setelah selesai shalat) 
kemudian beliau bersabda: “Siapa yang mau bersedekah kepada 
orang ini dengan shalat bersamanya?. ” Maka berdirilah seorang 
laki-laki dari suatu kaum dan shalat bersamanya.” (MR. Ahmad, 
Abu Dawud, dan Tirmidzi yangjuga menshahihkannya) 


■ SYARAT-SYARAT MENJADI IMAM 


Ada beberapa syarat bagi seorang imam, yaitu: 


1. Islam; Shalat tidak sah dengan imam seorang kafir Jika dia 
orang fasiq atau mubtadi’(pelaku bid’ah ), maka diperboleh- 
kan shalat di belakangnya, meskipun hukumnya makruh. 
Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Abdullah bin ‘Umar 
H!, dia berkata: “Rasulullah H§ bersabda: 


at % <1 jis ^ Lili i jbj as % '4 s ji5 ^ Jk \jh. 


“Shalatkanlah (ketika meninggal) orang yang mengucapkan ( Laa 
ilaaha illallaah, dan shalatlah di belakang (sebagai makmum bagi) 
orang yang mengucapkan ‘Laa ilaaha illallaah ” (MR Danjquthni) 

Imam Bukhari juga meriwayatkan bahwa Ibnu ‘Umar pernah 















rr 


300 


Fikih Shalat EMPAT MADZHA6 


shalat di belakang Al-Hujjaj dan Ibnu Mas’ud pemah shalat 
dengan bermakmum kepada Walid bin ‘Uqbah bin Abu 
Mu’ith, padahal dia seorang peminum khamr. 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah shalat di 
belakang imam yang fasiq, berdasarkan riwayat dari Sa’ib 
bin Khalad: 

“Ada seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum dan dia 
meludah ke arah kiblat, ketika itu Rasul s§§ melihatnya, maka 
beliau bersabda: “Jangan kalian shalat di belakangnya. ” Setelah 
itu lelaki tersebut bermaksud shalat (menjadi imam), maka para 
shahabat mencegahnya dan diceritakan kepadanya tentang ucapan 
Nabi ■§§. Kemudian lelaki tersebut mengadukan hal itu kepada 
Nabi il| maka beliau menjawab: “Ya betul, engkau telah menyakiti 
Allah dan Rasul-Nya. ” (HR. Abu Dawud dan ibnu hibban) 

2. Baligh. Tidak sah hukumnya seorang dewasa shalat di 
belakang imam yang masih kanak-kanak dalam shalat fardhu 
dan diperbolehkan dalam shalat sunnah. Kecuali ulama 
Hanafiyah, menurut mereka tidak diperbolehkan shalat 
sunnah di belakang imam seorang anak kecil. 

Dalam pandangan ulama Syafi’iyah diperbolehkan shalat 
dengan imam seorang anak kecil yang telah mumayyiz dalam 
shalat fardhu dan shalat sunnah. Kecuali pada shalat Jum’at 
jika jumlah jama’ah tidak sempurna tanpa adanya anak kecil 
tersebut. Pendapat ini berdasarkan dari ‘Amr bin Salamah 
, dia berkata: 

“Aku pemah mengimami kaumku ketika itu umurku enam atau 
tujuh tahun, dan ketika itu aku adalah orang yang paling banyak 
hafalal-Qur’an (dibandingmereka).” (HR. BuKhari, Abu dAwud, dan 
Masa'I) 

3. Berakal, Tidak sah shalat di belakang imam seorang yang 
gila jika dia belum sembuh. Jika penyakit gilanya kambuhan, 
maka sah shalat bermakmum dengannya ketika penyakitnya 


" T * ^ 


_ 


_ 



........ =1 




















Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


301 


sedang tidak kambuh dan tidak sah ketika gilanya sedang 
kambuh. 

4. Laki-laki tulen. Tidak sah shalat seorang laki-laki dengan 
imam seorang perempuan atau banci, baik dalam shalat 
fardhu maupun shalat sunnah. Pendapat ini berdasarkan 
riwayat dari Jabir m , bahwa Nabi jjgg bersabda: 


o A 


r U }% 0*4* 5;'^' X} N 


Janganlah seorang wanita mengimami seorang laki-laki, jangan 
pula seorang Baduwi terhadap seorang Muhajir, serta jangan pula 
seorang yang cabul terhadap seorang mukmin. ” (HR. Ibnu fiajah) 

Jika semua, jama hhnya adalah wanita, maka tidak disyarat- 
kan imamnya seorang laki-laki, bahkan sah shalatnya dengan 
imam seorang wanita atau banci. Hal itu sebagaimana tertera 
dalam riwayat Ummu Waraqah yang pernah diperintahkan 
oleh Nabi ig agar mengimami keluarganya. (HR. Abu Dawud 
dart dtehahihkan oleh Ibnu Khuzaimah). ‘Aisyah juga biasa meng¬ 
imami para wanita dan terkadang berdiri bersama mereka 
dalam satu shaff. Begitu pula dengan Ummu Salamah yang 
biasa melakukannya. Kecuali ulama Malikiyah, mereka ber- 
pendapat tidak sah shalat dengan imam seorang wanita atau 
banci secara mutlak. Baik mengimami seorang laki-laki atau 
perempuan, baik dalam shalat fardhu atau shalat sunnah. 


5. Membaguskan bacaan pada bacaan wajib yang tidak sah 
shalat kecuali dengan membacanya. Wajibnya bagus bacaan 
tersebut adalah jika makmumnya adalah orang yang bagus 
bacaannya pula. Oleh karena itu seorang yang buta huruf 
tidak boleh menjadi imam, kecuali semua makmumnya juga 
buta huruf. Hal tersebut berdasarkan hadits Jabir yang telah 
lalu, dimana di dalamnya terdapat kalimat “dan janganlah 
seorang Baduwi (menjadi imam) terhadap orang Muhajir.” 

6. Bebas dari kotoran (najis), seperti mimisan terns menerus atau 
kencing terns menerus dan lainnya. Kecuali ulama Malikiyah 









302 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


dan Syafi’iyah, menurut mereka orang yang menanggung 
najis sah menjadi imam, hanya saja hukumnya makruh 
kecuali karena ada ‘udzur. 


7 . 


Suci dari hadats dan najis. Orang yang berhadats atau terkena 
najis tidak sah menjadi imam, Jika dia lupa bahwa dia sedang 
berhadats dan menjadi imam serta hal itu tidak diketahui 
oleh makmumnya hingga shalatnya selesai, maka shalatnya 
makmum sah dan shalatnya imam batal. Hal ini berdasarkan 
riwayat dari Abu Hurairah 3®, Nabi |f| bersabda: 


^ gjfcj tI Olj DU d jl^aj 


“Mereka (para imam) shalat mengimami kalian. Apabila mereka 
berlaku benar dalam shalatnya, maka pahalanya untuk kalian dan 
untuk mereka. Jika mereka (imam) salah, maka kalian tetap 
mendapatpahala sedang dosanya ditanggung mereka. ’’ (HR, Ahmad, 
dan Bukhari) 


Dari Sahl, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah % 
bersabda: 


jlj 


■' ^ f L 


“Imam adalah penjamin, jika dia benar maka dia dan para 
makmum mendapatpahala. Dan bila dia keliru maka kekeliruan 
itu dibebankan kepadanya (dan kesalahan itu tidak dibebankan 
kepada makmum). ” (I1R Ibnu Majah) 

‘Umar W >., juga menerangkan bahwa dia pernah shalat 
(sebagai imam) bersama para shahabatnya ketika dalam 
keadaan junub yang tidak disadarinya. Maka dia mengulangi 
shalatnya dan para makmumnya tidak mengulangi. Kecuali 
ulama Hanafiyah, menurut mereka apabila makmum menge- 
tahui batalnya shalat imam, maka dia harus mengulangi 
shalatnya juga. 

Bila imam teringat bahwa dia sedang berhadats ketika sedang 
di tengah-tengah shalat, maka dia harus minggir dan diganti- 



303 


____ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

kan oleh orang yang di belakangnya untuk meneruskan 
shalat, dan dengan demikian shalat mereka sah. Sedangkan 
jika imam masih meneruskan dengan melakukan perbuatan 
shalat setelah mengetahui bahwa dia berhadats, maka shalat 
betjama ’ahnya batal (dan shalatnya makmum terhitung 
shalat munfarid/ sendiri. pentrj.). Sedangkan menurat ulama 
Hanafiyah batal seluruhnya secara mutlak. 

8. Mampu melafazhkan huruf sebagaimana mestinya. Tidak 
sah shalat ber/arac’ah yang imamnya tidak mampu mela¬ 
fazhkan huruf secara benar, seperti orang yang merubah bunyi 
“ra” menjadi “ ghain ”, “sin" menjadi “tsa”\ atau “dzal” men- 
jadi “zaf kecuali jika makmum seluruhnya juga tidak mampu 
mengucapkannya. Begitu pun sang imam harus berusaha 
semaksimal mungkin untuk melafazhkannya dengan benar. 
Tetapi jika dia mampu mengucapkannya dengan benar 
namun tidak melakukannya, maka batal shalat mereka 
seluruhnya. Jika memang tidak mampu sama sekali maka 
sah shalat dengan imam yang demikian itu bagi sesama 
mereka yanag tidak mampu. 

Adapun jika imamnya orang gagap {tamtam), yaitu orang 
yang dalam berbicara banyak mengulang penyebutan “ ta m 
atau “fa maka sah menjadi imam dengan hukum makruh. 

9. Imamnya bukan masbuq (yang tertinggal dalam shalat ber- 
jama’ah). Kecuali menurat ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, 
menurat mereka sah mengikuti imam dari jama 'ah yang masbuq 
setelah imam sebelumnya salam, kecuali dalam shalat Jum’at. 

Bagi imam shalat Jum’at ada tambahan khusus yaitu harus 
orang yang merdeka, maka tidak sah menjadikan imam 
shalat Jum’at seorang budak. Kecuali ulama Hanafiyah yang 
mengatakan bahwa tidak ada syarat orang yang merdeka 
dalam imam shalat Jum’at. Pendapat ini disepakati oleh 
ulama Syafi’iyah selama imam tersebut tidak termasuk dalam 











304 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB__ 

hitunganjumkh jama ’ah yang harus terpenuhi dalam shalat 
Jum’at. Sebab ulama Syafi’iyah menerapkan syarat jumlah 
jama ’ah untuk sahnya shalat Jum’at. 

■ SYARAT-SYARAT SAHNYA SHALAT 
BAGI MAKMUM 

1. Posisinya tidak berada di depan imam. Jika posisinya berada 
di hadapan imam, maka shalatnya tidak sah, kecuali shalat- 
nya di sekitar Ka’bah, bahkan shalatnya tetap sah meskipun 
posisinya berhadapan dengan imam. Asumsi posisi berada 
di hadapan imam adalah berdasar pada tumitnya bukan pada 
jemari kaki. Kecuali ulama Malikiyah, dalam pandangan 
mereka shalatnya makmum yang demikian itu adalah sah 
dengan hukum makruh. Bila makmumnya hanya satu orang, 
maka posisinya berada di sisi kanan imam. Dan bila 
makmumnya dua orang, maka posisinya mundur di belakang 
imam. Dari Jabir iga, dia berkata: 

“Suatu ketika Rasulullah J§§ pernah bangkit untuk melaksanakan 
shalat, kemudian aku datang dan berdiri di sisi kirinya, maka beliau 
tnenarik tanganku dan memindahkan aku hingga aku berdiri di 
sisi kanannya. Setelah itu datang pula Jabir bin Shakhr dan berdiri 
di sisi kiri Rasulullah j§§, maka beliau menarik tangan kami berdua 
dan mendorong kami hingga beliau meletakkan kami di belakang- 
nya. ” (HR Muslim dan Abu Dawud) 

Jika yang datang kemudian adalah seorang wanita, meski 
hanya sendirian dia harus berdiri di belakang imam dan tidak 
diperbolehkan satu shaff dengan makmum laki-laki, meski¬ 
pun dia adalah mahram (yang haram menikah dengannya) 
bagi makmum laki-laki tersebut. 

Dari Anas W >., dia berkata: 

“Aku dan seorang anak yatim pernah shalat di rumahku di 
belakang Nabi H|, sedangkan ibuku, Ummu Sulaim, berada di 







Fikih Shaiat 


belakang kami. ” Dalam lafazh lain disebutkan: “Maka aku dan 
anak yatim itu menjadi satu shaff sedangkan orang tua (ibuku) 
berada di belakang kami." { Muttafaqun 'alaih) 

Jika wanita tersebut bergabung dalam satu shaff, maka sah 
shalatnya dengan hukum makruh.Kecuali ulama Hanafiyah, 
menurut mereka batal shalatnya dan orang yang sebarisan 
dengannya. Batalnya shaiat orang yang satu shaff dengannya 
adalah karena kebatalan wanita yang masuk dalam shaff 
meskipun mahranmya. 

Tatacara shaiat her jama 'ah yang makmum dan imamnya 
adalah seorang wanita adalah imamnya berada di tengah- 
tengah shaff Hal ini berdasarkan riwayat bahwa ‘Aisyah 
m , pernah mengimami para wanita dan dia berdiri satu 
shaff dengan wanita lainnya. Ummu Salamah juga 
melakukan hal yang sama. Dalam hal shaiat berjama’ah, 
maka disunnahkan posisi imamnya berada di tengah shaff 
dan orang yang berada persis di belakangnya adalah 
orang yang fasih dan cerdas. Sebagaimana tertera dalam 
sebuah riwayat dari Abu Hurairah m , bahwa Nabi i§ 
bersabda: 


JJ^Ji j 

“(Posisikanlah) seorang imam di tengah-tengah dan tutupilah 
(isilah) celah (dalam shaff. ” (HR. Abu Dawud) 

Dari Ibnu Mas’ud m, bahwa Nabi §§ bersabda: 




Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa yang 
pandai, kemudian orang yang mengiringi mereka (di bawah 
tingkatan mereka), kemudian orang yang setelah mereka. ” (MR. 
Ahmad, Muslim, dan lainnya) 


Dari Anas W >., dia berkata: 






308 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

memperhatikan gerakan imam, selain shalat jama’ah Jum’at, 
karena menyatu dalam shalat Jum’at adalah syarat sahnya shalat 
Jum’at. Berdasarkan hal ini, maka tidak sah shalat betjama’ah 
di belakang (bermakmum dengan) radio atau televisi. 

3. Sejak awal diniatkan shalat mengikuti imam dimana niat 
itu diikrarkan ketika takbiratul ihram. Kecuali menurut ulama 
Syafi’iyah, dalam pandangan mereka tidak disyaratlcan niat 
sejak awal shalat di bawah bimbingan imam. Oleh karena 
itu, sah shalat her jama ’ahnya meskipun niatnya dilakukan 
di tengah-tengah shalat dengan hukum makruh. 

4. Shalatnya imam dan makmum sederajat. Tidak sah menger- 
jakan shalat fardhu dengan mengiringi imam yang sedang 
mengerjakan shalat sunnah. Demikian pula orang yang 
mampu ruku’ terhadap orang yang tidak mampu ruku’. 
Kecuali ulama Syafi’iyah, menurut mereka sah shalat wajib 
mengikuti imam yang sedang mengerjakan shalat sunnah. 
Dari Jabir m, dia berkata: 

“Mu’adz bin Jabalpernah shalat Hsya’ bersama Rasulullah jg§. 
Kemudian dia kembali kepada kaumnya lain mengerjakan shalat 
yang sama bersama kaumnya. Maka shalatnya bersama kaumnya 
menjadi shalat sunnah baginya, dan bagi mereka (sahabatMu ’adz) 
menjadi shalat fardhu ‘isya’. (HR 5yafi'i, Abdurrazaq, dan Thahawi 
dengan sanad shahih) 

Sah hukumnya shalat seorang makmum yang berdiri meng¬ 
ikuti imam yang shalatnya sambil duduk. Hal tersebut 
berdasarkan riwayat dari ‘Aisyah @§, dia bercerita tentang 
kisah shalatnya Rasulullah bersama para shahabat dalam 
keadaan sakit. Aisyah berkata: 

“Maka beliau datang hingga duduk di sisi kiri ayahku (Abu Bakar). 
Beliau shalat (sebagai imam) sambil duduk dan Abu Bakar berdiri. 
(Ketika itu) Abu Bakar mengikuti shalatnya Nabi J§§ dan orang- 
orang mengikuti shalatnya Abu Bakar. ” (Muttafaqun 'aiaih) 







Fikih Shalaf EMPAT MADZHAB 


309 


Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah tidak sah orang 
yang shalat sambil berdiri mengikuti imam yang shalat sambil 
duduk. Dalam hal ini mereka mengecualikan bila imamnya 
adalah imam tetap yang tidak sanggup berdiri sembari ber- 
harap ketidakmampuannya berdiri segera hilang. Pendapat 
mereka ini berdasarkan hadits ‘Aisyah terdahulu. Ulama 
Malikiyah juga mengecualikan shalat sunnah, dengan syarat 
para makmum juga mengikuti imamnya dengan shalat 
sambil duduk pula. Mereka berpegang pada riwayat dari Abu 
Hurairah agfg , dia berkata: “Rasulullah j§| bersabda: 



‘Sesungguhnya seorang imam dijadikan untukmembimbing, maka 
jika imam bertakbir maka bertakbirlah kalian, danjangan kalian 
takbirsampai dia takbir. Dan jika dia ruku’ maka ruku’lah, dan 
janganlah kalian ruku’sebelum dia ruku’. Apabila imam meng- 
ucapkan: ‘Sami’allaahu liman hamidah’ maka ucapkanlah: 
‘Allaahumma rabbanaa lakalhamd’. Apabila dia sujud maka 
sujudlah, dan janganlah kalian sujud sebelum dia sujud. Apabila 
imam shalat sambil berdiri, maka shalatlah kalian sambil berdiri. 
Dan Apabila dia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian 
semua sambil duduk’.” (HR. Abu Dawud. Lafazh asalnya dari Bukhari 
Muslim) 

Rasulullah Ig juga pernah bersabda: 



“Janganlah kalian menyalahi imam kalian dan janganlah kalian 
mengikutinya ketika dia (shalat) sambil duduk. ” (hadits disebutkan 
oleh penuis kitab "5ubulus 5a/am" sembari menyebutkan bahwa 
terdapatpuia pada kitab 5yarah Al-Qadhi, dan asalnya dalam kitab 5hahlh 
BuHhari dan Muslim) 














Fikih Shalat 


EMPAT MADZHAB 


5. Makrnum mengikuti gerakan imamnya dengan tidak menda- 
huluinya. Jika seorang makrnum mendahului imamnya pada 
takbiratul ihram atau salam, maka shalatnya batal. Bila salam 
yang dillakukannya karena tidak sengaja, maka dia bisa 
kembali mengikuti imamnya. Dimikian pula, batal shalat 
seorang makrnum yang mendahului imamnya satu rukun 
dan membuatnya tidak seiring dengan imam, seperti ketika 
seseorang sedang ruku’ dan bangkit, sedangkan ketika itu 
imamnya telah berdiri. Semua perbuatan mendahului imam 
tersebut dihukumkan membatalkan shalat jika melakukan- 
nya dengan sengaja. Sedangkan jika melakukannya tanpa 
disengaja, maka bisa kembali mengikuti imam dan melanjut- 
kan shalat pada rukun berikutnya. 

Sebagaimana batal shalat bagi makrnum yang mendahului 
imam, maka batal pula shalat makrnum yang tertinggal satu 
rukun dari imam tanpa ‘udzur. Kecuali ulama Syafi’iyah yang 
mengatakan bahwa tidak batal shalatnya kecuali mendahului 
dan tertinggalnya dua rukun penuh. Pendapat ini berdasar- 
kan riwayat dari Abu Hurairah m , Rasulullah g| bersabda: 


“Sesungguhnya seorang imam dijadikan untukmembimbing, maka 
jangan kalian menyalahinya. Maka jika imam bertakbirmaka ber- 
takbirlah kalian, dan jika dia ruku ’ maka ruku ’lah kalian. Apabila 
imam mengucapkan: ‘Sami’allaahu litnatn hatnidah ’ maka ucap- 
kanlah: ‘Allaahumma rabbanaa lakalhamd’. Apabila dia sujud 
maka sujudlah. Apabila dia shalat sambil berdiri, maka shalatlah 
kalian sambil berdiri. Dan apabila dia shalat sambil duduk, maka 
shalatlah kalian semua sambil duduk’. ” (HR. Bukhari Muslim) 


Di samping hadits tersebut, ada juga hadits sejenis yang 
diriwayatkan oleh Abu Dawud terdahulu yang di dalamnya 
juga disebutkan haramnya mendahului imam. Dari Abu 
Hurairah m , dia berkata: “Rasulullah #| bersabda: 









311 


Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB 



£'0 * * ** i 

AjJ AN! 

“Apakah kalian tidaktakutjika mengangkat kepala kalian sebelum 
imam mengangkatnya, maka Allah akan mengganti kepala kalian 
dengan kepala himar, atau merubah bentuk kalian menjadi bentuk 
himar?’. ” (HR Jama'ah) 

Dari Anas ggi, dia berkata: “Rasulullah j|§ bersabda: 



‘Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian, 
maka janganlah kalian mendahuluiku ketika ruku’, sujud, dan 
menyelesaikan shaiat (salam)’.” (HR. Ahmad dan Muslim) 

Seorang makraum juga tidak dibenarkan mengikuti imam pada 
gerakan tambahan yang bukan merupakan gerakan shaiat. 

6. Antara imam dan makmum mengerjakan shaiat yang sama. 
Tidak sah mengerjakan shaiat zhuhur di belakang imam yang 
sedang mengerjakan shaiat ‘ashar. Tidak sah pula mengerja¬ 
kan shaiat zhuhur pada waktunya dengan mengikuti imam yang 
mengerjakan shaiat zhuhur sebagai qadha’an. Kecuali ulama 
Syafi’iyah, menurut mereka shaiat yang demikian itu sah. Pen- 
dapat ini juga disepakati oleh ulama Hanabilah sebatas sah 
mengerjakan shaiat zhuhur pada waktunya dengan mengiringi 
imam yang mengerjakan shaiat zhuhur karena mengqadha. 

7. Imamnya meniatkan bahwa dia sebagai imam bagi shaiat 
yang syarat sahnya adalah mengerjakannya dengan ber- 
jama’ah, seperti shaiat Jum’at dan shaiat dua hari raya. 
Ulama Hanabilah berpendapat bahwa niat tersebut adalah 
syarat dalam setiap shaiat berjama ’ah. 


■ HALrHAL yang menggugurkan syarat 
BERJAMA'AH 

Terdapat keringanan dalam shaiat (yang syarat sahnya 









312 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

dikerjakan dengan berjama ’ah) dikerjakan tanpa berjama 'ah 
karena beberapa hal berikut ini: 

l&2.Ketika cuaca sangat dingin dan ketika hujan turun sangat 
lebat. Dari Ibnu ‘Umar St , dari Nabi j§§: 

“Nabi #| memerintahkan petugas untuk memanggil shalat dengan 
panggilan: “Shalatlah di atas kendaraanmu. ’’Peristiwa ini terjadi 
ketika malam sangat dingin dan ketika turun hujan dalam suatu 
perjalanan. ” (HR. BuKari Muslim) 

Dari Jabir gH, dia berkata: 

“Suatu ketika kami bepergian bersama Nabi |fi kemudian turunlah 
hujan, maka beliau bersabda: “Shalatlah di atas kendaraan kalian 
bagisiapayang mau. ” (MR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi) 

3. Khawatir terjadi sesuatu hal yang menyakitinya. Sebagai- 
mana tertera dalam riwayat dari Ibnu ‘Abbas Hi , bahwa 
dia berkata kepada petugas mu ’adzdzim lya ketika hari sedang 
hujan (lebat): 

“Ketika engkau (setelah) mengucapkan ‘Asyhadu annna Muham- 
madar Rasuulullaah > maka jangan engkau ucapkan: ‘Hayya 
*alash shalaah* tetapi ucapkanlah: ‘Shalluufii buyuutikum 
(shalatlah dirumah kalian masing-masing)’. Rawiberkata: “Orang 
ketika itu seolah tidak bisa mempercayainya.’’MakaIbnu ‘Abbas 
berkata: “Mengapa kalian heran tentang siapa yang melakukan 
seperti demikian?. Sesungguhnya yang telah melakukan hal 
demikian itu adalah orang yang lebih baik dari aku, yaitu Nabi 
H§. Sesungguhnyajama’ah adalah kewajiban, dan sesunggguhnya 
aku tidak ingin menyuruh kalian keluar dari rumah lalu berjalan 
di atas lumpuryang licin. ” (Muttafaqun 'aiaih) 

Termasuk dalam kategori hujan lebat dalam hadits tersebut 
adalah hari yang panas terik, gelap gulita, dan takut terhadap 
orang yang akan menyakitinya. 

4. Orang buta yang tidak ada penuntunnya dan dia tidak 
mampu mengarahkan dirinya sendiri. 










Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 



5. Sedang sakit. Dari Thariq bin Syihab, Rasulullah j§| bersabda: 


jf sf>i jf a jb tjjf ui jfT fciijj 


* - • ? g' 

U^y j' 


“Shalat Jum’at adalah kewajiban bagi setiap muslim, kecuali 
karena empat hal; yaitu bagi seorang sahaya, wanita, anak kecil, 
dan orang sakit. ” (MR. Abu Dawud) 

6. Sedang sangat ingin buang hajat. Dari ‘Aisyah snn, dia 
berkata: “Aku mendengar Rasulullah j§§ bersabda: 


“Janganlah salah seorang kalian shalat ketika makanan telah 
tersaji dan janganpula sambil menahan buang air." (MR. Ahmad, 
Muslim, dan Abu Dawud) 

7. Ketika makanan telah tersaji dan sangat menggoda selera. 
Hal tersebut berdasarkan hadits Asiyah di atas dan juga 
berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Umar H§, dia berakata: 
“Rasulullah H§ bersabda: 


“Jika salah seorang kalian telah menemukan makanan, maka 
jangan bergegas melakukan suatu halhingga engkau makan terlebih 
dahulu, meskipun ketika hendak mengerjakan shalat’. ” (MR. Bukhari) 

8. Ketika sangat mengantuk. Dari ‘Aisyah bahwa Nabi sg§ 
bersabda: 


“Apabila salah seorang kalian mengantuk, maka tidurlah sampai 
rasa kantuk itu hilang. Maka sesungguhnya apabila dia shalat 
dalam keadaan mengantuk bisa jadi dia bermaksud istighfar 
padahal mencaci dirinya sendiri.” (HR. Jama’ah) 

9. Makan sesuatu yang berbau tak sedap, seperti bawang merah, 
bawang putih, dan sejenisnya. Hal tersebut berdasarkan 
sabda Rasulullah ||§: 

“Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka 
menjauhlah dari tempat shalat kami hingga hilang bau dari 
mulutnya." (MR. Bukhari dari Jabir bin 'Abdullah ggi) 















314 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB___ 

10. Ketika pikirannya terganggu dengan berbagai hal yang 
menggelisahkannya. Dari Abu Darda’ m, dia berkata: 

“Termasuk tanda kepandaian seseorang dalam ilmu agama adalah 
menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, hingga ketika dia 
shalat hatinya kosong (konsentrasi). ” (HR. Bukhari) 

Beberapa hal yang menggugurkan kewajiban berjama ’ah 
lainnya akan kami paparkan pada bab shalat Jum’at dan 
syarat-syarat wajibnya. 

■ HUKUM MASBUQ DALAM SHALAT 

Bagi orang yang masuk dalam shalat berjama 'ah dan 
menemui imam sedang takbiratul ihram atau sedang melakukan 
rukun lainnya, maka tidak dihitung mengikuti satu raka’at 
kecuali dia sempat melakukan ruku’ bersama imam. Baik 
mengikuti ruku’nya seeara sempurna maupun sekedar sempat 
menempelkan kedua tangannya pada kedua lututnya sebelum 
imam bangkit. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari dari Abu 
Hurairah m , dia berkata: “Rasulullah jgg bersabda: 

“Apabila kalian datang untuk shalat dan ketika itu kami sedang 
sujud maka sujudlah kalian, dan jangan dihitung (sebagai satu 
raka’at). Dan siapa yang sempat menemui ruku’ maka dia telah 
menemui shalat (satu raka’at)’.” (HR. Abu Dawud, ibnu Rhuzaimah 
dalam kitab 5hahihnya dan Hakim yangjuga menshahihkannya) 

Seorang makmum yang masbuq langsung mengerjakan se- 
perti yang sedang dikerjakan oleh imam, dan ketika imam salam, 
maka dia bangkit lagi untuk menyempurnakan raka’at yang 
tertinggal. Dari Abu Hurairah m, dari Nabi H beliau bersabda: 

‘Apabila kalian mendengar iqamah maka berjalanlah menuju 
shalat dan kalian harus tetap tenang dan jangan tergesa-gesa. Maka 
shalatlah mengikuti apa yang kalian dapati imam sedang mengerja- 
kannya dan apa yang terlewatkan oleh kalian maka sempurna- 
kanlah.” (HR. Jama'ah selain Tlrmidzi) 













315 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

Rukun yang dikerjakannya ketika dia mendapati imam 
sedang mengerjakannya ltulah awal shalatnya dan yang dikerja- 
kannya setelah imam salam adalah bagian akhir shalatnya. 
Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka yang dikerjakan 
bersama imam adalah bagian akhir shalatnya dan yang dikerja¬ 
kan setelah imam salam adalah bagian awal shalatnya, dengan 
asumsi bahwa rukun-rukun yang dikerjakannya adalah rukun 
qawliyah (ucapan), adapun jika dipandang dari segi rukun ftliyah 
(perbuatan) maka yang dikerjakan kemudian adalah bagian akhir 
shalatnya. Contoh, jika seseorang mendapati shalat berjama 'ah 
hanya satu raka’at terakhir pada shalat maghrib maka kemudian 
dia mengerjakan satu raka’at selanjutnya lalu duduk tasyahhud. 
Kemudian mengerjakan raka’at ketiga lalu duduk tasyahhud akhir 
dan salam, berdasarkan rukun fi’liyah. Adapun dalam rukun 
qawliyah maka pada kedua raka’at yang dikerjakan setelah imam 
salam wajib baginya membaca al-Fatihah dan sebagian ayat al- 
Qur’an. Disunnahkanjuga baginya membaca do‘a isftitah ketika 
berdiri pertama setelah imam salam 

Seorang makmum yang masbuq tetap dihitung sebagai shalat 
berjama ’ah selama ketika mendapati jama 1 ah imamnya belum 
salam. Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka orang yang 
tertinggal dalam berjama ah tidak termasuk sebagai shalat 
berjama ’ah selama tidak mendapati satu raka’at bersama imam. 
Orang tersebut juga tidak mendapatkan pahala seperti pahala 
shalat berjama ’ah. Mereka berpegang pada sabda Rasulullah |g: 

“Siapayangmendapatisatu raka’at maka dia (termasuk) mendapati 

shalat (berjama ’ah), ” 

■ PENGGANTIAN IMAM 

Ketika seorang imam sedang shalat kemudian dia mendapati 
dalam dirinya ‘udzur, seperti teringat bahwa dia sedang berhadats 
atau tertimpa suatu penyakit yang membuatnya tidak boleh 
meneruskan shalat, maka dia harus digantikan oleh orang lain 








316 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

dari antara makmum untuk meneruskan shalat hingga selesai. 
Sebagaimana terdapat dalam riwayat dari ‘Umar bin Maimun, 
dia berkata: 

“Suatu ketika aku berdiri shalat bersama ‘Umar dipagi haripada 
saat dia terkena tikaman. Antara aku dan dia hanya ada Ibnu 
‘Abbas. Ketika dia barn membaca takbir, tiba-tiba aku mendengar 
dia mengucapkan: ‘Aku dibunuh atau ‘Aku digigit anjing. 
Ternyata dia telah ditikam seseorang. Umarkemudian menunjuk 
Abdurrahman bin ‘Auf dan menariknya ke depan untuk mengganti- 
kannya sebagai imam, lalu dia pun shalat bersama mereka dengan 
mempercepat shalatnya. ” (HR. Bukhari) 

Dari Abu Razin, dia berkata: 

‘‘Suatu hari ‘AH shalat dan tiba-tiba hidungnya mengeluarkan 
darah, lalu dia menarik seorang laki-laki ke depan mengganti- 
kannya (menjadi imam) kemudian dia pergi. ” (HR. 5a'id bin Manshur) 

Menurat ulama Hanabilah tidak ada pergantian imam ketika 
hadats yang menimpa imam terjadi sebelum shalat dan baru 
teringat di tengah-tengah shalat, sebab shalatnya imam dan para 
jama 'ah itu sendiri batal. Sebagaimana telah kamijelaskan dalam 
pembahasan seputar syarat seorang imam yang jika dia terlupa 
sedang berhadats dan baru teringat di tengah-tengah shalat, maka 
shalatnya dan seluruh jama 'ahnya batal menurut ulama Hanafiyah. 

■ HALrHAL YANG DIANJURKAN BAGI IMAM 

Ada beberapa hal yang dianjurkan bagi imam, yaitu: 

1. Mengeijakan shalat secara sempurna dan seringan mungkin. 
Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah W>. > 
Nabi Hg bersabda: 

“Apabila kalian shalat bersama orang lain (sebagai imam) maka 
ringankanlah, karena diantara mereka terdapat orang lemah, orang 
sakit, dan orang tua. Dan apabila engkau shalat sendirian maka 
panjangkanlah shalat semau kalian.” (HR. Jama'ah) 














317 


___ Flklh Shalat EMPAT MADZHAB 

Dari Anas , dari Nabi $|§ beliau bersabda: 

“Aku pernah mengerjakan shalat dan bermaksud untuk meman- 
jangkan shalat itu, kemudian aku mendengartangisan bayi, maka 
aku mempercepat shalatku karena aku tahu betapa repot ibunya 
(untuk mendiamkannya). ” (Muttafaqun 'alaih) 

2. Memanjangkan raka’at pertama sembari menunggu orang 

yang akan masuk turut her jama 'ah. Dari Abu Qatadah : 

“Rasulullah pernah memanjangkan raka ’atpertamanya. Rawi 
berkata: “Kami mengira bahwa beliau melakukan hal itu agar 
orang-orang sempat masuk dalam jama ’ah pada raka ’atpertama. ” 
(HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, dan hasa'i) 

3. Memanjangkan ruku’ dan tasyahhud akhir apabila merasa 
ada orang yang akan masuk dan mendapatkan satu raka’at 
atau sekedar mendapatkan pahala ber jama 'ah, dengan syarat 
tidak membeda-bedakan orang yang akan masuk dalam 
jama 'ah. 

■ KEHADIRAN SEORANG WANITA DALAM 
SHALAT BERJAMA'AH 

Seorang wanita diperbolehkan menghadiri shalat bei jama 'ah 
dan keluar dari rumah menuju masjid dengan syarat bisa menjaga 
diri dan menghindarkan orang lain dari bersyahwat kepadanya 
serta tidak memakai perhiasan dan parfum yang dapat menim- 
bulkan fitnah. 

Dari Ibnu ‘Umar H, Nabi H§ bersabda: 

“Janganlah kalian mencegah wanita untuk keluar ke masjid namun 
rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. ” 

Dari Abu Hurairah ^, bahwa Nabi g§§ bersabda: 

“Janganlah kalian mencegah sahayaperempuan Allah untukpergi 
ke masjid-masjid Allah dan hendaknya mereka keluar tanpa 
memakai parfum.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 










318 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Dari Abu Hurairah m >, dia berkata: Rasulullab jg| bersabda: 


‘Siapa saja wanitayang mernakai wewangian maka dia tidak akan 


mengalami kehidupan akhirat bersama kami. ” (MR. Ahmad dan 
Thabarani) 


■ KRITERIA ORANG YANG LEBIH BERHAK 
MENJADI IMAM 

Orang yang paling berhak menjadi imam adalah wali yang 
ditunjuk oleh penguasa negeri, kemudian imam tetap, baru 
kemudian pemilik rumah jika shalat di rumah. Hal tersebut 
berdasarkan sabda Rasulullah 0;. 

“Janganlah seorang kalian mengimami orang lain di negeri mereka 
kecuali dengan seizin mereka. ” (MR. Ahmad, Muslim dari Abu Mas'ud 
'Uqbah bin 'Amr) 

Jika tidak ada orang yang sesuai dengan ketiga kriteria terse¬ 
but, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah orang yang 
paling tahu masalah agama. Jika tidak ada juga, maka orang yang 
paling bagus bacaannya. Menurut ulama Hanafiyah yang didahulu- 
kan adalah orang yang lebih bagus bacaannya daripada orang yang 
lebih tahu masalah agama. Mereka menyandarkan pendapat pada 
riwayat dari Ibnu Mas’ud iHS, dia berkata: “Rasulullah bersabda. 

“Yang hams menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang 
paling bagus bacaan Al-Qurannya, jika semua orang bacaannya 
sama maka orang yang paling paham masalah Sunnah (Rasul 
0J. Bila pemahaman orang terhadap Sunnah juga sama, maka 
orang yang lebih dulu hijrah (tinggal di daerah tersebut). Bila waktu 
hijrahnya juga sama, maka orang yang usianya paling tua. 
Janganlah seseorang mengimami orang lain di negeri orang lain 
tersebut dan jangan pula duduk di tempat kehormatannya kecuali 
dengan seizinnya. ” (I1R. Ahmad dan Muslim) 

Kecuali ulama Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa pada 
masa Nabi H orang yang paling bagus bacaan Al-qur’annya 














319 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

adalah juga yang paling tahu masalah agama. Akan tetapi ulama 
Hanafiyah tetap berpegang pada pengertian lahir (explisit) dari 
lafazh hadits tersebut. Jika orang yang lebih berhak untuk 
mengimami telah mengizinkan seseorang untuk menjadi imam, 
maka dia boleh menjadi imam. Sebagaimana Rasulullah J|g 
bersabda dari Abu Hurairah , dari Nabi H§: 

“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir menjadi imam bagi suatu kaum kecuali dengan izin mereka. 
Dan janganlah seseorang mengkhususkan untuk dirinya sendiri 
dalam berdo ‘a tanpa mengikut sertakan orang lain, jika dia 
melakukannya maka dia telah mengkhianati mereka ” (MR, Abu 
Dawud) 











320 


Fikih Shaiat EMPAT MADZHAB 


SHALAT JUM’AT 


■ KEUTAMAAN HARI JUM'AT 


CVi 


^ari Jum’at adalah sebaik-baik hari dalam sepekan berda- 
sarkan sabda Rasulullah jgg dari Abu Hurairah m : 


" Sebaik-baik hari yang di dalamnya terbit matahari adalah hari 
Jum’at. Pada hari itu diciptakan Adam 359, pada hari itupula 
dia dimasukkan ke surga, pada hari itujuga dia dikeluarkan dari 
surga, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecualipada hari Jum ’at 
pula. ” (I1R. Muslim, Abu Dawud, dan lainnya. DishahihHan oleh Tirmidzi) 


Dari Abu Lubanah Al-Badri W >., bahwa Rasulullah jgg 
bersabda: 


“Penghulurtya hari-hari adalah hari Jum ’at, dan hari Jum ’atjuga 
adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Dan lebih agung di 
sisi Allah daripada hari raya ‘lidul Fitri dan Jidul Adha. Pada 
hari Jum’at juga terdapat lima peristiwa; Pada hari itu Allah 
menciptakan Adam *559, pada hari itu pula Allah melemparkan 
Adam ke bumi serta pada hari itu pula Adam wafat. Pada hari 
Jum’at juga terdapat waktu yang tidak ada seorang hamba pun 
yang meminta kepada Allah kecuali Allah akan memberikan 
kepadanya, selama tidak meminta sesuatuyang haram. Pada hari 
itu pula akan terjadi kiamat. Tak seorang pun dari para Malaikat, 
langit, bumi, angin, gunung, dan lautan kecuali mereka memulia- 
kan hari Jum’at.” (MR. Ahmad dan Ibnu Majah. Ai-'lraqi berkata bahwa 
sanad hadits ini hasan) 











321 


_ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

■ HAL-HAL YANG DIANjURKAN PADA HARI 
JUM'AT 

Pada hari Jum’at dianjurkan melakukan beberapa hal berikut 
ini: 

1. Memperbanyak bershal awat kepada Nabi pada siang dan 
malamnya. Dari Aus bin Aus sift , dia berkata: “Rasulullah 
gg bersabda: 

‘Sesungguhnya yang terbaik dari hari-hari kalian adalah hari 
Jum ’at. Pada hari itu Adam $SSI diciptakan dan pada hari itu pula 
dia diwafatkan, ditiupkan (ruhnya), dan terjadinya hari yang 
mengejutkan (kiamat). Maka perbanyaklah shalawat kepadaku 
pada hari itu, maka sesungguhnya shalawat kalian langsung diper- 
lihatkan untukku’. Para shahabat bertanya: ‘Wahai Rasulullah 
bagaimana bisa diperlihatkan kepadamu sedangkan engkau telah 
wafat?’. Beliau menjawab: ‘Sesungguhnya Allah mengharamkan 
terhadap bumi untuk memakan jasadpara Nabi.” (HR. Perawi yang 
ilma selain Tirmidzi) 

2. Membaca surat al-Kahfi pada siang dan malamnya. Dari 
Abu Sa’id Al-Khudri W >., Nabi |g bersabda: 

“Siapa yang membaca surat al-Kahfipada hari Jum ’at maka akan 
dipancarkan cahaya kepadanya diantara dua Jum’at ” (HR. Hasa'i, 
Baihaqi, dan Hakim) 

Dari Ibnu ‘Umar 18, Nabi «g§ bersabda: 

“Siapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jum ’at maka akan 
dipancarkan cahaya kepadanya dari telapak kakinya sampai ke 
awan di langit yang akan meneranginya pada hari kiamat dan 
diberikan ampunan kepadanya (dari dosajyang dilakukan diantara 
dua Jum’at.” (HR. Ibnu Mardawiyah dengan 5anad yang tidak ada 
masaiah) 

3. Mandi, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian 
yang terbaik. Dari Abu Sa’id Al-Khudri W >., dari Nabi if, 
beliau bersabda: 







322 


Fikih Shalai EMPAT MADZHAB____ 

“Hendaknya setiap muslim mandipada hari Jum ’at dan memakai 
pakaian yang terbagus serta memakai wewangian jika dia 
memilikinya. ” (HR. Ahmad, Bukhari, dan Muslim) 

Pada bab mandi-mandi yang sunnah juga telah kami sebut- 
kan beberapa hadits, khususnya yang terkait dengan mandi 
pada hari Jum’at. 

4. Selain imam disunnahkan takbir ketika rnenuju ke tempat 
shalat Jum’at. Dari Abu Hurairah , Rasulullah H§ 
bersabda: 

“Siapa yang mandi pada hari Jum’at seperti mandinya ketika 
janabah, kemudian sampai ke tempat shalat (di masjid) pada 
urutan pertama, maka dia seperti telah berkurban seekor unta 
gemuk. Siapa yang sampai pada urutan kedua, maka dia seperti 
telah berkurban seekor sapi. Siapa yang tiba pada urutan ketiga, 
maka dia seperti telah berkurban seekor domba jantan. Siapa yang 
tiba pada urutan keempat, maka dia seperti telah berkurban seekor 
ay am. Dan Siapa yang tiba pada urutan kelima, maka dia seperti 
telah berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar (naik 
mimbar) maka datanglah para Malaikat untuk mendengarkan 
dzikir. ” (HR. Jama'ah selain Ibnu Majah) 

Selain imam sangat makruh hukumnya menyibak barisan, 
sebagaimana tertera dalam sebuah riwayat dari ‘Abdullah 
bin Basr ^, dia berkata: 

“Ada seorang laki-laki yang datang kemudian menyibak barisan 
pada hari Jum’at yang ketika itu Rasulullah jf§ sedang khutbah, 
maka beliau berkata kepada laki-laki tersebut: ‘Duduklah, 
sesungguhnya engkau telah menyakiti orang lain dan engkau 
datang belakangan’.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan lainnya) 

Dalam hadits lain juga disebutkan: 

A 

“Orangyang menyibak barisan manusia seperti membuat jembatan 
pada api neraka jahannam. ” 

















Fikih Shalat EM PAT MADZHAB 


323 


■ DAHL WAJIBNYA SHALAT JUM" AT 

hala ium at terdiri dari dua raka’at, sebagaimana disebut- 
kan dalam sebuah riwayat dari ‘Umar bin Khaththab m, dia 
berkata: 

natal Jum at adalah dua vaka ’at sempurna tanpa bisa dikurangi 
berdasarkan ucapan Nabi kalian (HR. Ahmad, flasa's, dan Ibnu 
Majah dengan sanad hasan) 

Shalat Jum at adalah fardhu ‘ain (kewajiban individual) yang 
berdiri sendiri dan bukan mempakan ganti dan shalat zhuhur, 
kecuali jika kewajiban shalat Jum’at tersebut telah gugur dari 
seseorang, maka dia bisa menggantinya dengan shalat zhuhur 
empat raka’at. Dalil yang menerangkan wajibnya shalat Jum’at 
tertera dalam al Qur’an, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Adapun 
dalil al-Qur’an adalah: 

Jj QA \ySl; 

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk 
mengerjakan shalat pada hari Jum’at, maka segeralah kamu 
mengingatAllah dan tinggalkanlah jualbeli.” (Q5. Al-Jumu'ah: 9) 

alii yang > asal dari Sunnah antara lain adalah hadits dari 
‘Umar tersebut dia atas Dalam riwayat lain juga disebutkan, 
dari Ibnu Mas ud ^, dia berkata bahwa Nabi 3 §§ pernah berkata 
kepada kaum yang meninggalkan shalat Jum’at: 

“Sesungguhnya aku telah memerintahkan dengan tegas kepada 
seorang laki-laki agar menyuruh manusia untuk shalat (Jum’at) 
dan membakar rumah laki-laki yang meninggalkannya. ” (HR. 
Ahmad dan Muslim) 

Dari Abu Hurairah m , dan Ibnu ‘Umar St, bahwa 
mereka berdua mendengar Rasuluilah g§ bersabda -di atas 
mimbarnya-: 







Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


“Allah pasti akan mematikan atau menutup hati kaum yang 
meninggalkan shalat Jum ’atkemudian mereka pasti menjadi orang- 
orangyang lupa. ” 01R, Muslim) 

Dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas W , serta dari Abul Ja’d 
Adh-Dhamari bahwa Rasulullah bersabda: 

“Siapayang meninggalkan shalat Jum’at tiga kali berturut-turut 
maka Allah akan menutup hatinya.” (HR. Imam yang lima) 


■ SYARAT WAJIBNYA SHALAT JUM' AT 

Shalat Jum’at wajib bagi seorang muslim laki-laki, merdeka, 
baligh, berakal, muqim (domisili tetap), sanggup berjalan menuju 
tempat berlangsungnya shalat Jum’at, dan tidak ada halangan yang 
membuatnya boleh meninggalkannya Sebagian halangan terse- 
but telah kami sebutkan pada bab penyebab gugurnya kewajiban 
syarat bexjama ’ah dalam shalat yang memiliki syarat sahnya dengan 
betjama ’ah. Sebagian diantaranya kami sebutkan benkut ini: 

1&2 Perempuan dan anak-anak. Bagi mereka tidak diwajibkan 
shalat Jum’at, akan tetapi jika mereka mengerjakannya, 
maka shalatnya tetap sah. Hal tersebut sebagaimana tertera 
dalam riwayat yang akan kami sebutkan pada nomor urut 
yang ketiga. 

3. Sakit yang membuatnya tidak mampu menghadiri tempat 
dilangsungkannya shalat Jum’at, atau khawatir penyakitnya 
menjadi parah atau proses penyembuhannya menjadi lama. 
Dari Thariq bin Syihab bahwa Rasulullah |fg bersabda: 

“Shalat Jum’at adalah kewajiban bagi setiap muslim, kecuali 
karena empat hal;yaitu bagi seorang sahaya, wanita, anak kecil, 
dan orang sakit.” { HR Abu Dawud. Imam Mawawi berhata bahwa had its 
Ini shahih dari jalur Muslim) 

4. Musafir, meskipun dia menemui waktu didirikannya shalat 
Jum’at. Dari Abdullah bin ‘Umar H, diaberkata: “Rasulullah 
HI bersabda: 








325 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

‘Tidak ada shalat Jum’at bagi orangyang sedang musafir’.” (HR. 
Thabarani) 

Rasulullah gUjuga pernah bepergian, ketika itu beliau tidak 
mengerjakan shalat Jum’at. Ketika peristiwa haji wada’ di 
‘Arafah yang bertepatan dengan hari Jum’at, maka shalat 
zhuhur dan ‘ashar dikerjakan dengan jama’ taqdim dan tidak 
mengerjakan shalat Jum’at. Begitu pula yang dilakukan oleh 
para Khulafa ’urrasyidin dan para shahabat lainnya . 

5. Orang berhutang yang belum mampu membayar dan khawatir 
dia akan dipenjarakan. 

6. Bersembunyi dari penguasa yang zhalim. Dari Ibnu Abbas 
@, Nabi gg bersabda: 

“Siapayangmendengar seruan adzan kemudian tidak memenuhi- 
nya, maka shalatnya tidak sah kecuali karena ada 1 udzur” Para 
shahabat bertanya: “Apakah ‘udzur itu?. ” Beliau menjawab: 
“Takut dan sakit.” (HR. Abu Dawud dengan sanad shahih) 

Bagi semua orang yang mengalami enam ‘udzur di atas 
diperbolehkan untuk tidak mengerjakan shalat Jum’at dan 
menggantinya dengan shalat zhuhur. Bagi mereka yang tetap 
mengerjakan shalat Jum’at, maka tetap sah dan gugur pula 
kewajiban shalat zhuhur baginya. Pada masa Rasulullah H§ ada 
juga kaum wanita yang menghadiri shalat Jum’at di masjid. 

■ SYARAT SAHNYA SHALATJUM'AT 

Sahnya shalat Jum’at jika memenuhi syarat-syarat berikut ini: 

1. Mengerjakannya pada waktu zhuhur, yaitu mulai tergelincir 
matahari sampai panjangbayang-bayang sebuahbenda sama 
dengan benda aslinya. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari 
Anas gH, dia berkata: 

“Nabi |g melakukan shalat Jum’at ketika matahari telah terge¬ 
lincir. ” (HR. Ahmad, Buhhari, Abu Dawud dan Baihaqi) 









326 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

Dari Salamah bin Al-Akwa’ , dia berkata: 

“Kami melaksanakan shalat Jum ’at bersama Rasulullah 0§ ketika 
matahari tergelincir, kemudian kami pulang dengan berjalan 
mengiringitempatyang teduh.” (HR. Ahmad dan Muslim) 

Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka waktu shalat 
Jum’at adalahsampai terbenam matahari. Sementara ulama 
Hanabilah berpendapat bahwa waktu shalat Jum’at dimulai 
sejak matahari mulai terangkat satu tombak sampai berakhir- 
nya waktu zhuhur. Akan tetapi sebelum masuk waktu zhuhur 
hukunmya boleh (jaiz), sedangkan ketika sudah masuk waktu 
zhuhur hukumnya menjadi wajib dan mengerjakannya pada 
waktu ini lebih afdhal. Sebagaimana disebutlcan dalam 
sebuah riwayat dari Jabir , dia berkata: 

“Rasulullah gH pemah mengerjakan shalat Jum ’at kemudian kami 
pergi menggembalakan unta ketika tergelincir matahari. ” (HR. 
Ahmad, Muslim, dan hasa'I) 

Dari ‘Abdullah bin Saidan As-Silmi W >., dia berkata: 

“Aku pemah mengerjakan shalat Jum ’at bersama Abu Bakar. 
Ketika itu khutbah dan shalatnya dilakukan sebelum tengah hari. 
Kemudian (lain waktu) aku mengerjakannya bersama ‘Umar, 
ketika itu khutbah dan shalatnya dilakukan sampai tengah hari. 
Lalu (lain waktu lagi) aku mengerjakannya bersama ‘Utsman, 
ketika itu khutbah dan shalatnya dilakukan sampai habis waktu 
siang. Dalam hal itu aku tidak melihat seorangpun yang mencela 
dan mengingkarinya.” (DR. Ahmad dan Daruquthni) 

2. Dikerjakannya secara betjama’ah. Shalat Jum’at tidak sah 
dikerjakan sendirian. Dari Thariqbin Syihab, Rasulullah «§§ 
bersabda: 

“Shalat Jum ’at adalah kewajiban bagi setiap muslim yang 
dikerjakan secara berjama’ah.” (HR. Abu Dawud) 

3. Jumlah jama ’ahnya tidak kurang dari 40 orang termasulc 
imam. Keempat puluh orang tersebut semuanya adalah 








327 


Fikth Shalat EMPAT MADZHAB 


orangberakal, merdeka, penghunitetap, danlaki-laki (karena 
selain mereka tidak termasuk hitungan jumlah jama’ah. 
pentrj.). Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Jabir fig?, dia 
berkata: 

“Terdapat dalam Sunnah bahwa setiap (penduduk) berjumlah 40 
atau lebih maka wajib dilaksanakan shalatJum ’at. ” (MR. Daruquthni) 


Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shalat Jum’at sah 
dilakukan oleh tiga orang selain imam, dengan asumsi bahwa 
tiga merupakan kriteria untuk disebut jama 'ah dan tidak ada 
syarat lain selain jama’ah. 

Ulama Malikiyah berkata bahwa jumlah jama 'ah dalam 
shalat Jum’at minimal 12 orang laki-laki selain imam. Hal 
tersebut sebagaimana tertera dalam riwayat dari Jabir , 
dia berkata: 

“Suatu ketika kami shalat bersama Nabi |jg ketika tiba-tiba datang 
sekelompoksaudagaryangmembawa bahan makanan, kemudian 
orang-orang pergi menghampiri saudagar tersebut hingga tersisa 
12 orang yang bersama Nabi j|§, diantara mereka adalah Abu 
Bakardan ‘Umar fig!, makaturunlahayat: “Dan apabila mereka 
melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju 
kepadanya dan meninggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri 
(khutbah). ” (QS. Al-Jumu ’ah: 11) (MR. Buhhari, Muslim, dan Tirmidzl) 

4. Dalam satu wilayah dilaksanakan dengan satu jama’ah. 
Kecuali jika ada ‘udzur, seperti tempatnya sempit atau 
dikhawatirkan terjadi fitnah yang ditimbulkan dari perbedaan 
pandangan kelompok yang berbeda. Shalat Jum’at yang 
terpisah menjadi beberapa jama’ ah tanpa ada ‘udzur, maka 
yang sah adalah shalat Jum’at yang lebih dulu dikerjakan. 


Menurut ulama Malikiyah jika shalat Jum’at dikerjakan 
terpisah menjadi beberapa jama’ ah tanpa ada ‘udzur, maka 
shalat Jum’at yang sah adalah yang dikerjakan bersama 
jama ’ah yang lebih dahulu ada di wilayah tersebut. Sementara 
















328 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


itu ulama Hanabilah berpandangan bahwa tidak ada syarat 
sahnya shalat Jum’at harus dikerjakan menjadi satu/cma’ah 
dalam satu wilayah, meskipun mengerjakan yang demikian 
itu lebih baik. 

5. Dikerjakannya di wilayah perkotaan yangberpenduduk tetap 
atau di sekitamya. Syarat ini hanya diterapkan oleh ulama 
Hanafiyah saja. Mereka juga menerapkan syarat bahwa 
imam shalat Jum’atnya adalah petugas resmi atau wakilnya. 
Jika petugas resmi tersebut mengizinkan untuk didirikan 
shalat Jum’at ketika masjidnya sedang dibangun maka shalat 
Jum’at boleh dikerjakan di dalamnya. Dalam hal ini tidak 
ada keharusan untuk rmnta izm setiap kali akan mendirikan 
shalat Jum’at. 

Selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shalat Jum’at 
sah dikerjakan di perkotaan atau di pedesaan dan keduanya 
tidak ada bedanya. Dengan syarat di daerah tersebut terdapat 
penduduk tetap. Dengan demikian, tidak sah mengerjakan 
shalat Jum’at di daerah tanpa penduduk tetap. Dari Ibnu 
‘Abbas HI, dia berkata: 

“Shalat Jum ’atyangpertama kali dikerjakan setelah shalat Jum ’at 
di masjid Nabi |f| adalah shalat Jum ’at yang dikerjakan di Juwa ’i 
(sebuah kota di wilayah Bahrain). (HR. BuKharl dan Abu Dawud) 

Dari Ibnu ‘Abbas IS, bahwa dia melihat sekelompok penduduk 
pinggir oase yang berkumpul, maka beliau tidak mencela mereka. 
(IJR. 'Abdurrazaq dengan sanad shahlh) 

6 Ada dua khutbah. Dalam hal khutbah terdapat beberapa 
syarat, yaitu: 

■ SYARAT-SYARAT KHUTBAH 

Dalam khutbah terdapat beberapa syarat yang apabila salah 
satunya ditinggalkan maka khutbahnya tidak sah. Sayarat-syarat 
tersebut adalah: 




I uJJL i ; -iJ-ii. 


MM 






329 


___Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

1. Dikerjakannya sebelum shalat. Hal ini berdasarkan perbuatan 
Rasul para shahabat, dan kesepakatan ulama. Dalam 
hal ini tidak ada perbedaan pendapat diantara kaum muslimin. 

2. Niat. Bila khutbah dilakukan tanpa niat maka khutbah 
tersebut tidak sah. 

3. Dengan bahasa Arab. Jika tidak mampu dengan bahasa 
Arab, maka disyaratkan ketika membaca ayat saja yang 
menggunakan bahasa Arab. Kecuali ulama Malikiyah, 
menurut mereka menggunakan bahasa Arab adalah syarat 
mutlak meskipun orang-orang tidak mengetahui bahasa 
Arab. Jika tidak ada orang yang dapat berbahasa Arab 
dengan baik, maka gugurlah kewajiban shalat Jum’at bagi 
mereka. Semenf ara menurut ulama Hanafiyah khutbah boleh 
dilaksanakan dengan menggunakan bahasa selam bahasa 
Arab meskipun sang khatib mampu berbahasa Arab, baik 
masyaratnya orang Arab atau selain Arab. 

4. Khutbahnya dilakukan pada waktunya. Artinya tidak sah 
jika khutbahnya dikerjakan sebelum masuk waktu shalat 
Jum’at dan baru shalatnya yang dikerjakan ketika sudah 
masuk waktu. Pemabahasan tentang waktu shalat Jum’at 
telah kami paparkan pada bab sebelumnya. 

5. Kedua khutbahnya diucapkan dengan suara keras sekira para 
jama ’ah yang mengikuti shalat Jum’at dapat mendengarnya. 
Dari Jabir bin ‘Abdullah H, dia berkata: 

“Ketika Rasulullah ^ berkhutbah, maka wajahnya memerah, 
suaranya meninggi, dan emosinya memuncak seolah sedang 
memberikan instruksi kepada pasukan. ” (MR Muslim dan Masa'i) 

6. Antara khutbah pertama dan kedua dilakukan berturut-turut, 
begitu pula antara khutbah dan shalat, yaitu tidak menyelingi 
antara khutbah pertama, kedua, dan shalat dengan selainnya. 

7. Penyampaian kedua khutbah tersebut dengan berdiri jika 











330 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


sanggup. Bila tidak sanggup, maka sah disampaikan sambil 
duduk. Dari Ibnu ‘Umar W, dia berkata: 

“Rasulullah gl| melakukan khutbah (Jum’at) dua kali. Ketika 
beliau naik ke mimbar beliau duduk hingga mu’adzdzin selesa 
adzan, kemudian beliau berdiri dan berkhutbah, lalu duduk tanpa 
berkata-kata. Lalu beliau berdiri lagi dan berkhutbah. ” (HR Perawl 
yang lima dengan lafazh darl Abu Dawud) 

Kecuali ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dalam pandangan 
mereka berdiri dalam khutbah adalah sunnah bukan fardhu. 

8 , Duduk di antara dua khutbah sekira diam sejenak (thuma - 
ninah). Meskipun khutbahnya disampaikan sambil duduk 
karena ada ‘udzur, maka diantara dua khutbah tersebut kha- 
tib harus diam sejenak. Pendapat ini hanya menurut ulama 
Syafi’iyah. Mereka berpegangpadahadits dari ‘Abdullah bin 

‘Umar yang telah lalu pada syarat yang ketujuh. Sedangkan 
menu rut ulama selain Syafi’iyah duduk diantara dua khutbah 
adalah sunnah. 

9. Khatib suci dari hadats dan menutup ‘aurat dalam kedua 
khutbahnya. Seandainya dia berhadats di tengah-tengah 
khutbahnya, maka dia harus menghentikan khutbahnya dan 
dilanjutkan setelah dia memperbaharui wudhunya terlebih 
dahulu. Pendapat im adalah menurut ulama Syafi iyah, 
sedangkan menumt ulama selainnya, suci dari hadats adalah 
sunnah bagi khatib. Mereka berpegang pada riwayat: dari 
‘Umar bin Khaththab m, bahwa dia pernah berkhutbah di 
atas mimbar, tiba-tiba dia merasa ada angin yang lceluar, maka 
dia berkata: “Wahai sekalian manusia sesungguhnya aku 
ragu antara apakah aku takut kepada kalian karena Allah, 
atau aku takut kepada Allah karena kalian. Tetapi takutku 
kepada Allah lebih aku sukai. Ketahuilah, sesungguhnya aku 
terkena hadats, sekarang aku turun dan akan me gulangi 
wudhu.” (Disebutkan olefi penulis kitab ‘Uyuunul Akhbaar) 









331 


__Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

10. Khatib adalah orang yang berkewajiban shalat jum’at. 
Dengan demikian khatib tidak boleh seorang budak atau 
musafir, meskipun dia telah meniatkan untuk menghentikan 
masanya sebagai musafir. Pendapat ini hanya menurut ulama 
Hanabilah. Dalam hal ini ulama selainnya sepakat sebatas 
bila jumlah minimal yang menjadi syaxat shalat Jum’at hanya 
terpenuhi bila sang khatib sendiri masuk hitungan. Sedang- 
kan jika jumlah minimal sudah terpenuhi walaupun tanpa 
menghitung khatib, maka tidak ada syarat bahwa khatib 
harus orang yang berkewajiban shalat Jum’at. 

■ RUKUN-RUKUN KHUTBAH 

Dalam khutbah terdapat beberapa rukun. Dalam hal ini 
terjadi banyak perbedaan pendapat diantara para ulama. Ulama 
Hanafiyah Malikiyah mengatakan bahwa rukun khutbah hanya 
satu dan selainnya hanyalah sunnah. Berikut ini kami jelaskan 
satu persatu: 

1. Memuji Allah. Memuji tersebut dengan kalimat “ Al-hamdu- 
lillaah .” Hal itu berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas’ud W >., 
dia berkata: “Ketika Rasulullah || membaca syahadah (pem- 
bukaan khutbah) beliau mengucapkan: * Al-hatndulillaahi 
nastaHinuhu wa nastaghfiruh, wa na’uudzu billaahi min 
syuruuri anfusinaa, man yahdihillaahu falaa mudhilla lahi, 
wa man yudhlil falaa haadiya lah. Wa asyhadu anlaailaaha 
illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan ‘ahduhu wa ra- 
suuluh, arsalahu bilhaqqi basyiiran wa nadziiran bainayadais 
saa’ah. ManyuthVilladha wa rasuulahufaqadrasyad, wa man 
ya’shihimaa fa-innahuu laa yadhurru ittaa nafsah, wa laa 
yadhurrullaaha syai’ari ” (Segala puji bagi Allah, kami 
memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlin- 
dung kepada Allah dari keburukan diri kami, siapa yang 
diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa 
menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan-Nya maka tidak 











Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


ada petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 
selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Nya yang Dia telah mengutusnya dengan 
haq sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan 
setiap saat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya 
maka dia telah berada di jalur yang benar, dan siapa yang 
bermaksiat kepada keduanya maka dia tidak mencelakakan 
selain dirinya sendiri. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat 
mencelakai-Nya.” (ilR. Abu Dawud) 


Dari Abu Hurairah m, dia berkata: “Rasulullah |g bersabda: 
‘Setiap ucapan yang tidak diawali dengan memuji Allah, maka 
terputus (tidak mendapatkan pahala)’. ” (liR. Abu Dawud dan Ahmad 
yang semakna dengannya) 

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun khutbah hanya 
satu, yaitu dzikir dalam segala bentuknya, bisa dalam bentuk 
tahmid, tasbih, atau tahlil. Hanya saja makruh hukumnya 
jika menyebutnya dengan sangat ringkas. Hal tersebut 
berdasarkan firman Allah H: 


£^1J! tjjij 


“...maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual 
beli..’’(QS. Al-Jumu’ah: 9) 

Dzikir yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah khutbah, 
dan rukun selain dzikir adalah sunnah. 

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa membaca hamdalah 
a dalah rukun khutbah yang isinya mencakup kabar gembira 
(tabsyiir) atau peringatan ( tahdziir ), dan selain itu adalah 
sunnah. Dengan demikian, rukun yang kami sebutkan 
berikut ini (setelah nomor satu) adalah rukun khutbah dalam 
pandangan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Dalam hal ini 
kami juga menyebutkan pebedaan pendapat antara mereka: 

2. Bershalawat kepada Nabi |§§ dalam dua khutbahnya. 






333 


Fikih Shdat EMPAT MADZHAB 



Berdasarkan firman Allah H: 


a^Jlp l^JLy g It- ^ 


“Hai orang-orangyang beriman bershalawatlah kamu untukNabi 
dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. ” 
(Q5 Al-Ahzab: 56) 


Juga berdasarkan perbuatan Nabi #§ yang menyampaikan 
shalawat kepada dirinya sendiri dalam khutbahnya. 


3. Berwasiat dengan taqwa pada kedua khutbah meskpiun 
tanpa menyebut secara eksplislt kata ‘ wasiat taqwa’. Artinya, 
dipandang cukup dengan menyebut ‘taatlah kepada Allah’, 
sebab inilah maksud utama dari khutbah itu sendiri. 


4. Membaca ayat al-Qur’an dalam salah satu dari dua khutbah, 
dan membacanya pada khutbah pertama lebih balk. 

Dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu ’man, dia berkata: “Aku 
tidak mendapatkan ayat (Qaaf. walqur’aanil majiid) kecuali dari 
lisan Rasulullah H §pada hari Jum ’at. Beliau membacanya di atas 
mimbarpada setiap shalat Jum’at.” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan 
Hasa’i) 

Dari Ya’la bin Umayyah dia berkata: “Aku mendengarNabi 

H§ membaca di atas mimbar: “wa naadauu yaa maaliku... ” (QS. 
Az-Zukhruf:77).” (HR. Perawi yang lima selaln Rasa'i) 


Dari Jabir bin Samurah HH, dia berkata bahwa Nabi s§| dalam 
setiap khutbahnya membaca beberapa ayat al-Qur’an untuk 
mengingatkan kepada manusia. ” (HR Abu Dawud dan asllnya 
terdapat dalam Muslim) 


5. 


Mendo’akan kaum mukminin dan mukminat, khususnya 
pada khutbah kedua. Pendapat ini hanya menurut ulama 
Syafi’iyah saja. Mereka berpegang pada riwayat dari Samurah 
bin Jundub ggg, dia berkata bahwa Nabi if memohonkan 
ampun bagi kaum mukminin dan mukminat dalam setiap 
shalat Jum’at.” (HR. Bazzar dengan sanad yang lemah. hadits ini 




















334 


Rkih Shalat EMPAT MADZHAB 


juga terdapat dalam riwayat Thabarani pada kitab Ai-Kabiir dengan 
tambahan- 'dan kaum muslimin dan muslimat') 


■ SUNNAH-SUNNAH KHUTBAH 


Sebagian sunnah-sunnah khutbah telah kami sebutkan 
sebelumnya (sebab menurut sebagian ulama rukun yang telah 
disebutkan sebelumnya adalah sunnah. pentrj.). Adapun sunnah- 
sunnah khutbah lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Mengucapkan salam ketika baru naik mimbar. Hal tersebut 
berdasarkan riwayat: 

Dari Jabir W>., dia berkata bahwa Nabi j§§ ketika naik mimbar 
memberi salam. (HR. Ibnu fiajah) 

Asy-Syi’bi berkata bahwa Abu Bakar dan ‘Umar juga 
melakukan hal yang sama. Kecuali ulama Hanafiyah yang 
mengatakan bahwa hal itu tidak disunnahkan. 

2. Duduk di atas mimbar dan sejenisnya sebelum khutbah serta 
menghadapkan wajah ke arah jama' ah. 

Dari ‘Abdullah bin Mas ’ud WM, dia berkata: “Ketika Rasulullah 
3 §§ duduk di atas mimbar beliau menghadapkan wajahnya ke arah 
kami. ” (hR Tirmidzi) 

Hadits sejenis juga terdapat dalam riwayat Ibnu Majah dari 
Adi bin Tsabit dari ayahnya dari neneknya. 

3. Khutbahnya dilakukan di atas mimbar atau tempat yang 
tinggi agar dapat didengar orang. Mimbar yang biasa dipakai 
oleh Rasulullah sendiri ketika khutbah terdiri dari tiga 
tingkat (tiga anak tangga) yang terbuat dari kayu. 

4. Tangan kirinya memegang pedarig atau tongkat. Hal tersebut 
berdasarkan riwayat: 

Dari Hakam bin Hazn igg , dia berkata: “Aku pernah shalat 
Jum’at bersama Rasulullah ^§, beliau berdiri dan tangan beliau 











335 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

memegang tongkat atau busurpanah. ” (HR Abu Dawud) 

Dari Barra’ bin ‘Azib W>, dia berkata bahwa Nabi ?§§ ketika 
khutbah berpegangan pada tongkat. (HR. Abu Dawud) 

5. Adzan di hadapan khatib. 

Dari Saib bin Yazid WA, dia berkata: “Panggilan (adzan) pada 
hari Jum’atpertama kali adalah ketika imam (khatib) duduk di 
atas mimbarpada zaman Nabi J§§, Abu Bakar, dan ‘Umar. Ketika 
masa khalifah ‘Utsman, seiring dengan semakin banyaknya orang 
maka ditambah denganyang ketiga (maksudnya; ketiga termasuk 
iqamah), dan pada masa Rasul |§§ tidak ada mu’adzin kecuali 
hanya satu orang. ” (HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Hasa'i) 

6. Membaca dua kalimah syahadah dalam khutbah. 

Dari Abu Hurairah W>, Nabi jgg bersabda: “Khutbah yang di 
dalamnya tidak ada syahadah seperti tangan yang jari jemarinya 
patah. ” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi) 

Dari Ibnu Mas ’ud Sip, bahwa Nabi ig| ketika membaca syahadah 
(pembukaan khutbah) beliau mengucapkan: ‘Al-hamdulillaahi nas- 
taHinuhu wa nastaghfiruh, wa na’uudzu bittaahi min syuruuri 
anfusinaa, manyahdittaahu falaa mudhilla lah, wa manyudhlil 
falaa haadiya lah. Wa asyhadu anlaailaaha illallaah, wa asy- 
hadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh ” (HR. Abu Dawud) 

7. Khutbah pertama lebih panjang daripada khutbah kedua dan 
hendaknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dime- 
ngerti. 

■ HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM KHUTBAH 

Hal-hal yang makruh dalam khutbah adalah sengaja meninggal 
kan sunnah-sunnah yang telah kami sebutkan sebelumnya, 
membelakangi jama 'ah, dan mengangkat tangan ketika berdo'a. 

Dari ‘Imarah bin Ruwaibah bahwa dia melihat Basyar bin 
Marwan khutbah di atas mimbar sembari mengangkat kedua 


A 









336 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


tangannya. ‘Imarah berkata: “Semoga Allah mengutuk kedua 
tanganmu yang pendek.” Sesungguhnya aku melihat Rasulullah 
tidak lebih mengatakan dengan tangannya begini.” Dia 
berisyarat dengan jari telunjuknya. (HR Perawi yang lima selain 
Bukhari) 

■ HUKUM MASBUQ, DALAM SHALAT JUM'AT 

Orang yang tertinggal satu raka’at bersama imam dan hanya 
menemui satu raka’at terakhir kemudian dia menyempurna- 
kannya, maka sah shalat Jum’atnya. Dan jika dia tidak menemui 
raka’at kedua dengan sempurna, maka dia harus menyempurna- 
kannya dengan shalat zhuhur. 

Dari Abu Hurairah fig©, Nahi |p| bersabda: ‘Apabila kalian (L uang 
(dalam shalat jama’ah) dan kami sedang sujud, maka sujudlah 
dan jangan kalian menghitungnya (sebagai satu raka at), siapa 
yang menemui satu raka’at maka dia telah menemui shalat 
(berjama ’ah). ” (HR. Ibnu Khuzaimah) 

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka siapa yang 
menemui imam ketika sedang mengerjakan bagian mana pun 
dalam shalat Jum’at, maka dia telah menemui shalat Jum’at, 
meskipun ketika tasyahhud sujud sahwi menurut pendapat yang 
shahih. 

■ SHALAT SUNNAH RAWATIB JUM'AT 

Sebelum shalat Jum’at disunnahkan mengerjakan shalat 
sunnah empat raka’at, seperti halnya shalat sunnah rawatib 
zhuhur. Perbedaan pendapat yang terjadi antar ulama madzhab 
adalah pada apakah sunnahnya mu’akkadah atau bukan mu’ak- 
kadah. Menurut ulama Hanafiyah nilainya adalah sunnah 
mu’akkadah. Sementara ituulama Syafi’iyah mengatakanbahwa 
yang mu’akkad adalah dua raka’at sebelum shalat Jum at dan 
dua raka’at sesudahnya, seperti halnya pada shalat zhuhur. 








337 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa yang mu’akkad adalah 
dua raka’at sebelumnya saja. Semenatra itu menurut ulama 
Malikiyah shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Jum’at 
adalah mandubah (bukan mu’akkadah). Berikut inikamijelaskan 
beberapa dalil yang menyebutkan kesunnahan shalat rawatib 
Jum’at: 

Dari Jabir bin ‘Abdullah W>., diaberkata: “Ada seorang laki-laki 
yang masuk ketika Nabi jig sedang berkhutbah, maka Nabi 5§J 
berkata kepadanya: Apakah engkau sudah shalat?’. Laki-laki itu 
menjawab: ‘Belum’. Nabi 5§§ bersabda: ‘Shalatlah dua raka’at’. 
(HR. imam yang lima) 

Hadits tersebut oleh ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 
dijadikan dalil bolehnya shalat dua raka’at yang ringan ketika 
masuk masjid saat khatib sedang di atas mimbar. Sebagaimana 
telah kami jelaskan pula pada bab shalat tahiyyatul masjid. 
Sementara bagi ulama Hanabilah, hadits tersebut adalah dalil 
mu’akkadah nya shalat dua raka’at sebelum shalat Jum’at. 

Dari Ibnu ‘Umar Ift, dia berkata bahwa diapernah shalat dua 
raka ’at pada hari Jum 'at di rumahnya dan hal itu disampaikannya 
kepada Rasulullah $Jg. (HR. Perawi yang lima dan lafazhnya pada Abu 
Dawud) 

Hadits tersebut dan hadits sebelumnya oleh ulama Syafi’iyah 
dijadikan dalil mu ’akkadahnyz shalat sunnah dua raka’at sebelum 
dan sesudah shalat Jum’at. 

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah H| bersabda: 
Apabila kalian shalat Jum ’at maka shalatlah empat raka ’at 
sesudahnya ’. Dalam riwayat lain disebutkan: ‘Apabila ada urusan 
yang membuat kalian terburu-buru, maka shalatlah dua raka’at 
di masjid dan dua raka’at lagi ketika kalian sudah pulang (ke 
rumah)’. (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi) 
















338 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB. 


SUJUD SAHWI 


j alam sujud sahwi (sujud yang dilakukan karena melupakan 
Jsesuatu dalam shalat) terdapat hukum, sebab, tempat, dan 
sifat. Beikut ini kami jelaskan satu persatu: 

1. Hukumnya. Sujud sahwi adalah wajib menurut ulama Hana- 
fiyah secara mutlak. Orang yang meninggalkannya berdosa 
meski shalatnya tidak batal. Dalam hal ini mereka menge- 
cualikan dalam shalat Jum’at dan shalat dua hari raya, maka 
yang lebih baik adalah meninggalkan sujud sahwi. Ulama 
SyafT’iyah dan Hanabilah sepakat wajibnya sujud sahwi bagi 
makmum apabila imamnya melakukan sujud, sebab dalam 
keadaan ini makmum tersebut wajib sujud karena mengikuti 
imamnya. Adapun dalam keadaan selain itu, maka sujud 
sahwi adalah sunnah. Rasulullah j§§ sendiri pernah mengalami 
hal demikian itu dimana beliau lupa ketika shalat. Dijelaskan, 
ketika itu beliau bersabda: 

“Sesungguhnya aku adalah manusia, aku bisa lupa seperti kalian 
juga lupa. Apabila aku lupa maka ingatkanlah aku.” (HR. Bukhari 
dan Muslim dari ibnu Mas'ud) 

2. Sebab-sebab sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan karena 
beberapa hal berikut ini: 

Pertama, apabila salam sebelum shalatnya selesai, kemudian 
teringat bahwa shalatnya belum sempurna dan jeda antara 
salam dengan teringatnya tidak lama serta tidak pula diselingi 
dengan banyak percakapan, atau sekira lebih dari enam 

























339 


___ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

kalimat. Dalam keadaan ini maka orang yang lupa tersebut 
kemudian berdiri dan menyempurnakan shalatnya serta 
dilanjutkan dengan sujud karena lupa ( sahwi ). Hal ini 
berdasarkan riwayat: 

Dari Abu Hurairah diaberkata: “Kamipernah shalat ‘asyiy 
(keraguan apakah shaatzhuhurataukah ‘ashar) bersama Rasulullah 
H§. Ketika itu beliau baru mengerjakan dua raka’at kemudian 
salam. Lain beliau bangkit menuju sebatang kayu yang ada di 
depan masjid dan beliau menyandarpadanya, seolah-olah ketika 
itu beliau sedang marah. Lalu beliau meletakkan tangan kanannya 
di atas tangan kiri dan menjalin jemari dua tangannya kemudian 
meletakkanpipinyapada telapak tangan kirinya. Kemudian orang- 
orang bergegas keluar dari pintu masjid sembari mereka berkata: 
‘Apakah shalat tadi telah diringkas (qashar)?’. Dalam rombongan 
itu terdapat Abu Bakar dan ‘Umar yang enggan membicarakan 
masalah tersebut. Dalam rombongan itujuga ada seorang laki- 
laki yang biasa dipanggil Dzul Yadain oleh Rasulullah s§§, dia 
berkata: ‘Wahai Rasulullah, apakah engkau terlupa atau memang 
shalatnya diringkas?’. Beliau menjawab: ‘Aku tidak lupa dan tidak 
pula meringkasnya’. Kemudian beliau berkata: ‘Apakah benaryang 
diucapkan laki-laki ini?’. Para shahabat menjawab: ‘Ya’. Maka 
beliau kembali mengerjakan shalat yang tertinggal lalu salam. 
Setelah itu beliau takbir dan sujud seperti sujud biasanya atau lebih 
lama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir, lalu 
sujud seperti sujud biasanya atau lebih lama kemudian mengangkat 
kepalanya’.” (Muttafaqun 'alaih) 

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ketika terjadi perca- 
kapan, maka rusaklah shalatnya dan harus mengganti 
dengan shalat lain secara utuh. 

Kedua, apabila shalatnya berlebih karena lupa. Kecuali ulama 
Hanafiyah, menurut mereka bila seseorang menambah 
shalatnya satu raka’at penuh dan tidak duduk tahiyyat akhir 
maka batal shalatnya. Sedangkan jika dia duduk tahiyyat akhir, 
maka harus ditambah satu raka’at lagi untuk menggenapkan 







Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


shalatnya dan keduanya menjadi amalan sunnah baginya 
lalu dia sujud sahwi, maka shalatnya menjadi sah. 

Kelebihan yang dimaksud di sini adalah lebih satu raka’at, 
atau hanya satu sujud, ruku’, atau duduk tasyahhud dan 
lainnya, maka disunnahkan melakukan sujud sahwi , sebagai- 
mana tecantum dalam sebuah riwayat: 

Dari Ibnu Mas ’ud W>., dia berkata bahwa Nabi 0,pernah shalat 
zhuhurlima raka ’at, maka dikatakan kepadanya: “Apakah engkau 
menambahishalatmu?. ”Beliau menjawab: “Aku tidak melakukan 
hal itu.” Para shahabat berkata: “Engkau shalat lima raka’at.’’ 
Maka beliau sujud dua kali setelah salam. (HR. Jama'ah) 

Ketiga, melupakan salah satu wajib shalat yang oleh 
sebagian ulama Malikiyah dan Syafi iyah dihukumkan 
sunnah shalat^. Pembahasan seputar ini telah kami jelaskan 
pada bab sunnah-sunah dan rukun-rukun shalat, yaitu seperti 
tasyahhud awal dan qunut. Atau membaca fatihah, atau 
menggabungkan membaca surat dengan al-Fatihah pada dua 
raka’at pertama shalat fardhu, atau mengakhirkan berdiri 
pada raka’at ketiga, seperti orang yang menambah shalawat 
pada Nabi H§ dan keluarganya pada tasyahhud awal menurut 
ulama Hanfiyah. Begitu pula dengan wajib shalat lainnya 
menurut ulama Hanabilah, maka wajib dilakukan sujud 
sahwi. Adapun sunnah-sunnah selain yang tersebut di atas, 
maka tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi jika lupa 
mengerjakannya ketika shalat. 

Dari Abu Buhainah, dia berkata bahwa Nabi #§ pernah shalat 
dan berdiri lagi setelah mengerjakan raka’at kedua, maka para 


*) Dalam hal ini khusus bagi makmum menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah. Demikian 
pula ketika shalat sendirian menurut ulama Hanafiyah, sebab membaca fatihah 
menurut mereka adalah sunnah dan wajib menurut sebagian kecil mereka. Adapun 
menurut ulama Syafi iyah membaca fatihah termasuk rukun shalat. Oleh karena itu, 
meninggalkan membaca fatihah tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. 

















341 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

makmum membaca tasbih (sebagai peringatan bagi imam yang 
lupa) dan dilanjutkan sampai selesai. Setelah selesai shalat , beliau 
melakukan sujud dua kali kemudian salam. (HR. Jama'ah) 

Bagi orang yang lupa mengeijakan duduk tasyahhud awal 
dan teringat sebelum berada pada posisi berdiri sempurna, 
sekira belum siap-siap untuk ruku’, maka orang tersebut bisa 
kembali lagi pada posisi duduk dan tidak wajib baginya 
melakukan sujud sahwi. Sedangkan bila berdirinya telah 
sempurna, maka dia tidak boleh kembali duduk. Jika dia 
duduk dengan sengaja padahal mengetahui hukum tentang 
ini, maka shalatnya batal. 

Dari Mughirah bin Syu ’bah S§l, Rasulullah s|§ bersabda: “Apabila 
salah seorang kalian bangkit setelah mengerjakan dua raka ’at dan 
belum sempurna berdirinya, maka duduklah kembali. Dan bila 
berdirinya telah sempurna, maka janganlah duduk dan sujudlah dm 
kali sebagai sujud sahwi. ” (MR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah) 

Keempat, apabila ada keraguan dalam shalat. Bila seseorang 
ragu dalam shalatnya, apakah dia telah mengerjakan shalat 
tiga atau empat raka’at mislanya, maka dia harus shalat 
berdasarkan keyakinannya yang disandarkan pada jumlah 
yang paling sedikit. Kemudian teruskanlah shalat sampai 
selesai dan sujudlah dua kali sebagai sujud sahwi. 

Dari Abu Sa’id Al-Khudri W>., dia berkata: “Rasulullah |f§ 
bersabda: ‘Apabila salah seorang kalian ragu terhadap shalat kalian 
dan tidak dapat mengetahui apakah shalatnya tiga atau empat 
raka ’at, maka buanglah keraguan itu dan kerjakanlah sesuai keya- 
kinan, kemudian dia sujud dua kali sebelum salam. Jika jadinya 
dia mengerjakan shalat lima raka’at, maka shalat itu akan menjadi 
penolongnya dan jika shalatnya tepat empat raka’at, maka dm 
sujud itu membuatsetan benci kepadanya’.” (Ahmad dan Muslim) 

Hadits sejenis juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ‘Abdur¬ 
rahman bin Auf, dan Tirmidzi yang juga menshahihkannya. 

3. Letak dan cara sujud sahwi. Ulama Hanafiyah mengatakan 







342 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

bahwa letak sujud sahwi adalah setelah salam dan caranya 
adalah sujud dua kali setelah salam yang menghadap kanan 
serta tasyahhud setelah kedua sujud itu adalah wajib, lalu salam. 
Pendapat inijuga disepakati olehulamaMalikiyahbila yang 
menjadi penyebab sujud sahwi adalah kelebihan dalam menger- 
jakan shalat. Adapun ulama Hanabilah menyepakati letak dan 
caranya ketika sujud sahwin ya dilakukan karena sebab adanya 
keraguan dalam shalat. Pendapat iniberpegang pada hadits 
Dzul Yadain dan hadits Ibnu Mas’ud yang telah lalu. Sebab 
tempat sujud sahwi adalah setelah salam, sebagaimana telah 
dijelaskan pada sebab-sebab sujud sahwi nomor 1 dan 2. 

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, tempat sujud sahwi 
adalah sebelum salam. Kecuali yang telah disebutkan menurut 
ulama Hanabilah yang sujud sahwinya disebabkan oleh 
adanya keraguan dalam shalat. Adapun tatacaranya adalah 
melakukan sujud dua kali setelah duduk tasyahhud dan sebelum 
salam baru kemudian salam. Ulama Malikiyah menyepakati- 
nya ketika penyebab sujud sahwinya adalah karena adanya 
kekurangan dalam shalat. Mereka menyandarkan pendapat 
pada riwayat Buhainah yang telah disebutkan pada penyebab 
yang ketiga. Mereka juga berpegang pada hadits Abu Sa’id 
yang tercantum pada penyebab sujud sahwi yang ketiga. 

Bagi seorang makmum yang lupa pada raka’at ke berapa 
dia mengikuti imam, maka dia tidak wajib melakukan sujud 
sahwi , sebab imam menjadi penanggung kelupaannya. Hal 
tersebut berdasarkan riwayat: 

Dari ‘Umar bin Khaththab W?>, dari Nabi ||| beliau bersabda: 
“Tidak ada sujud sahwi bagi orangyang shalat di belakang imam. 
Jika imam lupa maka dia dan orang yang ada di belakangnya 
wajib sujud sahwi. ” (HR. Tirmidzi dan Baihaqi) 









343 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


SUJUD TILAWAH 


A. Dalil yang mensyari’atkan sujud tilawah: 

Dari Ibnu ‘Umar St, dia berkata: “Nabi s|§ pernah membaca 
al-Qur’an, kemudian ketika beliau membaca ayat Sajdah, beliau 
sujud dan kami turut sujud bersamanya hingga sebagian kami tidak 
mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya.” (Muttafaqun 
'alaih) 

Dari Abu Hurairah gp, dia berkata: “Rasulullah bersabda: 
‘Apabila seorang manusia membaca ayat Sajdah lantas dia sujud, 
maka serta merta setan akan menangis sembari berkata: ‘Aduh 
celakanya aku, dia diperintahkan untuk sujud dan dia sujud, maka 
dia akan masuk surga. Sementara aku diperintahkan untuk sujud 
dan aku mengingkarinya, maka aku akan masuk neraka.” (MR. 
Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah) 

B. Hukum sujud tilawah. 

Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Kecuali ulama Hana- 
fiyah, menurut mereka sujud tilawah hukumnya wajib, 

Sujud tilawah disunnahkan bagi pendengar dan pembacanya 
bila keduanya memenuhi syarat untuk melakukannya. Adapun 
syarat-syaratnya akan kami jelaskan kemudian. 

Dari ‘Umar dia berkata bahwa suatu ketika dia membaca 
surat an-Nahlpada hari Jum’at di atas mimbar hingga sampai 
pada ayat Sajdah, maka dia turun dan sujud yang kemudian orang- 
oratig juga turut sujud. Hingga ketika sampai pada Jum’at 












344 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

berikutnya dia membaca ayat tersebut dan ketika sampai pada ay at 
sajdah dia berkata: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku 
tidak menyuruh kalian untuk sujud. Maka siapa yang sujud dia 
akan mendapat pahala dan siapa yang tidak sujud dia tidak 
mendapat dosa ." (HR Bukhari) 

Dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: "Aku pernah membacakan 
kepada Nabi ||§ surat ‘wan-najm’ maka beliau tidak melakukan 
sujud." (HR. Daruquthni) 

C. Syarat-syarat sujud tilawah. 

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa syarat 
sujud tilawah adalah apa yang disyaratkan dalam shalat, 
seperti suci, menutup ‘aurat, dan menghadap kiblat. 

D. Rukun sujud tilawah. 

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa rukun 
sujud tilawah hanya satu yaitu sujud. Sedangkan apa yang 
disebutkan oleh ulama Syafi’iyah dan Hanabilah adalah 
sunnah, yaitu: 

1. Niat. Rukun ini hanya menurut ulama Syafi’iyah saja. 
Dalilnya dalah hadits: “Segala sesuatu harus disertai dengan 
niat” (Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya) 

2. Takbiratul ihram. Menurut ulama Syafi’iyah rukun, sedang¬ 
kan menurut ulama lainnya adalah sunnah. 

3. Sujud. Sujud adalah rukun menurut seluruh ulama. Syarat- 
nya adalah sebagaimana syarat dalam sujud ketika shalat. 

4. Duduk sesudahnya dengan thuma’ninah tanpa tasyahhud. 
Rukun ini menurut ulama Hanabilah dan Syafi’iyah, sedang¬ 
kan menurut ulama lainnya adalah sunnah. 

5. Mengucap salam sembari menoleh ke kanan. Sedangkan 
salam sembari menoleh ke kiri adalah sunnah. Pendapat ini 
menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. 










E. Sunnah-sunnahnya. 

Dalam sujud tilawah ada beberapa sunnah berikut ini: 

1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram bagi 
ulama yang berpendapat bahwa takbiratul ihram adalah 
rukun, sebagaimana mengangkat tangan ketika takbiratul 
ihram dalam shalat. 

2. Takbir ketika bergerak menuju sujud dan ketika bangkit 
darinya. 

3. Tatacara sujudnya. Sebagaimana telah kami sebutkan pada 

bab sunnah-sunnah dalam shalat, yaitu sembari membaea: 
‘subhaana rabbiyal a’laa wa bihamdih’ tiga kali. Boleh juga 
membaea bacaan lain yang memang berasal dari Nabi |j§, 
antaralain: ‘ Allaahummaktubliibihaa ‘itidaka ajran, wadha’a 
‘annii bihaa wizran, waj’alhaa lii ‘itidaka dzukhran, wa 
taqabbalhaa minnii katnaa taqabbaltahaa min ‘abdika Daa- 
wuud’. Ada juga dari ‘Aisyah , dia berkata: “Rasulullah |§§ 

ketika sujud karena membaea al-Qur’an (ayat sajdah) beliau 
membaea: ‘Sajada lii wajhiya lilladzii khalaqahu wa syaqqa 
sam’ahuti wa basharahuu bihaulihi wa quwwatihi fatabaa- 
rakallaahu ahsanalkhaaliqiiri ” (MR, Perawi yang lima selain Ibnu 
fiajah. Juga diriwayathan oleh MaKim dan dishahihkan oleh Tirmidzi) 

Sebagian sunnah-sunnah sujud tilawah telah kami sebutkan 
ketika memaparkan rukun-rukunnya, sebab menurut sebagian 
ulama rukun tersebut adalah sunnah 

E Tempat yang menuntut dilakukannya sujud tilawah. 

Yang menuntut dilakukannya sujud ketika membaea dan 
mendengar ayat al-Qur’an yaitu berada pada 15 tempat. 

Dari Amr bin Ash W >, bahwa Rasulullah §§§ membaea 15 
ayat Sajdah dalam al-Qur’an, diantaranya tiga terdapat pada 
tempat yang terpisah dan dua sujud terdapat pada surat Al-Hajj.” 
(MR. Abu Dawud, Ibnu fiajah, dan lalnnya) 










346 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB. 


Berikut ini tempat-tempat di al-Qur’an yang sunnah dilaku- 
kan sujud tilawah : 


1. (QS. Al-A’raf: 206) 

jA ,.2 Lp J —— Jjj Oid! I Oj 

fgj tf 3 

2. (QS. Ar-Ra’d: 15) 


y, ji t■*** y* ■r f yr ‘f ^ f- Z' 0 ^ s ' ' U • '' * * *' ^ 

Jjjjb /y gl»ljpj J J Ij 5^3 

rifet JUVSfij 


3. (QS. An-Nahl: 49) 

ajIzs j yI ^_| idj c^ yd — J I id aWj 


C3i 


4. (QS. Al-lsra’: 107) 

’ ^JLp 'Jij lij <^11 tjjjl oidjT o] °l>~? P ^ J' Ifi 


oiid^u bjj^-" 


5. (QS. Maryam: 58) 


,,f .£• 


£-« ULd>- ^“dlf Ajjh QA {ji dijiJjl 

Ifellc QP lij idiP-Tj iPdi cPfi/Qj ^?PI pp Ck?3 C-P 

<] 3 % It ilPjJ I JLpe^u 1 jJ>- ^ CUljIff 


6. (QS. Al-Hajj: 18) 

a „ f ^ - *“t > * «■ f 

I P"’’.-' cj Cr* p * 


if pftjF1 jpf Pig5if mfl 

=»alMr; * '< s^r ;#>■?=!# 

.. 1 








8. (QS. Al-Furqan: 60) 

\hj*\5 L«J L»j IjJli I5]3 

, >y f , > 

(?5Js ® A-ftitjj 

9. (QS. An-Nahl: 25) 

A i 

J^-^, j ^ • j j.-jjl jljjl ^^y-oj 4.x.!IS,iI aL?SS” Ijj 1 IjJU^cJ 

_ _ ’ 

;C^i ^ip 

10. (QS. As-Sajdah: 15) 

J-aJ? \j9x~mJ IjjJi- t^5 lj)jA=0 15] (Jf.all \SsJj\1j L*jl 

^ ~ *Sf (v-®>3 (v-fJj 

11. (QS. Shaad: 24) 


jUaji-1 ^ 0]3 J]‘i%^u JlSJ [}\3 

^ y s' }) s’ ^ ^ j / ^ o ^^ ^ ^ ^ ^ f, 19 s’ 

{^|jj) 4Olilj LaQjJp-j j4jj jhjc.Z .ili 4ii£l til JjjlS 









348 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah tidak menuntut dilaku- 
kannya sujud tilawah pada ayat ini dan ayat ini bukan meru- 
pakan tempat dilakukannya sujud tilawah. 


12. (QS. Fushshilat: 37) 




13. (QS. An-Najm: 62) 



14. (QS. An-Insyiqaaq: 21) 



15. (QS. Al-’Alaq: 19) 



G. Sujud tilawah dalam shalat. 

Bagi seorang imam atau orang yang shalat munfarid diper- 
bolehkan membaca ayat Sajdah, baik dengan bacaan keras 
maupun pelan dan melakukan sujud ketika ayat tersebut 
dibaca, kemudian makmum mengikuti imamnya yang sujud. 
Namun sujudnya tidak dilakukan seketika ayat tersebut 
dibaca, tetapi dilakukan setelah shalat selesai. 

Dari Abu Rafi’ dia berkata: “Aku pernah shalat ‘atamah 
(shalat ‘isya’ yang dikerjakan pada malam yang terakhir) bersama 
Abu Hurairah -atau dikatakan shalat ‘isya’- kemudian dia 
membaca: ‘idzassamaa’unsyaqqaf (QS. Al-Insyiqaq: 1) maka dia 
sujud. Lalu aku bertanya kepadanya: ‘Wahai Abu Hurairah, 
sujud apakah ini?’. Dia menjawab: ‘Ketika aku shalat bersama 
Abul Qasim (Rasul) $§§, aku sujud pada ayat itu, maka aku tetap 








349 


Fikih Shalot EMPAT MADZHAB 


melakukan sujud itu hingga bertemu dengan beliau....’.” 
(Muttafaqun 'a!aih) 

Dari Ibnu ‘Umar H , dia berkata bahwa Nabi jgg melakukan 
sujud pada raka’at pertama shalat zhuhur, maka para shahabat 
tahu bahwa beliau baru saja membaca ‘alam tanziilus sajdah’. 
(HR. Ahmad, Abu Dawud, dan hakim yangjuga menshahihkannya sembari 
mengatakan bahwa hadits tersebut dari jalur Bukhari Muslim) 












350 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


SUJUD SYUKUR 


ujud syukur adalah sujud sekali saja seperti sujud tilawah. 

, P mjud syukur disunnahkan ketika baru saja mendapat a 
atau berhasil menolak bencana. Sujud syukur hanya ada di luar 
shalat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sujud syukur bisa 
diniatkan bergabung dengan sujud atau ruku’ ketika s ala 
Mereka berpegang pada riwayat: 

Dari Abu Bakar W>., dia berkata bahwa ketika Nabi g| mendapat 
sesuatuyang memudahkan dan membahagiakannya, maka beliau 
tersungkur dan sujud sebagai rasa syukur kepada Allah 'M- (MR 
Ash-habus 5unan selain Masa'i) 

Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi |g pernah sujud 
berkali-kali karena beliau telah menerima kabar gembira. Beliau 
juga sujud ketika mendapat kabar masuk Islamnya suku Hamadzan. 
(MR. Baihaqi sembari berkata bahwa hadits tersebut dar jalui Bukha i) 

Dari Abdurrahaman bin Auf , dia berkata bahwa Rasulullah 
Hg melakukan sujud syukur kepada Allah ketika beliau mendapat 
beritagembira dari Jibril 853 yang mengatakan bahwa siapa orang 
yang bershalawat kepada Nabi $|§, maka Altai iH ikan bersh - 
lawatkepadanya. Siapa pula yang salam (mendo ‘akan keselamatan) 
terhadap beliau, maka Allah akan menyelamatkannya. (MR. Ahmad 
dan Makim. Dia berkata bahwa hadits ini shahih dari jalur Bukhari dan 

Muslim) 

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa sujud syukur adalah 
makruh. Menurut mereka yang disunnahkan ketika mendapat- 
kan kenikmatan atau berhasil menolak keburukan adalah 








351 


_____ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

mengerjakan shalat dua raka’at, sebagaimana yang dilakukan 
oleh Sa’d bin Abi Waqash ketika Allah melalui perantara 
tangannya menaklukkan Istana Putih Rezim Anusyirwan. Dia 
mengerjakan shalat dua raka’at sebagai rasa syukurnya kepada 
Allah §t karena Dia telah membukakan hati sang raja. 









352 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


SHALAT BAG! MUSAFIR 


'jflx a ^i seseoran 8 yang sedang melakukan perjalanan panjang, 
iPmaka diperbolehkan meringkas shalat yang empat raka’at 
menjadi dua raka’at. Penetapan disyari’atkannya meng qashar 
shalat terdapat dalam al-Qur’an, hadits, dan Ijma’ para ulama. 

Adapun dalil yang bersumber pada al-Qur’an adalah: 

bl brf l 3/v^Sj O' ij f&° 

oiA)' o' 


“Daw apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa 
kamu mengqashar shalatjika kamu takut diserang orang kafir..." 
(Q5, An-tlisa': 101) 

Berdasarkan firman Allah di atas terdapat syarat ketakutan, 
akan tetapi takut itu sendiri bukan merupakan syarat mutlak bagi 
orang yang mengqashar shalat. Sebagaimana tertera dalam riwayat: 

Dari Ya’la bin Umayyah, diaberkata: “Akupernahbertanyakepada 
‘Umar apakah kita tidak boleh mengqashar shalat ketika (dalam 
perjalanan) kita merasa aman?. ”Dia menjawab: “Akupernah ber- 
tanya tentang hal itu kepada Rasulullah ||§, maka beliau menjawab: 
‘Benar, hal itu adalah anugerah dari Allah, maka terimalah 
anugerah itu. ” (HP,. Jama'ah) 

Dari Ibnu ‘Umar H, dia berkata: “Aku sering menyertai 
perjalanan Nabi fg, niaka beliau tidak pernah menambah 
shalatnya dari dua raka’at. Demikian pula dengan Abu Bakar, 
‘Umar, dan ‘Utsman.” (Muttafaqun 'alaih) 






















353 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

■ HUKUM MENG QASHAR SHALAT 

Bagi seorang musafir disunnahkan untuk meng qashar 
(meringkas) shalat, dan mengqashar itu sendiri lebih afdhal 
daripada mengerjakannya secara sempurna. Hal tersebut 
sebagaimana firman Allah: 



“...maka tidaklah berdosa kamu mengqashar shalat....” (Q5 An- 
Mi5a': 101) 

Perintah dalam ayat tersebut bertujuan untuk memberikan 
keringanan bagi orang musafir dengan meringkas shalatnya 
Dalam riwayat ‘Asiyah juga disebutkan: 

“Bahwa Nabi Hf ketika sedang musafir terkadang meringkas 
shalatnya dan terkadang mengerjakannya dengan sempurna. 
Beliau juga terkadang berpuasa dan terkadang tidak.” (MR. 
Daruquthni dengan rawi yang kuat) 

Dalam riwayat lain juga dieeritakan bahwa suatu ketika para 
shahabat Rasulullah H§ sedang mengadakan perjalanan, sebagian 
dari mereka ada yang meringkas shalatnya, dan sebagian lagi 
mengerjakannya dengan sempurna. Sebagian mereka tidak 
meneela sebagian yang lainnya karena hal itu. Ketika itu ‘Utsman 
dan ‘Aisyah termasuk yang mengerjakan shalatnya dengan sem¬ 
purna. (MR. Muslim). Kecuali ulama Hanafiyah yang mengatakan 
bahwa mengqashar shalat adalah wajib dan tidak boleh menger¬ 
jakan shalat dengan sempurna ketika dalam perjalanan. Dalam 
hal ini mereka berpegang pada hadits Umayyah dan hadits Ibnu 
‘Umar yang telah lalu. Di samping itu mereka juga mendasarkan 
pendapat pada riwayat: 

Dari ‘Aisyah sgg, diaberkata: “Shalat (pada mulanya) diwajibkan 
dua raka ’at dua raka ’at di Makkah. Ketika Rasulullah Jg§ tiba di 
Madinah maka shalat tersebut ditambah dua raka’at dua raka’at 
selain shalat maghrib, sebab shalat maghrib adalah shalat witimya 










354 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

slang hari dan shalat shubuh karena (anjuran)panjangnya bacaan 
(ketika mengerjakannya). Ketika berada dalam perjalanan maka 
shalat yang dikerjakan adalah shalat yang pertama kali diwajib- 
kan, yaitu shalat yang difardhukan di Makkah. ” (HR. Ibnu hibban 
dan Ibnu Khuzaimah dengan rawi yang huat) 

■ SYARAT SAHNYA MERINGKAS SHALAT 

Ada beberapa syarat sahnya mengqashar, yaitu: 

1. Jarak tempuhnya harus lebih dari 16 farsakh sekali jalan. 
Satu farsakh sama dengan 3 mil, sedangkan satu mil sama 
dengan 6.000 hasta tangan atau kira-kira 80,540 km. Kecuali 
ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa sah mengqashar 
shalat ketika jarak tempuhnya mencapai 65,764 km. Mereka 
mendasarkan pendapat pada riwayat: 

Dari Ibnu ‘Abbas Wl, (dia berkata): “Janganlah kalian meringkas 
shalat jika jarak tempuhperjalanan kalian kurang dari empatkali 
perjalanan dari Makah ke ‘Usfan. ” (MR. Baihaqi dengan sanad shahih 
dari perbuatan Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar 5atu Barid sama dengan 4 
farsakh) 

Menurut ulama Hanafiyah perjalanan yang menyebabkan 
bolehnya mengqashar shalat adalah tergantung pada waktu 
tempuhnya, yaitu 3 marhalah pada hitungan hari terpendek 
dalam setahun. Waktu tempuh tersebut ukuran jaraknya 
adalah kira-kira 85 km. Hal tersebut berdasarkan riwayat: 

Dari Ibnu ‘Umar HI, Nabif&bersabda: “Tidakhalalbagi seorang 
wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan 
perjalanan lebih dari tiga hari kecuali disertai oleh mahramnya. ” 
(MR. Bukhari) 

Hadits tersebut memberikan batasan lamanya masa perja¬ 
lanan adalah tiga hari. Di dalamnya juga tidak disebutkan 
apakah tiga hari itu adalah tiga hari saja atau tiga hari tiga 
malam. Oleh karena itu, meskipun dalam perjalanan itu dia 
berhenti sekejap-sekejap, maka sah baginya mengqashar 











355 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


shalat. Perjalanan tersebut baik dilakukan dengan pesawat, 
mobil, dan kendaraan lainnya. 

2. Perjalanannya memang diniatkan. Syarat niat bagi musafir 
ada dua, yaitu: 

a. Berniat sejak awal untuk menempuh perjalanan dengan 
sempurna. Oleh karena itu jika dia keluar begitu saja tanpa 
mengetahui kemana tujuannya, maka tidak sah meng qashar 
shalat, meskipun perjalanannya telah mengelilingi bumi. 

b. Mempunyai hak untuk untuk menentukan niatnya sendiri. 
Artinya, tidak cukup niat yang dilakukan oleh orang yang 
hanya mengikut, seperti seorang prajurit yang hanya meng- 
ikuti komandannya dan seorang isteri yang mengikuti suami- 
nya. Oleh karena itu meskipun seorang prajurit meniatkan 
perjalanannya untuk dapat meng qashar shalat yang hal itu 
tidak diniatkan oleh komandannya, maka prajurit tersebut 
tidak sah mengqashar shalat. 

3. Perjalanannya adalah peijalanan yang diperbolehkan (mubah). 
Jika perjalanannya untuk mengerjakan maksiat, maka tidak 
sah baginya meng qashar shalat. 

4. Melewati batas kota, semacam bangunan atau kebun yang 
memisahkan antara kota yang ditinggalkannya dengan 
daerah tujuan. Hal ini berdasarkan riwayat: 


Dari Anas diaberkata: “Aku pernah shalat zhuhur bersama 
Rasulullah ||§ di Madinah ernpat raka \at dan kami mengerjakan- 
nya di Dzul Hulaifah dua raka ’at. ” (HR. Jama'ah) 

5. Shalatnya tidak mengiringi (bermakmum kepada) orang 
muqim (yang tinggal tetap di wilayah tersebut) atau orang 
musafir yang mengerjakan shalat seeara sempurna. Jika 
melakukan hal itu, maka wajib baginya mengerjakan shalat 
seeara sempurna, meskipun masuknya dalam jama’ah 
bersama mereka ketika imam telah duduk tasyahhud akhir. 









356 Fikih Shalat EMPAT MADZHAB__ 

Kecuali ulama Malikiyah, menurut mereka jika shalatnya 
bersama imam tidak sempat menemui satu raka’at penuh, 
maka boleh mengerjakan shalat dengan di qashar. 

Adapun bagi seorang muqim, maka boleh mengikut pada 
imam seorang musafir dan sang musafir tersebut harns mem- 
beritahukan kepadanya bahwa dia akan m&ngqashar shalat¬ 
nya. Setelah selesai bermakmum bersama musafir, orang 
muqim tersebut berdiri lagi untuk menyempumakan shalatnya. 

Dari ‘Imran bin Hushain ?SS, dia berkata: “Rasulullah pernah 
tinggal di Makkah selama 18 malam, beliau tidak shalat kecuali 
dua raka’at. Beliau bersadba: ‘Wahaipenduduk negeri shalatlah 
kalian empat raka’at karena sesunggnhnya kami sedang dalam 
perjalanan. ” (MR. Abu Dawud) 

6. Dalam setiap shalatnya meniatkan untuk meng qashar shalat. 
Kecuali ulama Malikiyah, dalam pandangan mereka niatnya 
cukup dilakukan pada shalat qashar yang pertama dan tidak 
wajib memperbaharui niat tersebut sebagaimana niat puasa. 
Sebab niat dalam puasa boleh dilakukan sekaligus pada awal 
malam bulan Ramadhan. 

■ HAL-HAL YANG MENGAKIBATKAN DILA- 
RANGNYA MENG QASHAR SHALAT 

Hal-hal yang menyebabkan mengqashar shalat dilarang 
adalah: 

1. Niat melakukan qashar tersebut selama empat hari, selain 
hari masuk dan keluarnya. Kecuali ulama Hanafiyah, 
menurut mereka boleh meng qashar shalat selama lima belas 
hari. Jika niat mengqashamya lebih dari itu, maka shalatnya 
setelah 15 hari tersebut harus dikerjakan secara sempurna. 

Mereka berpegang pada riwayat: 

/* 

Darilbnu ‘Abbas HI, dia berkata: “Rasulullah pernah tinggal di 







357 


____ Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

Makkah selama 18 malam, beliau tidak shalat kecuali dua raka ’at. 
(MR. Bukhari) Dalam sebuah riwayat disebutkan 15 hari. 

Adapun orang yang tidak tahu pasti kapan masa perjalanan- 
nya akan berkahir, seperti orang yang sedang menunggu 
suatu kebutuhan dan dia tidak mengetahui kapan kebutuhan 
tersebut akan terlaksana, sehingga dia mengatakan bahwa 
hari ini aku melakukan peijalanan atau besok aku melakukan 
perjalan. Bagi orang yang demikian itu boleh meng qashar 
shalat mekipun sampai dua tahun, dan baginya tidak ada 
ketentuan waktu lamanya dia boleh meng qashar shalat. 
Demikian ini berdasakan riwayat: 

Dari Jabir bin ‘Abdullah W>, diaberkata: “Rasulullah gg pemah 
tinggal di Tabuk selama 20 hari sembari terus mengqashar 
shalatnya.” (MR. Ahmad dan Abu Dawud) 

Al-Miswar bin Makhrumah berkata: “Kami pernah tinggal 
di salah satu desa di Syam selama 40 malam dan kami terka- 
dang mengqashar shalat dan terkadang kami menyempurna- 
kannya.” Nafi’ juga berkata: “Ibnu ‘Umar pernah tinggal di 
Azerbaijan selama 6 bulan dan dia menger jakan shalatnya dua 
raka’at, dan ketika dia memasuki wilayah itu, di sana sedang 
turun salju. (HR. Ahmad dalam kitab Musnadnya dan Baihaqi. Al- 
hafizh berkata bahwa hadits ini shahih). Hafzhbin ‘Ubaidillah ber¬ 
kata bahwa Anas bin Malik pernah tinggal di Syam selama 
dua tahun dan dia mengerjakan shalat seorang musafir. 

Kecuali ulama Syafi’iyah, menurut mereka orang yang tidak 
tahu kepastian waktu berakhir musafirnya tidak boleh 
meng qashar shalat lebih dari 18 hari. Mereka berpegang pada 
hadits Ibnu ‘Abbas yang telah lalu, dan riwayat yang 
mengatakan bahwa Rasulullah 5g§ pernah tinggal di Tabuk 
selama 18 malam dan beliau mengqashar shalatnya. (HR 
Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir yang menyebutkan 20 hari 
sebagaimana tersebut pula dalam riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi serta 
dishahihkan oleh Ibnu Hazm dan Hawawi). 













2. Dilarang meng qashar shalat ketika sudah kembali dari 
musafirnya. Hilangnya keringanan mengqashar shalat seiring 
dengan tampaknya kota atau setibanya di batas kota, yaitu 
tempat yang harus dilewatinya ketika pertama kali melaku- 
kan perjalanan. 

3. Niat kembali dari musafir sebelum selesai perjalanan yang 
menyebabkan diperbolehkannya meng qashar shalat. Sehu- 
bungan dengan syarat perjalanan yang diperbolehkan 
mengqashar shalat telah lcami sebutkan sebelumnya. 
















Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 



SEPUTARME^A^ 

DUA SHALAT 


^eseorangboleh menggabungkan shalat antara zhuhur, ‘ashar, 
(ft) maghrib, dan ‘isya, baik jama’taqdim (menggabungkan dua 
shalat dan mengerjakannya pada waktu shalat yang awal, seperti 
menggabungkan shalat zhuhur dengan ‘ashar dan mengerja¬ 
kannya pada waktu zhuhur) maupun ta ’khir (mengerjakannya 
pada waktu shalat yang terakhir). Adapun shalat shubuh, maka 
wajib dikerjakan pada waktunya. Diperbolehkannya men jama’ 
shalat apabila berada pada keadaan berikut ini: 

1. Men jama hya ketika sedang berada di ‘Arafah dan Mudzda- 
lifah dengan jama’ taqdim. Hal ini sebagaimana tertera dalam 
riwayat: 

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud dia berkata: “Demi Dzat Yang 
tiada Tuhan selain-Nya, bahwa Rasulullah «§§ tidak mengerjakan 
shalat kecuali tepatpada waktunya selain dua shalat, yaitu beliau 
menjama’ antara shalat zhuhur dan ‘ashar ketika berada di ‘Arafah 
serta antara maghrib dan ‘isya’ ketika berada di Mudzdalifah.” 
(HR. Buhhari Muslim) 

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa tidak boleh men jama ’ 
shalat kecuali karena dua hal tersebut dia atas dan dengan 
syarat shalatnya ber/araa'ah di belakang imam kaum mus- 
limin atau penggantinya. Adapun pada waktu selainnya, maka 
tidak diperbolehkan men jama’ shalat, meskipun sedang 
dalam perjalanan atau ketika berada di tempat domisilinya. 
Hal tersebut sebagai bentuk pengamalan mereka terhadap 
hadits tersebut di atas. 



















360 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

2. Men/araa'nya ketika dalam perjalanan, Ketika seseorang 
sedang berada dalam perjalanan, maka diperbolehkan 
men .jama ’ diantara dua shalatnya, baik jama ’ taqdim maupun 
jama’ ta’khir dengan syarat sebagai berikut: 

a. Perjalanannya adalah perjalanan yang memenuhi syarat 
untuk diperbolehkan mengqashar shalat. Kecuali ulama 
Malikiyah, menurut pendapat mereka diperbolehkan men- 
jama ’ shalat dalam setiap perjalanan, meskipun tidak sampai 
pada batasan yang diperbolehkan m&agqashar shalat. 

b. Keduanya dikerjakan berturut-turut, yaitu antara shalat satu 
dengan lainnya dikerjakan tanpa ada jeda waktu yang 
panjang, lamanya sekira mengerjakan shalat dua raka’at yang 
ringan, kecuali bahwa diberikan keringanan selama bersuci, 
adzan, dan iqamah. Hal ini ketika shalatnya adalah shalat 
jama’ taqdim, sedangkan dalam jama’ ta’khir maka tidak 
berlaku ketentuan tersebut. 

c. Tertib diantara dua shalat, yaitu memulai shalat yang awal ter- 
lebih dahulu sebelum melanjutkan kepada shalat berikutnya. 

d. Niat men jama’ shalat pada shalat yang pertama, seperti 
dengan lafazh ‘sengaja aku shalat zhuhur dan menggabung- 
kannya dengan ‘ashar’. 

e. Pejalanannya terus menerus. Jika perjalanannya terputus, 
atau kendaraan yang ditumpanginya telah tiba dan mening- 
galkan tempat yang diberikan keringanan kepadanya untuk 
meng qashar shalat di sana, maka dia tidak diperbolehkan 
memajukan shalat yang kedua pada waktu yang pertama, 
selama gugurnya kebolehan men/araa'nya terjadi sebelum 
dia menyempurnakan shalatnya. Kecuali ulama Syafi’iyah 
yang mengatakan bahwa jika masa diperbolehkannya men- 
jama ’ shalat yang kedua telah gugur dan predikat musafirnya 
telah hilang, maka diperbolehkan men jama’ shalat dan 
mengerjakannya dengan sempuma tanpa diqashar. 




















Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


361 


dapim jika telah berakhir waktu shalat yang pertama dan 
beralih pada waktu shalat yang kedua serta seseorang telah 
sampai di tempat domisilinya sebelum mengerjakan kedua 
hal t tersebut, maka shalat pertama boleh di qadha dan dia 
tidak berdosa dengan mengakhirkan shalat tersebut. 


jlJ an Mu’adz bin Jabal m , dia berkata bahwa Nabi jgg ketika 
perang abuk apabila matahari telah condong sebelum 
berangkat, maka beliau menjama ’ antara shalat zhuhur dan 
as ar Dan apabila beliau berangkat sebelum matahari 
condong, maka beliau mengakhirkan shalat zhuhur hingga 
beliau turun untuk mengerjakannya pada waktu shalat ‘ashar. 
Begitu pula dengan shalat maghrib. Apabila matahari 
terbenam sebelum beliau berangkat, maka beliau men jama’ 
antara maghrib dan <isya\ Dan bila beliau berangkat sebelum 
terbenam matahari, maka beliau mengakhirkan shalat 
maghrib hingga beliau turun untuk mengerjakannya pada 
waktu shalat ‘isya\ Ketika waktu ‘sya’ telah tiba, maka beliau 
turun dan men jama’ kedua shalat tersebut. (MR. Abu Dawud 
dan Tirmidzi. Dia berkata hadits ini hasan) 


.tmm Ahmad dan Syafi’ijuga meriwayatkan hadits sejenis dari 
f nu Abbas dan dan Mu ’adz, diaberkata: “Kamipernahbeperoian 
bersama Nabi m, pada perang Tabuk, beliau ketika itu mengga- 
bungkan shalat zhuhur dan ‘ashar serta shalat maghrib dan ' isva’ ” 

(MR. Muslim) ^ ' 


Menjama ’ shalat ketika sedang hujan deras, turun salju, dan 
cuaca sangat dingm. Ulama Malikiyah dan Hanabilah me- 
nambahkan ketika keadaan gelap gulita. Ulama Hanabilah 
juga menambahlcan ketika angin dingin bertiup dan ketika 
an membeku. Dalam keadaan ini diperbolehkan menjama’ 
shalat dengan syarat sebagai berikut: 

Shalat yang dijama adalah shalat maghrib dan ‘isya’ dan 
hanya dengan jama’taqdim saja. Kecuali ulama Hanabilah 
menurut mereka boleh juga menjama’ ta’khir, yaitu meng- 










362 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAE_ 

akhirkan waktu maghrib hingga masuk waktu ‘isya’. Ulama 
Syafi’iyah mengatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh 
juga menjama’ taqdim ‘ashar dengan maghrib. 

b. Hujan dan halangan lainnya terjadi ketika waktu shalat yang 
pertama. 

c. Shalatnya dilakukan dengan berjama 'ah di masjid. Kecuali 
ulama Hanabilah, dalam pandangan mereka boleh men- 
jarna ’nya meskipun mengerjakannya di rumah dengan shalat 
sendirian. 

d. Imamnya meniatkan dirinya sebagai imam dan shalat yang 
dilakukannya adalah shalat berjama'ah, sebab berjama’ah 
dalam hal ini adalah syarat diperbolehkannya men jama’ 
shalat. 

e. Mengerjakan kedua shalat tersebut secara beruntun, yaitu 
dengan tidak menyelingi antara shalat pertama dan kedua 
dengan jeda waktu yang lama dan segera mengerjakan shalat 
yang kedua. 

f. Mengerjakan shalatnya dengan mendahulukan shalat yang 
pertama baru shalat yang kedua. Seperti ketika men jama’ 
maghrib dan ‘isya’, maka yang dikerjakan pertama kali adalah 
shalat maghrib, baru kemudian shalat ‘isya’. Sebagaimana 
disebutklan dalam sebuah riwayat: 

Dari Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, dia berkata: “Termasuk 
sunnah yaitu menjama’ antara maghrib dan ‘isya’ketika hari 
sedang hujan lebat.” (HR. Atsram dlam kitab 5unannya) 

Imam al-Bukhari juga meriwayatkan bahwa Nabi gl§ pernah 
men jama’ maghrib dengan ‘isya’ pada malam saat turun 
hujan. Ibnu ‘Abbas juga berkata bahwa Nabi ||g pernah shalat 
di Madinah delapan raka’at dan tujuh raka’at, (yang delapan 
raka’at) adalah (jama *) zhuhur dan ‘ashar, dan (tujuh raka’at) 
adalah (jama’) maghrib dengan ‘isya’. Abu Ayyubkemudian 








Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


363 


berkata: “Apakah ketika itu sedang hari hujan?.” Ibnu ‘Abbas 
menjawab: “Bisa jadi begitu.” (MR. Imam yang enam). 

4. Menjama’ karena sedang sakit atau 'udzur menurut ulama 
Hanabilah danMailikiyah. Begitupula menurut al-Mutawalli 
yang termasuk ulama Syafi’iyah. Bedanya, menurut ulama 
Malikiyah menjama’nya hanyalah dalam bentuknya saja, 
yaitu mengakhirkan shalat yang pertama dan mengawalkan 
shalat yang kedua, sehingga kesannya seperti menyatu, tetapi 
sebenarnya terpisah dan masing-masing shalat dikerjakan 
pada waktunya. Sebagaimana pula ulama Hanabilah yang 
memperbolehkan men?ama ’ shalat ketika sedang ada ‘udzur, 
seperti orang yang sedang mengalami istihadhah, kencing 
terns menerus, dan sejenisnya. Juga bagi orang yang sedang 
mengkhawatirkankeselamatanjiwa, harta, atau keturunan- 
nya. Juga bagi orang yang khawatir bila tidak men jama’ 
shalatnya, maka dia akan terjerumus pada perbuatan 
maksiat. Demikian pula dengan wanita menyusui yangberat 
baginya untuk selalu mencuci pakaiannya. Semua ‘udzur 
tersebut menurut ulama Hanabilah menyebabkan seseorang 
boleh men jama ’ shalatnya. Mereka berpegang pada riwayat: 

Dari Ibnu ‘Abbas H, dia berkata: “Rasulullah §§§ pernah 
men jama’ zhuhur dan ‘ashar serta maghrib dan ‘isya’ di 
Madinah pada saat tidak ada ketakutan dan tidak pula 
sedang hujan.” Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu 
‘Abbas: “Apa yang beliau kehendaki dengan melakukan hal 
itu?.” Dia menjawab: “Beliau menghendaki agar tidak 
menyusahkan umatnya.” (MR. Muslim) 


■ SHALAT DIATASKENDARAAN 


Shalat boleh dikerjakan di atas kendaraan dengan meng- 
hadap ke arah dimana kendaraan tersebut menghadap, dan ketika 
itu gugur syarat bahwa shalat harus menghadap kiblat. Hanya 










364 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB ____ 

saja wajib baginya menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Jika 
tidak memungkikan baginya melakukan gerakan ruku’ dan sujud, 
maka shalatnya bisa dilakukan dengan isyarat. 

Dari Ibnu ‘Umar it , dia berkata: “Rasulullah |fg pernah 
ditanya tentang shalat di atas kapal.” Beliau menjawab: “Shalat 
di dalamnya sambil berdiri, kecuali jika dia takut tenggelam.” 
(MR. Daruquthni dan Hakim dari jalur Buhhari Muslim) 

■ MENGGANTI SHALAT YANG TERLEWATKAN 

Shalat adalah kewajiban yang wajib dikerjakan tepat pada 
waktunya. Allah berfirman: 



“Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktu¬ 
nya bagiorang-orangyangberiman.” (Q5. AnMisa':103) 

Orang yang menunda shalat dan mengerjakannya di luar 
waktunya tanpa ada ‘udzur adalah berdosa. Adapun jika meng- 
akhirkannya karena ada judzur , maka dia tidak berdosa. ‘Udzur 
dalam hal ini adakalanya mengakibatkan gugumya kewajiban 
shalat itu sendiri, dan adakalanya tidak menggugurkan kewajiban 
shalat. ‘Udzur-’udzur tersebut adalah: 

■ ’UDZUR YANG MENGGUGURKAN KEWAJIB¬ 
AN SHALAT 

1. Karena haidh dan nifas. Selama masa haidh dan nifas, 
seorang wanita tidak terkena kewajiban shalat, dan tidak pula 
ada kewajiban mengganti shalatnya ketika telah suci. 
Berbeda dengan puasa fardhu, maka puasa yang tertinggal 
selama masa haidh dan nifas wajib diganti ketika telah suci. 
Sebagaimana tertera dalam h&dits: 

Rasulullah ig berkata kepada Fathimah binti Abu Hubaisy: 










365 


____Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

“Bila engkau sedang mengalaminya (haidh dan nifas) maka 
tinggalkanlah shalat.” 

Hadits tersebut adalah potongan hadits yang cukup panjang 
dan telah kami ungkapkan pada bab istihadhah. 

2. Gila. Kewajiban shalat menjadi gugur bagi seseorang yang 
gila secara terns menerus dan tidak dapat sembuh. Sedang- 
kan bagi orang yang gilanya kambuhan, maka wajib shalat 
baginya selama masa warasnya. Demikian itu sebagaimana 
tertuang dalam hadits: 

Rasulullah ||§ bersabda: “Terangkat pena (tidak dicatat suatu 
perbuatan) karena tiga hal; orang yang tidur hingga ia bangun, 
anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila hingga dia waras 
(sembuh).” (IK Ahmad, Ash-habus 5unan, dan liahlm) 

Hadits tersebut juga telah kami ungkapkan pada bab syarat- 
syarat wajibnya shalat. 

Ulama Hanafiyah dalam hal ini menerapkan adanya syarat 
bahwa ‘udzur gilanya harus berkait dengan ‘udzur lainnya, 
yaitu masa gilanya telah melewati waktu shalat lima kali 
dalam sehari semalam. Jikagilanyabelum melalui lima waktu 
shalat, maka shalat yang tertinggal wajib diganti pada lain 
waktu. 

Sementara itu ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan 
bahwa bila gilanya telah melewati waktu dua shalat, maka 
kewajiban shalat tersebut telah gugur darinya. Sedangkan 
ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa bila gila atau pingsan- 
nya telah melalui satu waktu shalat penuh, maka kewajiban 
shalat tersebut telah gugur darinya. 

3. Pingsan. Kewajiban shalat menjadi gugur bagi orang yang 
pingsan bila pmgsannya telah melewati waktu dua shalat. 
Yaitu sekira pingsannya mulai sebelpm masuk waktu zhuhur 
sampai terbenam matahari. 







366 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB ___ 

Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa ulama 
Hanafiyah menerapkan syarat bahwa ‘udzum ya harus 
melewati waktu lima kali shalat, sementara ulama Syafi’iyah 
hanya menerapkan satu waktu shalat. 

4. Murta d.-na’udzu billaah-. Orang yang murtad dari Islam 
kemudian kembali lagi pada Islam, maka hukumnya sama 
dengan orang kafir sejati, yaitu tidak ada kewajiban baginya 
untuk meng qadha shalat. Kecruali ulama Syafi’iyah, menurut 
mereka orang tersebut wajib meng qadha shalatnya sebagai 
hukuman. 

■ 'UDZUR YANG MENYEBABKAN DIPERBO- 
LEHKANNYA MENGAKHIRKAN SHALAT 

‘Udzur yang menyebabkan diperbolehkan mengakhirkan 
shalat adalah tidur, lupa, dan tidak sengaja. Sebagaimana tertera 
dalam riwayat: 

Dari Abu Qatadah, diaberkata: "Parashahabatpernahmencerita- 
kan kepada Rasulullah $§§ bahwa shalat mereka tertinggal karena 
ketiduran, maka beliau bersabda: ‘Sesungguhnya kelalaian itu 
bukan karena tertidur, tetapi kelalaian adalah ketika sedang terjaga. 
Apabila salah seorang kalian terlupa dari mengerjakan shalat atau 
karena tertidur, maka segera shalatlah seketika kalian mengingat- 
nya. ” (MR. Masa'i dan Tirmidzi yang juga menshahihhannya) 

Dari Anas 0s, Nabi |§§ bersabda: “Siapa yang lupa mengerjakan 
shalat, maka shalatlah seketika dia mengingatnya, tidak ada 
hukuman baginya selain hal itu.” (MR. Imam yang lima) 

Dalam hadits Bukhari Muslim juga disebutkan: 

"Apabila shalat kalian tertinggal karena tertidur atau karena lupa, 
maka shalatlah seketika kalian mengingatnya. Karena sesungguh¬ 
nya Allah m berfirman: ‘Dan dirikanlah shalat untuk mengingat- 
Ku.’(QS. Thaaha: 14).” 















367 


____Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

Dari Abu Qatadah W >., dia berkata: “Pada suatu malam 
kami berjalan bersama Nabi g§. Sebagian shahabat ketika itu 
berkata: ‘Mengapa engkau tidakberistirahat bersama kami wahai 
Rasulullah’. Beliau menjawab: ‘Aku khawatir jika aku tertidur 
dan melewatkan shalat’. Kemudian Bilal berkata: ‘Saya akan 
membangunkanmu’. Beliau kemudian berbaring, sementara Bilal 
menyandarkan punggungnya pada kendaraannya, lalu dia 
mengantuk dan tertidur. Kemudian Rasulullah |§g terbangun 
ketika matahari mulai terbit. Lalu beliau bersabda: ‘Wahai Bilal, 
mana bukti perkataanmu?’ Bilal menjawab: ‘Aku belum pemah 
mengalami kantuk seperti ini’. Kemudian Rasulullah gf bersabda: 
‘Sesungguhnya Allah telah mengambil ruh kalian bila Dia 
berkehendak dan mengembalikannya lagi bila Dia berkehendak. 
Wahai Bilal bangkitlah dan adzanlah (panggillah) orang-orang 
agar melaksanakan shalat. Beliau kemudian berwudhu lalu 
mengerjakan shalat berjama ’ah bersama para shahabat ketika 
matahari telah terangkat dan berwarna putih’.” (hR Perawi yang 
lima dengan lafazh darl Bukhari dan flasa'i) Dalam riwayat Ahmad juga 
disebutkan bahwa para shahabat kemudian bertanya: ‘Wahai 
Rasulullah mengapa engkau tidak menggantinya pada waktunya 
hari esok?’ Beliau menjawab: ‘Apakah Tuhanmu Yang Maha 
Tinggi melarang riba bagi sebagian kalian dan membolehkannya 
bagi sebagian lainnya?’.” 

Wajib hukumnya meng qadha (mengganti) shalat yang 
tertinggal segera ketika dia mengingatnya. Kewajiban tersebut 
baik ketika terlewatkannya karena ada ‘udzur y ang tidak meng- 
gugurkan kewajiban shalat, ataupun karena tanpa ‘udzur. 
Menggantikan shalat yang tertunda tidak boleh diakhirkan tanpa 
ada ‘udzur, seperti karena sedang bekerja mencari rejeki, 
menuntut ilmu yang bersifat fardhu ‘ain, makan, dan tidur. Dosa 
yang ditimbulkan karena meninggalkan shalat juga tidak akan 
hilang jika shalatnya tidak di qadha. Akan tetapi wajib baginya 
untuk bertaubat. Hal tersebut sama dengan pengertian bahwa 












368 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB. 


kewajiban shalat tidak akan hilang karena taubatnya seseorang. 
Bahkan meng qadha itu sendiri adalah kewajiban, sebab meng- 
qadha shalat merupakan syarat dalam taubat dalam upaya meron- 
tokkan dosa. Orang yang taubat tanpa meng qadha shalat tidak 
akan berhasil menghapuskan dosanya, sebab cara menghilang- 
kan dosa karena meninggalkan shalat itu sendiri adalah meng- 
qadhanya dan ditambah dengan memperbanyak shalat sunnah. 
Yang lebih utama bagi orang yang meng qadha shalatnya adalah 
tidak mengerjakan shalat sunnah selain shalat sunnah shubuh, 
maghrib, dan shalat witir. Kemudian mengerjakan shalat sunnah 
rawatib lainnya digantikan dengan mengerjakan shalat yang 
diqadhanya, dengan asumsi bahwa meng qadha shalat bisa 
dikerjakan pada waktu kapan saja, selain pada tiga waktu yang 
diharamkan untuk shalat, yaitu; ketika matahari terbit, ketika 
matahari persis dia atas kepala, dan ketika matahari terbenam. 
Dia juga boleh mengqadha shalat menjadi satu waktu beruntun, 
sebab berarti shalat yang diqadha adalah shalat yang waktunya telah 
terlewatkan. 

■ TATACARA MENGQADHA SHALAT 

Orang yang melewatkan shalat, maka cara menggantinya 
adalah dengan mengerjakannya sebagaimana shalat tersebut diker¬ 
jakan pada waktunya. Jika shalat yang ditinggalkannya adalah 
ketika sedang dalam perjalanan, maka menggantikannya juga 
dengan mengerjakan shalat musafir, yaitu mengerjakan dua raka’at 
bagi shalat yang empat raka’at, meskipun mengqadhanya ketika 
berada pada tempat domisili tetapnya. Kecuali ulama Syafi’iyah 
dan Hanabilah yang mengatakan bahwa dalam keadaan demikian 
seseorang harus mengerjakannya empat raka’at, sebab kewajiban 
aslinya adalah mengerjakan shalat dengan sempurna. Oleh 
karena itu dia wajib kembali pada posisinya ketika itu. 

Demikian pula halnya bila seseorang meninggalkan shalat 
ketika berada di tempat domisilinya, maka menggantikannya 









369 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

harus dengan sempurna, meskipun ketika menggantinya dia 
sedang musafir. Adapun jika yang ditinggalkan adalah shalat 
yang bacaannya pelan, maka ketika menggantikannya harus 
dengan bacaan pelan pula, meskipun menggantinya pada malam 
hari. Begitu pula bila yang ditinggalkannya adalah shalat yang 
bacaannya keras, maka ketika mengganti shalatnya harus mem- 
bacanya dengan keras pula meskipun ketika itu siang hari. Kecuali 
ulama Syafi’iyah, menurut mereka mengqadha shalat mengikut 
waktu ketika mengqadhanya.. Bila mengerjakannya pada waktu 
malam, maka bacaannya keras, dan bila mengerjakannya pada 
waktu siang, maka bacaannya pelan. 

Sebaiknya ketika mengqadha shalat tetap memperhatikan 
urutan shalat secara runtut. Seperti mengqadha shalat shubuh, 
maka sebaiknya mengerjakannya sebelum waktu zhuhur dan 
mengganti shalat zhuhur sebelum waktu ‘ashar. Bila shalat yang 
ditinggalkan kurang dari lima waktu, atau tepat lima waktu, 
maka tidak boleh mengerjakan shalat dimana waktunya telah 
tiba sebelum dia mengganti shalat yang tertinggal tersebut secara 
berturut-turut, selama tidak dikhawatirkan habisnya waktu shalat 
yang sedang dihadapinya. 

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud %£$>., dia berkata bahwa kaum 
musyrikm telah merepotkan Rasulullah Ig pada perang Khandaq 
hingga terlewatkan empat waktu shalat dan tiba waktu malam 
sebagai hal yang dikehendaki Allah. Maka Rasulullah |g meme- 
rintahkan Bilal untuk adzan dan iqamah kemudian dikerjakanlah 
shalat zhuhur, kemudian iqamah lagi dan dikerjakanlah shalat 
‘ashar, kemudian iqamah lagi dan dikerjakanlah shalat maghrib, 
lalu iqamah lagi dan dikerjakanlah shalat ‘isya’. (MR. Tirmidzi dan 
flasa'i) 

■ Peristiwa tersebut terjadi sebelum turun perintah tentang 
shalat khauf. 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa bila sedang mengerja- 









370 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB____ 

kan shalat dan teringat bahwa ada shalat sebelumnya yang 
tertinggal, maka shalatnya ketika itu batal. Dan dia wajib 
mengerjakan shalat pengganti yang tertinggal terlebih dahulu, 
baru kemudian mengulangi shalatnya yang batal. Sedangkan 
menurut ulama selainnya tidak harus berhenti dan mengulangi 
shalatnya setelah mengganti shalat yang terlewatkan terlebih 
dahulu. Kecuali ulama Malikiyah, dalam pandangan mereka 
disunnahkan mengulangi shalat yang sedang dihadapinya setelah 
mengerjakan shalat pengganti dari shalat yang tertinggal. 

Apabila shalat yang tertinggal lebih dari enam waktu atau 
tepat enam waktu, maka tidak ada syarat untuk mengerjakan 
shalat pengganti terlebih dahulu sebelum mengerjakan shalat 
yang sedang dihadapinya. Tetapi diabisa mengerjakannya sebe¬ 
lum atau sesudah mengerjakan shalat yang sedang dihadapinya. 
Sedangkan bagi orang yang tidak dapat mengetahui secara persis 
jumlah shalat yang telah ditinggalakannya, maka dia harus terus 
mengerjakan shalat pengganti sampai bisa mendapat keyakinan 
bahwa tanggungannya telah selesai. 





Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


371 


SHALAT JENAZAH 


^halat jenazah adalah fardhu kifayah bagi orang yang hidup. 
C7* Bila seba gian dari orang yang hidup atau salah satunya telah 
menunaikan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban 
teisebut bagi yang lain. Dalam shalat jenazah terdapat syarat, 
rukun, dan sunnah-sunnahnya. Berikut ini kami jelaskan satu 
persatu, tetapi sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu 
keutamaan dalam shalat jenazah: 

Dari Abu Hurairah m, Nabi |g bersabda: “Siapa yang meng- 
antarkan jenazah dan turut menshalatkannya, maka dia mendapat 
balasan satu qirath. Dan siapa yang mengantarkanjenazah sampai 
selesaiprosespemakamannya maka dia mendapatkan balasan dua 
qirath. Qirath yang paling kecil ukurannya sama dengangunung 
Uhud. ” (HR. Jama'ah) 

Dari Khabab §&, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah 
bersabda: Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengan¬ 
tarkan jenazah dan menshalatkannya serta mengantarnya hingga 
dimakamkan, maka dia mendapat pahala dua qirath. Setiap 
qirathnyasebesargunung Uhud. Dan siapa yang menshalatkannya 
lalu kembali, maka dia mendapatpahalaseukurangunung Uhud.” 
(MR, Muslim) 

■ SYAEAT-SYARAT SHALAT JENAZAH 

1. Mayatnya adalah muslirn. Oleh karena itu, haram hukumnya 
menshalatkan mayat seorang kafir. Allah berfirman: 





















372 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


’bj& ^r] ‘-y? V3 Si>\ J^kj 



“Dan janganlah sekali-kalikamu menshalatkan (jenazah) seorang 
yangmati diantara mereka, danjanganlah kamu berdiri (mendo ‘akan) 
di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul- 
Nya dan mereka matidalam keadaanfasiq.” (Q5 At-Taubah: 84) 

2. Mayatnya ada di tempat. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 
berpendapat bahwa boleh menshalatkan mayat secara ghaib. 
Mereka berpegang pada riwayat: 

Dari Abu Hurairah , dia berkata bahwa Nabi #§ pernah 
dikabari bahwa pada hari itu ada seorang Najasyi (Negus; gelar 
bagi bangsawan Habasyah) yang mati. Kemudian beliau keluar 
bersama para shahabat ke tempat shalat, lalu para shahabat 
berbaris dan beliau takbirempat kali (shalatjenazah). (MR Jama'ah) 

3. Mayatnya telah disucikan. Tidak boleh menshalatkan mayat 
sebelum mayat tersebut dimandikan atau ditayammumkan 
jika ada ‘udzur untuk mandi. 

4. Mayatnya berada di hadapan orang yang menshalatkan. 
Tidak sah menshalatkan mayat bila posisi mayatnya berada 
di belakangnnya. Kecuali ulama Malildyah, menurut mereka 
shalat jenazah wajib menghadirkan mayatnya. Akan tetapi 
meletakkan mayat di depan tempat shalat adalah sunnah. 

5. Mayatnya diletakkan di atas lantai Artinya, tidak sah 
menshalatkan mayat yang berada di atas kendaraan atau 
dipikul orang. Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah mengatakan 
bahwa boleh menshalatkan mayat meskipun mayatnya 
berada di atas kendaraan atau dipikul orang. 

6. Mayatnya bukan karena mati -syahid sebab bertempur di 
medan jihad melawan kaum kafir. Mayat yang demikian itu 
haram dishalatkan karena haram pula memandikannya. 












373 


____Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

Sebagaimana tertera dalam riwayat: 

Dari Jabir Sp , dia berkata bahwa Nabi memerintahkan untuk 
menguburkanpara syuhada’perang Uhuddalam keadaan berlu- 
muran darah, tanpa memandikan dan menshalatkan mereka. (MR, 
Bukhari) 

Dari Anas 0e>, dia berkata bahwa para syuhada’ Uhud tidak 
dimandikan dan dikuburkan dalam keadaan berlumuran darah 
serta mereka tidak dishalatkan. (MR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi) 

Kecuali ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa orang 
yang mati syahid tidak dimandikan tetapi wajib dishalatkan. 
Demikian itu berdasarkan riwayat: 

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir ggl , dia berkata bahwa suatu ketika Nabi 
?M?,pernah keluar dan menshalatkanpahlawan Uhud dengan shalat 
layaknya menshalatkan mayat setelah delapan tahun. Beliau 
seperti sedang berpamitan kepada orang yang mati dan yang hidup. 
(MR Bukhari) 

Dari Abu Malik Al-Ghifari , dia berkata bahwa sembilan 
pahlawan Uhud didatangkan kepada Nabi #§ dan yang ke- 
sepuluh adalah Hamzah. Maka Rasulullah g| menshalatkan 
mereka lalu dibawa lagi oleh para shahabat. Lalu didatang¬ 
kan lagi sembilan orang, sementara Hamzah masih berada 
pada tempatnya semula hingga Rasulullah jgg menshalatkan 
mereka pula. (HR. Baihaqi sembari berkata bahwa hadits ini adalah 
yang paling baik daiam masalah ini. Hadits ini adalah mursai) 

7. Yang dishalatkan adalah sebagian besar anggota tubuh 
mayat. 

Bagi anak yang lahir karena keguguran wajib dishalatkan 
bila ketika lahirnya sempat berteriak. 

Dari Jabir ggg, bahwa Nabi 5§§ bersabda: “Jika bayi yang barn 
lahir itu menangis, maka shalatkanlah dia dan berilah dia waris. ” 
(HR. Ash habus 5unan selain Abu Dawud) 















374 Fikih Shatat EMPAT MADZHAB __ 

Adapun bila ketika keluar dari rahim ibunya tidak menangis 
dan dalam keadaan meninggal maka tidak wajib dishalatkan. 
Kecuali ulama Hanabilah, menurut mereka jika ketika di 
dalam rahim telah dibentuk dan ditiupkan ruh kemudian 
mati dan lahir dengan keguguran, maka wajib dishalatkan. 
Hal itu sebagaimana diceritakan dalam sebuah riwayat: 

DariMughircih bin Syu’bah 0z>, Nabi 5 H bersabda: “Anakyang 
keguguran wajib dishalatkan dan kedua orang tuanya dido‘akan 
agarmendapat ampunan dan rahmat. ” (MR. Ahmad dan Abu Dawud) 

Syarat yang melekat bagi orang yang menshalatkan mayat 
adalah semua syarat shalat, mulai dari niat, suci, menghadap 
kiblat, menutup ‘aurat dan lainnya yang termasuk syarat 
sahnya shalat. 

■ RUKUN SHALAT JENAZAH 

1. Niat. Kecuali ulama Hanabilah dan Hanafiyah, dalam pan- 
dangan mereka niat adalah syarat bukan rukun, sebagaimana 
telah kami sebutkan pada syarat sahnya shalat. 

2. Empat kali takbir. Semua takbir itu dikerjakan pada satu 
raka’at. Hal tersebut berdasarkan riwayat: 

Dari Jabir WS>., dia berkata bahwa Nabi pemah menshalatkan 
(mayat) seorang Najasyi dengan empat kali takbir. (MR. Jama'ah) 

3. Berdiri bagi orang yang mampu. Bila shalatnya dikerjakan sam- 
bil duduk padahal mampu berdiri, maka shalatnya tidak sah. 

4. Membacafatihah setelah takbir yang pertama. Hal tersebut 
berdasarkan sabda Rasulullah |g|: 

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca fatihah. ” (MR. 
Jama'ah) 

Sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnyapadabab rukun- 
rukun shalat. Di samping itu juga terdapat sebuah riwayat: 









375 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

Dari Thalhah bin ! Abdullah, dia berkata: “Aku pernah shalat 
jenazah bersama Ibnu ‘Abbas dengan membaca al-Fatihah, maka 
dia berkata: 'Hal itu adalah yang dicontohkan oleh Rasul 0’.” 
(MR. Bukhari dan Tirmidzi) 

Dalam pandangan ulama Malikiyah makruh hukumnya 
membaca fatihah. Hal itu disepakati oleh ulama Hanafiyah 
dalam hal makruhnya membaca fatihah bagi makmum ke- 
cuali karena berdo'a. Adapun jika karena membaca (seperti 
membaca fatihah pada shalat biasa) maka hukumnya makruh. 

5. Membaca shalawat kepada Nabi setelah takbir kedua. Bacaan 
tersebut minimal adalah: ‘Allaahumma shalli ‘alaa Muham¬ 
mad ’ dan yang paling sempuma adalah membaca shalawat 
Ibrabimiyab* ) . 

Kecuali ulama Hanafiyah, menurut mereka hal itu adalah 
sunnah. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa membaca 
shalawat setiap kali habis takbir dan sebelum do‘a adalah 
sunnah dimana menurut ulama Malikiyah berdo'a setiap kali 
habis takbir adalah wajib. 

6 . Mendo'akan mayat setelah takbir yang ketiga. Hal ini 
berdasarkan riwayat: 

Dari Abu Hurairah f W>, dia berkata: “Rasulullah ig§ bersabda: 
Apabila kalian menshalatkan mayat maka do 'akanlah dia dengan 
ikhlas.” (MR. Abu Dawud, Baihaqi, dan Ibnu Mibban yang juga 
menshahihkannya) 

Minimal do‘a tersebut adalah: ‘ Allahummaghfirlahu war- 
ham hu.” Adapun do‘a yang sempuma adalah berdo'a dengan 
do'a yang bersumber dari Nabi 0. 


*) Shalawat Ibrahimiyah adalah: ‘Allaahumma sholli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali 
Muhammad, kamaa shollaita ‘alaa aali Ibraahiim, wa baarik ‘alaa Muhammad 
wa ‘alaa aali Muhammad kamaa baarokta ‘alaa aali Ibraahim fil ‘aaiamiina innaka 
hamiidum majiid’. 











376 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB____ 

7. Salam setelah takbir yang keempat. Kecuali ulama Hanafiyah, 
menurut mereka salam dalam hal ini adalah wajib dan bukan 
rukun sebagaimana shalat lainnya. 

■ SUNNAH-SUNNAH DALAM SHALAT JENAZAH 

Sunnah-sunnah dalam shalat jenazah adalah: 

1. Do’a berupa pujian kepada Allah Si. Sunnah ini hanya 
menurut ulama Hanafiyah yang dilakukan setelah takbir 
yang pertama. 

2. Membaca ta’awwudz sebelum membaca fatihah menurut 
ulama Syafi’iyah. 

3. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram yang pertama. 
Ulama Syafi’iyah mengatalcan bahwa mengangkat tangan- 
nya harus dilakukan dalam setiap kali takbir. 

4. Membaca shalawat kepada Nabi|g menurut ulama Hanafiyah 
dan Malikiyah. Adapun menurut ulama lainnya membaca 
shalawat adalah fardhu, sebagaimana telah kami sebutkan 
sebelumnya. 

5. Mendo'akan si mayit menurut ulama Hanafiyah dan menurut 
selainnya adalah fardhu sebagaimana telah kami sebutkan 
sebelumnya, kecuali yang sunnah adalah berdo‘a dengan 
do 1 a yang berdasar pada hadits Nabi sgg Diantara do‘a yang 
berasal dari perbuatan Nabi H§ adalah: 

Dari Abu Hurairah diaberkata: “Rasulullah sH pernah ber- 

do'a ketika menshalatkan jenazah dengan bacaan: ‘Allaahumma 
Anta Rabbuhaa, wa Anta khalaqtahaa, wa Anta razaqtahaa, 
waAnta hadaitahaa lillslaatn, waAnta qabadhta ruuhahaa 
wa Anta a ’lamu bi sirrihaa wa *alaaniyatihaa, ji’naa syifaa *an 
lahuu, faghfirlahuu dzanbahuu’.” (MR. Ahmad dan Abu Dawud) 

Ulama Malikiyah lebih suka menggunakan lafazh tersebut 
ketika mendo'akan mayat dalam shalat jenazah. 








377 


_Fikih Shalal EMPAT MADZHAB 

Dari Wa’ilah bin Al-Asqa’ ggg, dia berkata: “Rasulullah 0% 
pernah menshalatkan salah seorang laki-laki muslim bersama 
kami, maka akumendengar beliaumemhaca: ‘Allaahummainna 
fulaanan bin fulaanin fii dzimmatik , wa hablijawaarik,faqihi 
min fitnatil qabri wa ( adzaabin naar } wa Anta ahlul wafaa-i 
wal haqq. Allaahummafaghfirlahu warhamhufa-innaka Antal 
ghafuurur rahiim’.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 

Dari Auf bin Malik $p>, dia berkata: "Akumendengar Rasulullah 
iH ketika beliau menshalatkan jenazah beliau membaca: Allaahum- 
maghfirlahu warhamhu wa’fu ( anhu wa ‘aafihi wa akrim 
nuzulahu wa wassi’ madkhlahu, waghsilhu bimaa-in wa tsaljin 
wa barad, wa naqqihi minal khathaayaa kamaa yunaqqats 
tsaubul abyadhu minad danas, wa abdilhu daaran khairan min 
daarih, wa ahlan khairan min ahlih, wa zawjan khairan min 
zawjih, wa qihifitnatal qabri wa ‘adzaabin naar’.”( HR. Muslim) 

Do’a ini adalah lafazh yang paling sering dipakai di kalangan 
Hanafiyah dan Hanabilah. 

Dari Abu Hurairah dia berkata: “Rasulullah ^pernah men¬ 

shalatkan jenazah, makabeliaumembaca: Allaahummaghfirlihay- 
yinaa wa mayyitinaa, wa shaghiirinaa wa kabiirinaa, wa dzaka- 
rinaa wa untsaanaa, wasyaahidinaawaghaa-ibinaa. Allaahum¬ 
ma man ahyaitahuu minnaa fa-ahyiihi ‘alal Islaam, wa man 
tawaffaitahuu minnaa fa tawaffahuu ( alal iimaan. Allaahum¬ 
ma laa tahrimnaa ajrahuu wa tadhillanaa ba’dahuu’." (HR. 
Ahmad dan Ash haabus 5unan) 

Dari Abu Hurairah Up, ketika dia ditanya tentang bagaimana 
dia mengerjakan shalat jenazah. Maka dia menjawab: “Ikutilah 
jenazah dari rumah keluarganya, ketika mayat telah diletakkan 
maka engkau takbir dan memuji Allah lalu engkau membaca 
shalawat kepada Nabi ■§§ kemudian aku (Abu Hurairah) berkata: 
‘Allaahumma innahuu ( abduka wabni ‘abd'ka wabniummatik, 
kaanayasyhadu anlaa ilaaha illaaAnta, wa anna Muhammadan 
*abduka wa Rasuuluka wa Anta a*lamu bih. Allaahumma in 
kaanaa muhsinan fazid fii ihsaanah, wa in kaana musii-an 











378 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB_ 

fatajaawaz ‘an sayyFaatih. Allaahumma laa tahrimnaa ajrahuu 
wa laa tafiinnaa ba’dahu’.” (MR. Malik) 

Dua lafazh terakhir yang bersumber dari Abu Hurairah adalah 
lafazh yang paling sering dipakai oleh kalangan Syafi’iyah. 

Bagi orang yang menshalatkan jenazah dapat memilih salah 
satu dari beberapa bacaan tersebut, dan bagus juga bila meng- 
gabungkannya. Jika mayatnya adalah seorang wanita maka 
kata ganti dalam lafazh tersebut diganti dengan kata ganti 
untuk wanita serta tanpa mengucapkan ‘wa zawjan khairan 
min zawjihaa’. Dan jika mayatnya adalah anak-anak maka 
yang dibaca adalah: ‘ Allaahumaj’alhti farathan li-abawaih, 
wa salafan wa dzakhran wa ‘izhzhatan wa’tibaaran wa sya- 
fii’an, wa tsaqqil bihii mawaaziinihimaa, wa afrighish shabra 
‘alaa quluubihimaa, wa laa taftinhumaa ba’dah, wa laa 
tahrimhumaa ajrah, wa alhiqhu bishaalihisalafil mu’miniiri. 

6 . Posisi imam lurus dengan kepala atau pundak si mayit jika 
mayitnya adalah laki-laki dan di tengah bila mayatnya adalah 
wanita. Hal itu sebagaimana tertera dalam sebuah riwayat: 

Dari Anas bahwa dia pernah menshalatkan jenazah seorang 

laki-laki, maka dia herdiri di sisi kepala jenazah tersebut. Ketika 
selesai kemudian datang lagi jenazah seorang wanita, maka berdiri 
dan shalat sejajar dengan bagian tengah jenazah. Kemudian dia 
ditanya tentang hal itu: “Apakah Rasulullah ||| berdiri untuk laki- 
laki seperti tadi engkau berdiri, dan untuk perempuan seperti tadi 
engkau berdiri?. ”Dia menjawab: “Ya. ” (HR. Ahmad, Abu Dawud, 
dan Tirmidzi yang juga menghasankannya) 

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa disunnahkan bagi 
imam untuk berdiri pada posisi sejajar dengan dada, baik 
mayat itu laki-laki atau perempuan. 

7. Shajfhya terdiri dari tiga baris. 

Dari Malik bin Hubairah 0?, dia berkata: ”Rasulullah H| 










379 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


bersabda: ‘Tidaklah seorang mukmin mati kemudian dishalatkan 
oleh kaum muslimin dengan tiga shaff melainkan Allah akan 
mengampuni dcsa si mayit.” Malik bin Hubairah sendiri ketika 
mengimami shalat jenazah, maka dia mengatur shaffnya agar 
menjadi tiga baris. (MR. Ahmad dan Ash-habus 5unan selain Masa'i 
dan dlshasankan oleh Tirmidzi serta dishahihkan oieh hakim) 

Disunnaahkan pula menshalatkan jenazah dengan sebanyak 
mungkin jama’ ah, sebab dalam sebuah riwayat disebutkan: 

Dari Aisyah , bahwa Nabi H; bersabda: “Tidaklah seorang mayit 
dishalatkan oleh sebagian umat muslimin hingga mencapai seratus 
orang dan semuanya memohonkan syafa’at kepadanya, kecuali 
dia akan mendapatkan syafa ’at itu. ” (MR. Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi) 

Darilbnu ‘Abbas H, diaberkata: “Aku mendengar Rasulullah 
H| bersabda: ‘Tidaklah seorang laki-laki meninggal kemudian 
dishalatkan oleh 40 orang muslimyang tidak menyekutukan Allah 
dengan sesuatu kecuali Allah akan mengabulkan permohonan 
mereka untuknya. ’” (MR. Muslim, Abu Dawud, dan Muslim) 

8. Berdo‘a setelah takbir yang keempat. Do’a tersebut menurut 
ulama Malikiyah adalah wajib, sebagaimana telah kami 
sebutkan sebelumnya. Ulama selainnya mengatakan bahwa 
do'anya adalah: ‘Allaahumma laa tahrimnaa ajrahuu wa laa 
taftinnaa ba’dahuu waghfirillaahumma lanaa wa lahuu’. 
Ulama Syafi’iyah menambahkan bacaan: 



1 CA JLP 


Rabbanaa vvasi'at kuila syai-ir rahmatan wa 'iiman faghfir lil- 
ladziina taabuu wat taba'uu sabiiiaka wa qihim 'adzaabal jahiim 


■ MASBUQ DALAM SHALAT JENAZAH 


Bila ada orang yang tertinggal dalam shalat jenazah maka 
sesuatu yang tertinggal tersebut bisa diganti setelah imam salam 











380 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB ______ 

dengan aturan dan bacaan yang sama. Sedangkan bila mayatnya 
akan segera dibawa ke makam maka tidak perlu menunggu 
selesainya orang yang sedang menyempumakan shalat jenazah- 
nya karena masbuq. Kecuali ulama Hanafiyah yang mengatakan 
bahwa jika mayatnya akan segera dibawa tanpa menunggu orang 
yang masbuq menyempumakan shalatnya, maka dia harus 
menyegerakan shalatnya dan hanya takbir empat kali lalu salam 
sebelum mayatnya dibawa tanpa menambah bacaan lainnya. 
Sebab menurut pendapat mereka yang rukun dalam shalat 
jenazah adalah takbir, dan selainnya adalah sunnah. 

Makruh hukumnya menshalatkan mayat di dalam masjid 
meskipun mayatnya berada di luar masjid, sebagaimana makruh 
pula memasukkan mayat ke masjid yang bukan karena untuk 
menshalatkannya. Kecuali ulama Syafi’iyah yang mengatakan 
bahwa justeru disunnahkan menshalatkan mayat di dalam 
masjid. Semantara menurut ulama Hanabilah mubah (boleh) jika 
bisa dijamin tidak akan mengotori masjid. Bila tidak bisa 
menjamin, maka memasukkannya ke masjid hukumnya haram. 

■ ORANG YANG LEBIH BERHAK MENJADI 
IMAM DALAM SHALAT JENAZAH 

Dalam pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang 
diutamakan menjadi imam adalah pemimpin negeri bila dia 
hadir, atau wakilnya menurut ulama Hanafiyah atau wali 
pemimpin di wilayah tersebut. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 
berpendapat bahwa yang lebih berhak adalah ayahnya ke atas 
(kakek, buyut dst) terlebih dahulu, kemudian anak dan terus ke 
bawah (cucu, cicit dst), kemudian saudaranya. Dalam hal ini 
ulama Malikiyah sepakat tentang urutan tersebut tetapi setelah 
tidak adanya imam dari pemimpin negeri atau yang mewakilinya. 

Apabila si mayit telah memberi wasiat kepada seseorang agar 
menjadi imam yang pertama kali ketika dia meninggal, maka 










381 


_Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 

dia adalah orang yang lebih utama, termasuk juga imam masjid 
yang selalu menjadi imamnya semasa dia hidup. 

Alhamdulillaah , seiring dengan berakhimya bab ini, maka 
selesailah buku ini dengan pertolongan Allah ft. 













382 


Fikh Shalal EMPAT MADZHAB 


DAPATKAN BUKU-BUKU LAINNYA !! 


Qerdosa 

la P* MASUK 

SURGA 

<mU& 


Best Seller !! 


PRAKTEK 


vm't&mmAs 
m rawah BtnmraGAS wjwvu 
















383 


Fikih Shalat EMPAT MADZHAB 


Catatan Fenting 


/* 































£ 


FIKIH 

SHALAT 

enpn uim 


Dalam menjalankan kewajdian skolat seliari- 
liari, seringkali ki La meli kat ad anya perkedaan 
kail? da ri segi kacaan maupun gerakannya. 
Sayangnya perkedaan itu kukan menjadi 
sarana terkukanya pintu rakmat, tetapi seolak _ 
menjadi jnrang pemisak antara muslim satu 
dengan lainnya. Balikan kukan tidak mungkin 
pada akkirnya akan memicu terjadinya 
perpecakan di antara uniat Islam. 

Na 'uazubillah. 

Semestinya perpecakan itu tidak perlu terjadi 
jika kita menyadari kakwa perkedaan tersekut 
muncul karena masing-masing mereka 
kerpegang pada pendapat imam ma/.kak yang 
mereka anut. Ironisnya, kanyak pula diantara 
aum muslimin yang kelum men getal mi 
mazkak mana yang menjadi sandarannya 
dalam menjalankan ikadak. 

Buku ini mengajak seluruk kaum muslimin 
untuk memkuka pintu rakmat melalui 
perkedaan-perkedaan dalam skalat. Di 
dalamnya dipaparkan pandangan tdama 
mazkak yang empat seputar masalak skalat 
disertai dalil yang menjadi dasar mereka dalam 
kerijtikad. Bagi kaum awam, kuku ini akan 
memkuka wawasan mereka seputar pendapat 
ulama mazkak yang mereka ikuti. Sedangkan 
kagi akli fikik, kuku ini dapat menjadi 
pelengkap dalam penelitian terkadap dalil-dalil 
seputar skalat yang dimuat di dalamnya. 

Selamat memkaca. 


FIKiH 

SHALAT 

Eunrm madzhab 

t n hI’K «>- ■ »‘rXm iim/ t 


0 


H KAM 

PUSTAKA 

ISBN:979-979-24232-9-6 


9799792 


423296 




































